HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 36 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 101 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPAS 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (O21) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
9 OKTOBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Tn mag Rp SODO- 


Cegah Masyarakat 
Jadi Penyendiri 


JAKARTA, KOMPAS — Penembakan terhadap penonton 

ioskop pada malam pemutaran film Batman, The Dark Knight 
di Aurora, Colorado, Amerika Serikat, akhir Juli 2012, 
menyentak masyarakat. Keheranan muncul diketahui bahwa 
pelakunya adalah James Holmes, sosok yang cerdas, mahasiswa 
pascasarjana ilmu saraf di Universitas Colorado, 

Penembakan tersebut dia lakukan dengan darah dingin, De- 
ngan korban setidaknya 12 orang dan puluhan orang luka-luka, 
termasuk beberapa warga Indonesia, Holmes memberondong 
penonton dengan senjata dan sebelumnya melemparkan granat 
p. Bagi cendekiawan Jalaluddin Rakhmat, 
den tersebut mengungkap sos 
sebagai seseorang yang kesepi 
perbuatannya itu dilakukan sebagai eks 
pribadiannya yang kesepian di tengah riuh 


aa masyarakat. 
“Ini Hari "Orang yang kesepian kerap menganggap 
Minggu, dirinya sebagai sekrup kecil dari sebuah bagian 
Kami Tutup...” yang luas dan merasa tidak signifikan. Perbuat- 


HALIA An yang dilakukan bertujuan untuk mencari 


perhatian dari masyarakat,” katanya. 

Iapun mengungkapkan penelitian yang dilakukan di AS, bahwa 
semakin bertambahnya kesejahteraan masyarakat tidak ber- 
banding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Makin tinggi taraf 
hidup justru makin menambah tingkat depresi yang dialami 
masyarakat. Kesepian dan depresi itulah yang membuat seorang 
manusia bisa kehilangan makna hidupnya. Pintu keluarnya bisa 
bunuh diri, mangkir kerja atau membolos dari sekolah, meng- 
amuk, dan melakukan pembunuhan massal atau bahkan ta- 
wuran, 

Lebih lagi, menurut Jalaluddin, depresi kini menurun 
pada tingkat usia yang lebih rendah, tidak lagi monopoli wa 
berusia 30 tahun ke atas, tetapi bisa menimpa rema 
banyak anak kini tidak lagi bisa berinteraksi dengan orangtuanya 


KOMPAS/RIZA F 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Jaksa 
Agung Basrief Arief, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (dari kiri ke kanan), memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10). 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


@ 
aa Presiden Serahkan ke KPK 
KOMPAS byaran 
P erlangganan Tt ma 3 
7, 
/ ( (Gr B 021-25676000 Dukungan Rakyat Terjadi di Sejumlah Daerah 
WB” II 2001 OUUU 
CN be 
1 otline@kompas.com Tn ai 
' L 12 «| JAKARTA, KOMPAS — De - YA 
ai . « Perselisihan menyangkui - 4. Revisi UU KPK sepanjang untuk NX 
G 3 Setelah ditunggu-tunggu, Waktu penugasan penvik Pohi 7“ memperkuat dan tidak untuk memper- LIMA 
Staanataa ena yang bertugas di KPK diatur lemah KPK sebenarnya dimungkinkan, T 
wwwfacebook.com/kompastb | Wwwtwitter.com/harlankompas Presiden Susilo kembali dan akan dituangkan | tetapi kurang tepat dilakukan saat ini.) KESIMPULANJUTAMA 
u i wwwtwitter.com/kompasbreaking Bambang Yudhoyono dalam peraturan pemerintah, Lebih baik sekarang ini meningkatkan DENGIKI ASAN: Y/ 
AA em enn mi n BL sinergi dan meningkatkan upaya LAN AS SAN 
. . akhirnya tegas memerin- Keinginan Polr untuk “» pemberantasan korupsi ng 
@ Parpol Sulit Penuhi Syarat HAL tahkan Polri untuk me- melakukan proses hukum. “Sx 3 4 1 
nyerahkan sepenuhnya Na Pa - PAN ag Dp 
5 2 srahkan sepe P lu seal "erna" -nya da an di ja 
@ Keraguan Masih Membayangi TM 10) y pi y kalk sed) Aming” (Uban, dijalankan dan terus meningkatkan sinergi 


980,00 
odo22 JADI Osh,28 “ 
950,00 —— 242,66 , 
loaa,22 0,916" 
920,00 
2 3 4 5. 8/10 


@ Jakarta Hujan 


Kota Cuaca('C) @) Kota Cuaca (CC) (90) 
AMBON: dB 22-3069-97 — MEDAN mM 22532 7092 
BANDUNG #gm 22-31 54-96 PALEMBANG A 24-34 50-98 
DENPASAR. @mm 23:3163-94 PONTIANAK AM 24-32 58:98 
JAKARTA Lu 24-32 67-97 SEMARANG H-4 25-34 40-88 
JAYAPURA Wi 23-3358-95 SURABAYA dB 24-32 40-90 
MAKASSAR. @MP 24-3345-92 YOGYAKARTA.“ 63-95 

Cerah di Cerah MB Berawan Hm Hujan 

Berawan 
Keterangan: Sumber: Badan 


OC - temperatur, dalam derajat celsiu 
3 - kelembaban, dalam persentase 


Is Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika 


penanganan kasus 
hukum dugaan korupsi 
simulator mengemudi di 
Korps Lalu Lintas Polri 
kepada Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi. 


Keputusan itu sekaligus me- 
k dualisme pena- 
sus oleh KPK dan ke- 
1, yang mengemuka dan 
menimbulkan polemik sejak per- 
tengahan Agustus lalu. 
"Penanganan hukum dugaan 
korupsi simulator SIM yang me- 
libatkan (mantan Kepala Korlan- 
pektur Jenderal Djoko 
ditangani 
n tidak pe- 
cah. Polri menangani 
kasus-kas lain 
yang tidak terkait 
langsung,” kata Pre- 
siden dalam pernya- 
taan pers, Senin 
(8/10) malam, di Is- 
tana Negara, 
Keputusan itu di- 
ambil setelah Presi- 
den bertemu dengan pimpinan 
KPK, Abraham Samad dan Bam- 
bang Widjojanto, serta Kepala 
Polri Jenderal (Pol) Timur Pra- 
dopo, Senin siang. Pertemuan 
tertutup di Istana Negara itu juga 
dihadiri Menteri Sekretaris Ne- 
gara Sudi Silalahi dan Wakil 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Denny Indrayana. 


BACA JUGA HAL 2 


cara penanganannya, 


IL. penanganan 
hukum dugaan 
korupsi pengadaan 
simulator SIM 
yang melibatkan $ 
Djoko Susilo agar 
ditangani KPK, 
Polri menangani 
kasus-kasus lain 
yang tidak terkait 
langsung, 


Selain keputusan penanganan 
kasus simulator SIM, 
Presiden juga 
nyampaikan keputus- 
an terkait proses hu- 
kum penyidik KPK 
dari Polri, Komisari: 
Novel Baswedan. Ta 
menyatakan, — cara 
yang ditempuh kepo- 
lisian dalam mena- 
ngani kasus dugaan 

pidana yang dilakukan 
Novel pada masa lampau itu 


me- 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


BS 


Lihat Video Terkait 
"Pidato Presiden Terkait 
KPK " di 
vod.kompas.com/presiden- 
soalkpk 


dan koordinasi sehingga peristiwa seperti 
ini tidak terus terulang di masa depan. 


Sumber 

Litbang "Kompas''/ERI, 
Disarikan dari Penjelasan 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di Istana Negara 


NN 


NOvAN 


Membaca Kurva Kemarahan Publik 


@fiksimini Hai fiksiminier, presidenny 
dah ditemukan? Mungkin dia ada di balik ima- 
Jinasimu. Ayo temukan, 

@sepertihidup-: MALAM DITIADAKAN. 
"Supaya presiden kalian cepat ketemu,” kata 
Tuhan, 

@rkav: DI KANTOR POLISI - "Saya mau 
lapor kehilangan Pak” “Kehilangan apa Mas?” 


mas?” "Film dewasa ada?” "Judulnya! 
ditelanjangi!” 

@sibangor: PRESIDEN HILANG - Adik ke- 
takutan, "Maaf, tak sengaja kupencet tombol 
delete,” 

@penenun- kata: MENCARI PRESIDEN 
DALAM TUMPUKAN JERAMI - “Ketemu?” 
"Tidak. Ini, hanya ada janji-janjinya saja.” 


eretan fiksi pendek tersebut adalah ha- 
D il kreasi pengguna Twitter yang di- 

kirim ulang oleh akun fiksimini. Semua 
fiksi mini itu bertemakan presiden dengan 
menggunakan hashtag atau tagar #Presiden- 
KeMana. Tagar tersebut bagian dari kampanye 
#saveKPK. Hingga Senin malam, #Presiden- 
KeMana dikumandangkan 3.654 kali dan #s 
veKPK yang lebih dulu ada terpancar lebih 
dari 27.000 kali. 

Tagar #savePolri juga dikampanyekan un- 
tuk meredakan suasana, tetapi hingga Senin 
malam baru dikumandangkan 605 kali. De- 
mikian statistik berdasarkan analisis media so- 
sial dengan menggunakan berbagai perangkat 
lunak, terutama Topsy dan Social Mention. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


Chavez Terpilih Lagi di Tengah Ketidakpuasan 


CARACAS, MINGGU — Pre- 
siden Venezuela Hugo Chavez 
(58) kembali menang dalam pe- 
milihan umum yang memberinya 
mandat enam tahun lagi setelah 
bersaing ketat dengan seorang 
kandidat yang telah mempersa- 
tukan oposisi. 

Pemilu, Minggu (7/10), terbuk- 
ti jadi ujian terberat dibanding- 
kan dengan pemilu-pemilu se- 
belumnya dalam 14 tahun masa 
pemerintahan Chavez. Namun, 
pemimpin kiri yang anti-Ameri- 
ka Serikat itu tetap menang wa- 
lau ada kekhawatiran akan ke- 
sehatannya, ketidakpuasan rak- 
yat yang meningkat, dan tantang- 
an oposisi yang kuat. 

Dengan 98 persen suara dihi- 
tung, Chavez mendapatkan 55 
persen suara. Adapun pesaing- 
nya, mantan Gubernur Negara 
Bagian Miranda Henrigue Cap- 
riles (40), meraih 45 persen. 


Puluhan ribu pendukung Cha- 
vez yang bergembira berkumpul 
di depan Istana Kepresidenan 
Miraflores menyusul has 
umuman pemilu h: 
Dengan kemenangan i: 
berkesempatan melanjutkan re- 
volusi sosialisnya yang didanai 
uang minyak. 

Mandat enam tahun terbaru 
ini memungkinkan Chavez me- 
ngonsolidasikan kendalinya atas 
perekonomian Venezuela. Hal itu 
mungkin akan ditempuh dengan 
memperpanjang gelombang na- 
sionalisasi dan melanjutkan du- 
kungan bagi sekutu-sekutu sayap 
kiri negara itu di Amerika Latin. 

"Sebenarnya ini merupakan 
pertempuran yang sempurna, se- 
buah pertempuran demokratis,” 
kata Chavez dari balkon Istana 
Miraflores, Minggu malam, de- 
ngan memegang replika pedang 
pahlawan kemerdekaan Vene- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


zuela, Simon Bolivar, 


alisme Bolivar pada abad ke-21,” 
katanya. 


Menerima kekalahan 

Capriles menerima kekalahan 
dengan menyatakan menerima 
dan menghormati keputusan 
rakyat. Namun, sebagian orang 
tak bisa menerima kekalahan itu. 
Sekitar 200 pendukung Capriles, 
sebagian besar bercucuran air 
mata dan belum percaya akan 
hasil pemilu, berkumpul di depan 
markas kampanye Capriles. 

Para ahli pemilu mengatakan, 
sistem pemilihan elektronik yang 
diterapkan saat ini dapat diandal- 
kan. Namun, sempat muncul ke- 
khawatiran sistem itu akan 
membuat siapa pun yang kalah 
tak akan mengakui kekalahan. 

Capriles menepis kekhawatir- 


an itu dengan menerima hasil 
pemilu. "Agar tahu bagaimana 
caranya untuk menang, Anda ha- 
rus tahu bagaimana caranya ka- 
lah,” ujar Capriles di markas 
kampanyenya. 

Marjin kemenangan Chavez 
kali ini jauh di bawah hasil tahun 
2006 yang 27 persen, Ini men- 
cerminkan peningkatan ketidak- 
puasan rakyat pada kegagalannya 
mengatasi masalah, seperti kri- 
minalitas dan korupsi. 

Namun, ini merupakan keme- 
nangan luar biasa bagi seorang 
pemimpin yang baru beberapa 
bulan lalu berjuang untuk sem- 
buh dari kanker. 

Dalam pidato kemenangan- 
nya, Chavez mengatakan, "Saya 
berterima kasih kepada Tuhan 
dan memohon hidup dan ke- 
sehatan kepada-Nya untuk terus 
melayani rakyat Venezuela.” 

(AFP/REUTERS/AP/DI) 


'ARP/IUAN BARRETO 


Hugo Chavez melambaikan bendera Venezuela ketika berbicara di depan pendukungnya seusai 
memenangi pemilihan umum presiden. Chavez memperoleh 55 persen suara, mengalahkan pesaingnya, 
Henrigue Capriles, yang mendapat 45 persen suara. 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


KPK 


SAVE INDONESIA 


KOMPAS/PERGANATA INDRA RIATMORO 


Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK menggelar aksi di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Senin (8/10). 
Aksi tersebut untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap KPK dalam menguak dugaan praktik korupsi di tubuh Polri dan mendesak 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan dukungan penuh terhadap KPK. 


Laporan Dipelajari 


Kasus Pidana Novel Tetap Berjalan 


JAKARTA, KOMPAS — Keluarga Novel Baswedan 


didampingi Tim Pembela 


Komisi Pemberantasan 


Korupsi, Senin (8/10) siang, memohon perlindungan 
ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas 
HAM pun tetap mempelajari laporan tersebut. 


Anggota Komnas FIAM, Ridha 
Saleh, Senin malam, setelah pi- 
dato Presiden, mengatakan, 
Komnas HAM tetap akan mem- 
pel laporan tim advokasi 
KPK kepada Komnas FIAM. 
poran-laporan itu terkait dugaan 
intimidasi dan ancaman terha- 
dap penyidik KPK," katanya, 

Permohonan perlindungan itu 
disampaikan Taufik Baswedan, 
kakak Novel, penyidik KPK. No- 
vel hendak ditangkap oleh in- 
stitusinya sendiri di kantor KPK 
pekan lalu. Seusai pertemuan 
tertutup dengan Komnas TIAM, 
Taufik langsung berjalan keluar 
dari ruangan pertemuan tanpa 
bicara sepatah kata pun kepada 
wartawan yang telah menunggu. 

Dalam keterangan persnya, 
Wakil Ketua Komnas HAM Bi- 
dang Eksternal Nur Kholis yang 
didampingi anggota Komnas 
HAM Ridha Saleh dan Pelaksana 
Tugas Kepala Bagian Pelayanan 
Pengadaan Komnas HAM Eko 
Dahana mengatakan, "Pada in- 
tinya, Taufik menceritakan se- 
kilas apa yang mereka (keluarga) 
alami selama Novel sebagai pe- 
nyidik KPK melakukan inves- 
tigasi berbagai kasus korupsi. Ju- 


HACKATHON 2012 


ga, dia menceritakan kasus di 
Bengkulu pada tahun 2004.” 

Informasi yang disampaikan 
Taufik yakni ber bentuk in- 
timidasi yang dialami keluarga 
besarnya, mulai dari telepon ge- 
lap, pesan layanan singkat (SMS) 
ancaman, hingga pengintaian. 
Ada orang-orang tak dikenal yang 
tiba-tiba mendatangi dan 'ber- 
komunikasi dengan keluarga. 
Ada dugaan kasus yang terjadi di 
Bengkulu berhubungan dengan 
s penanganan kasus korupsi 
pengadaan simulator SIM yang 
melibatkan petinggi Polr 

Soal hubur peristiwa-pe- 
ristiwa itu, Komnas HAM akan 
berupaya mendalami dan juga 
melaporkan kepada KPK. Saat i 
yang terpenting adalah perlin- 
dungan bagi keluarga besar No- 
vel. Komnas HAM akan bekerja 
sama dengan Lembaga Perlin- 
dungan Saksi dan Korban. 

Koordinator  Komi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tin- 
dakan Kekerasan Haris Az 
mengatakan, pernyataan te: 
upaya penangkapan terhadap 
Novel, patut diapresiasi. Presiden 
menilai upaya penangkapan itu 
tidak tepat. 


DUGAAN KASUS HUKUM BAMBANG WIDJOJANTO 


NOVEL BASWEDAN 


2 


(Wakil Ketua KPK): Novel tak pernah 
ada di tempat kejadian sehingga tak 


EN 


Kasus : Dugaan penganiaya- 
an yang menyebab- 


kan kematian dalam GI 


kasus pencurian sa- 
rang burung walet 


2012 


pernah melakukan kejadian itu. 


KOMISARIS JENDERAL SUTARMAN 
(Kepala Badan Reserse Kriminal Polri): 
Novel sudah menjalani sidang kode 
etik profesi Polri, tetapi tidak 


Lokasi : Bengkulu 

Kejadian : Februari 2004 
Keterangan: Saat kejadian, Novel 
menjabat sebagai 


Kasat Reskrim (2012 


“ menggugurkan dugaan tindak. 
pidananya. 


ANTONY BESMAR 
6 (kakak sulung Mulyan Johani): Saat ini 


Mp | keluarganya tidak ada yang 


Polres 
Bengkulu 


mendesak atau melapor kepada 
polisi untuk menuntaskan kasus 
kematian adiknya. 


YULISWAN 
7 | (pengacara Dedi dan Irwansyah, korban 
2012 


penembakan): Penangkapan Novel 


Sumber 


Akan tetapi, Haris menya- 
yangkan presiden tidak menying- 
gung fakta yang terjadi dalam 
kasus Novel tersebut. Presiden 
sebenarnya diharapkan meminta 
dibentuk tim independen untuk 
menguji fakta terkait kasus yang 
dituduhkan kepada Novel. Haris 
menambahkan, pernyataan pre- 
siden terkait kasus Novel itu per- 
lu ditindaklanjuti oleh Kapolri. 

Edwin Partogi, penasihat hu- 
kum Novel, mi takan, dalam 
penyidikan, polisi tahu-tahu me- 
nunjukkan bukti peluru dan pis- 
tol yang diduga digunakan Novel 
saat bertugas sebagai kasat res- 
krim di Polres Bengkulu. Buk- 


Program Menjerakan Koruptor 


JAKARTA, KOMPAS — Para 
hacker, sebutan bagi seseorang 
yang menguasai keahlian kom- 
puter dan pemrograman, ber- 
sama para aktivis antikorupsi da- 
ri negara-negara Asia Pasifik ber- 
kumpul di Wisma PKBI, Jakarta, 
Minggu (7/10). Mereka membica- 
rakan strategi penanggulangan 
korupsi dengan memaksimalkan 
penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi. 

Pertemuan antara program- 
mer dan aktivis ini di dunia inter- 
nasional sering disebut dengan 


Hackathon. Hackathon tahun ini 
merupakan yang ketiga kalinya 
dengan tajuk “Hacks Against 
Corruption 2012”. 

Pertemuan ini digelar oleh 
Transparency International be- 
kerja sama dengan Random 
Hacks of Kindness (RHoK) serta 
Transpareney International In- 
donesia, Yayasan Air Putih, dan 
Suara Pemuda Anti Korupsi. 

"Kegiatan ini digelar serentak 
di sejumlah tempat di dunia, 
perti di Bogota, Kolombia: Casa- 
blanka, Jakarta, Moskwa, dan 


KILAS POLIT 


IK & HUKUM 


Banyak Klausul RUU Kamnas Melanggar HAM 


Komisi T DPR kemungkinan besar akan kembali menolak RUU 
Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan pemerintah ka- 


rena banyak kewenangan khusus 
tangan dengan hak asasi manus 


pemerintah yang berten- 
(HAM). Sementara peme- 


rintah masih berharap UU itu dibahas dalam waktu dekat. Hal 


tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fr 


i 


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin, 


Senin (8/10). Ta mengatakan, Pan: 
bahas RUU tersebut untuk meng 


sus DPR masih akan mem- 
ambil keputusan apakah di- 


kembalikan lagi ke pemerintah atau tidak. Secara umum, dari 
pembicaraan berbagai fraksi, kecenderungan yang ada adalah 
penolakan DPR. Namun, secara etika masih akan diadakan 
pembahasan, "Saya sudah obrolin dengan beberapa anggota, 
kecenderungannya menolak,” kata Hasanuddin. Ia mengatakan, 
tidak ada perubahan dari draf RUU yang dikembalikan be- 
berapa bulan lalu. Ada beberapa faktor yang membuat mun- 


culnya penolakan. Misalnya, soal 
menangkap, menahan, dan meny: 


kewenangan khusus, seperti 
adap. Kewenangan khusus ini 


bertentangan dengan HAM dan pers. (EDN) 
TNI AL Tidak Lagi Pesan Kapal Serat Karbon 


Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno me- 
nyatakan, TNI AL tidak lagi memesan kapal cepat rudal perang 
berteknologi siluman berbahan serat karbon seperti KRI Kle- 
wang 625 yang terbakar. Kontrak TNI AL dengan PT Lundin 


Industry Invest akan dievaluasi. 
ujar Soeparno di sela-sela gelar p: 


”Kami evaluasi kontraknya,” 


asukan Armada Jaya TNI AL 


di Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin 


(8/10). (NIT/ILO) 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


Vilnius, Lituania,” kata Ilham Sa- 
enong dari Transparency Inter- 
national Indon 
Samantha Grant, Koordinator 
Program Asia Pasifik Transpa- 
rency International, mengata- 
kan, Hackathon ini digelar untuk 
i solusi berbagai masalah 

lam gerakan an- 
si menggunakan 
media sehari-hari, seperti tele- 
pon dan laptop. Gerakan tersebut 
tak jauh dari penyelesaian masa- 
lah sehari-hari dan mencari so- 
lusi atau cara baru untuk men- 


Litbang "Kompas"'/PUR, dlolah dari Pemberitaan "Kompas'" 


jangan dipaksakan karena korban 
tak tahu persis penembaknya dan 
lokasi tepat penembakan itu terjadi. 


ANDI 


ti-bukti itu seolah-olah ada hu- 
bungan dengan Novel, padahal 
belum ada uji balistik. 

Senin siang, Kepala Biro Pe- 
nerangan Masyarakat Polri Bri- 
gadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar mengatakan, proses hu- 
kum Novel yang diduga terkait 
kasus penembakan terhadap ter- 
ngka pencuri sarang burung 
walet tetap berjalan. Namun, ma- 
salah teknis penangkapan masih 
akan dikoordinasikan. 

"Kita lihat rencana lebih lanjut 
dari mereka (Polda Bengkulu) 
dan langkah koordinasi yang 
akan dilakukan,” kata Boy, Senin. 

(OSA/ANA/FER/FAJ/WHY) 


dukung perubahan, 

”Acara ini serentak digelar di 
lima negara. Harapannya adalah 
satu output prototipe 
lunak yang bisa diapli 


tuk kehidupan sehari-har 

Samantha, 
Agus Triwanto dari Yayasan 
Air Putih mengatakan, software 
sifat kode terbuka 


kan siapa pun. "Perangkat lunak 
akan bisa berjalan di telepon pin- 
tar sehingga bisa digunakan siapa 
pun,” kata Agus. (AMR) 


KOMISARIS NOVEL BASWEDAN 


Penyidik “Gemilang” yang Tersandung Kasus 


omisaris Novel Baswedan 
K yang bekerja secara "ter- 

tutup” selama ini kini ti- 
ba-tiba menjadi terkenal. Novel 
dikenal sebagai salah satu pe- 
nyidik yang berprestasi gemi- 
lang di KPK. Kasus-kasus du- 
gaan korupsi "berkelas" pernah 
ia tangani, 

Novel berperan utama dalam 
mengungkap korupsi skala be- 
sar, seperti suap wisma atlet 
yang melibatkan mantan Ben- 
dahara Umum Partai Demokrat 
Muhammad Nazaruddin dan 
politisi satu partainya, Angelina 
Sondakh. Novel ikut memimpin 
penangkapan Bupati Buol Amr- 
an Batalipu yang sempat me- 
Jawan saat ditangkap tangan 
menerima suap dari anak buah 
pengusaha Siti Hartati Murdaya. 

Di hampir semua penangkap- 
an koruptor kelas kakap, Novel 
ikut langsung di lapangan. Se- 
jumlah operasi tangkap tangan 
KPK dipimpin oleh Novel. Yang 
paling fenomenal tentu kasus 
dugaan korupsi pengadaan si- 


mulator berkendara di Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 
Novel menjadi penyidik yang 
ikut memimpin penggeledahan 
di Markas Korlantas, Jakarta 
(Kompas, 7/10). 

Akan tetapi, Novel kini ter- 
sangkut kasus dugaan pidana, Ta 
diduga terlibat kasus penemba- 
kan tersangka pencuri sarang 
burung walet di Bengkulu pada 
Februari 2004. Salah satu ter- 
sangka pencuri tewas dan be- 
berapa mengalami luka-luka. Pi- 
hak penyidik Polda Bengkulu ki- 
ni siap menjerat Novel. 

Sungguh sayang penyidik pi- 
lihan Polri untuk penugasan 
khusus di KPK kini tersandung 
kasus dugaan pidana. Selama 
ini, Polri selalu menyebutkan 
bahwa penyidik-penyidik yang 
dikirim ke KPK merupakan pe- 
nyidik-penyidik terbaik. 

Para penyidik itu merupakan 
lulusan Akademi Kepolisian ter- 
baik, dididik dan dilatih khusus 
untuk menjadi penyidik profe- 
sional. Penugasan para penyidik 


KORUPSI 


Pemberantasan Menjadi Agenda Bersama 


JAKARTA, KOMPAS — Prak- 
tik korupsi masih saja marak di 
Indonesia meskipun sudah ada 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan proses penegakan hukum 
terus dijalankan terhadap para 
koruptor. Agar menjadi lebih 
efektif, pemberantasan korupsi 
harus menjadi agenda bersama 
seluruh rakyat Indonesia. 

Hal itu mengemuka dalam Di 
alog Publik "Guo Vadis Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dan Masa Depan Pemberantasan 
Korupsi di Indonesia” di Pusat 
Dakwah Muhammadiyah, Jakar- 
ta, Senin (8/10). Hadir sebagai 
pembicara pakar hukum pidana 
Universitas Indonesia Andi 
Hamzah, Divisi Hukum dan Mo- 
nitoring Peradilan Indonesia 
Corruption Watch Donal Fariz, 
dan Direktur Kerja Sama KPK 
Suharnoko. Ketua Umum Pim- 
pinan Pusat Muhammadiyah Din 
Syamsuddin memberikan sam- 
butan pembuka. 

Andi Hamzah menilai 
narnya diperlukan res 
dang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang KPK karena me- 
mang ada beberapa bagian yang 
perlu diperjelas. Namun, sema- 
ngatnya mesti untuk memper- 
kuat komisi itu. Salah satunya, 
memastikan KPK dapat meng- 
angkat penyidik independen dari 


KASUS PENEMBAKAN 


berbagai unsur pemerintah dan 
masyarakat. 

Donal Fariz mengungkapkan, 
dukungan masyarakat pada KPK 
meluas karena komisi itu diang- 
gap sebagai satu-satunya harapan 
untuk — memberantas — kasus 


korupsi. Komisi itu harus me- 
nyambut dukungan itu dengan 
kasus besar, 


membongkar kasus 

Suharnoko meni 
lembaga, KPK masih memiliki 
beberapa kekurangan, mulai dari 
soal pendanaan, jumlah pegawai, 
sumber daya manusia, gedung 
terbatas, dan dukungan intelijen 
yang kurang. Untuk itu, perlu 
usaha untuk memperkuatnya, 

Terkait kisruh KPK-Polri, se- 
mestinya dua lembaga “itu 
sama-sama dikuatkan. Menurut 
Ketua Fraksi Partai Keadilan Se- 
jahtera (F-PKS) Hidayat Nur Wa- 
hid, penguatan dua institusi itu 
dibutuhkan untuk optimalisasi 
pemberantasan korupsi. 

Senada dengan Hidayat, Ketua 
Fraksi Partai Amanat Nasional 
(F-PAN) Tjatur Sapto Edy ber- 


pendapat, perseteruan antara 
KPK dan Polri justru mengun- 
tungkan koruptor. Seharusnya 


kedua lembaga itu menjadi tim 
yang solid dalam pemberantasan 
korupsi dengan KPK sebagai 
koordinatornya. 

Untuk mencapai titik temu da- 


lam menuntaskan pemberantas- 
an korupsi, menurut Ketua MPR 
Taufig Kiemas, KPK dan Polri 
harus duduk bersama dan ber- 
dialog. Tidak perlu ada rebutan 
kewenangan atau miskomunikasi 
karena undang-undang telah 
mengatur secara jelas kewenang- 
an kedua lembaga tersebut. 

”Asal dua-duanya tahu didi- 
rikan untuk apa, mereka akan 
mengerti,” kata Taufig Kiemas di 
sela-sela kunjungannya ke Par- 
lemen Singapura, sebagaimana 
dilaporkan wartawan Kompas 
Elok Dyah Messwati, Senin. 

Sementara itu, Badan Legislasi 
DPR akan mengambil sikap ter- 
kait draf revisi UU Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi paling lambat 12 Ok- 
tober 2012. Jika sampai tanggal 
i TII DPR tidak menarik 
draf revisi UU KPK yang mereka 
susun dari Baleg DPR, menurut 
Wakil Ketua Baleg DPR A Dim 
ti Natakusuma, kemungkinan be- 
sar akan dilakukan kajian ulang 
draf revisi UU itu. 

Ketua Komisi III DPR Gede 
Pasek Suardika menyatakan, ma- 
sukan dai akat membuat 
sejumlah fraksi di DPR yang se- 
belumnya setuju revisi UU KPK 
kini mengubah pandangannya. 

(UAM/NTA/MHF/NWO) 


Keluarga Korban Ingin Tenang 


BENGKULU, KOMPAS — 
Orangtua salah seorang korban 
penembakan oleh anggota Sa- 
tuan Reserse Kriminal Polresta 
Bengkulu tahun 2004 ingin agar 
keluarganya tidak disangkut-pa 
utkan dengan ki penangkap- 
an Komis Novel Baswedan 
oleh Polda Bengkulu. Pihak ke- 
luarga juga tidak mengadukan 
asus itu kepada pol 
ya sudah lupa kejadian de- 
lapan tahun lalu. Kami ingin ke- 
luarga tenang Biar anak saya 
yang kuli bangunan itu juga 
tenang, kerjanya tenang. Kami 
khawatir kalau ada apa-apa, Dedi 
jadi kepikiran dan kei ter- 
ganggu, Biarkan ia bekerja meng- 
hidupi istri dan lima anaknya,” 
tutur Halimudin, orangtua Dedi 
Nuryadi, salah satu korban pe- 
nembakan itu, Senin (8/10). 
Halimudin adalah ayah Dedi 
Nuryadi, satu dari dua orang 
korban penembakan yang mem- 
buat surat permohonan keadilan 
kepada Kapolri melalui kuasa hu- 


Belasan pemulung mendatangi kantor Komisi Pemberani 


kumnya, Yuliswan. Inti surat 
yang “ditandatangani Yuliswan 
pada 21 September 2012 itu ialah 
Dedi dan Iwan Siregar memohon 
keadilan agar pelaku penemba- 
kan diproses secara hukum. 

Seperti juga Iwan, Dedi pun 
tidak mengetahui siapa polisi 
yang menembaknya pada tahun 
2004. Mereka juga tidak tahu di 
mana mereka ditembak. Bahkan, 
sebenarnya Dedi tidak tahu-me- 
nahu soal pencurian sarang bu- 
rung walet. Sebab, ketika ditang- 
kap ia hanya menjalankan pe- 
rintah ayahnya untuk menjem- 
put seseorang di dekat tempat 
penangkapan tersangka burung 
walet itu. Ketika digelar pe 
dangan tahun 2004, Dedi dinya- 
takan tidak bersalah. 

"Waktu itu, dua bulan saya 
tidak bisa menjenguk Dedi. Wa- 
laupun kakinya ditembak, kami 
tidak melaporkan itu. Yang pen- 
ting ia cepat keluar saja,” ujar 
Halimudin. 

Sementara Iwan, selama ini ia 


menahan sakit akibat proyektil 
peluru yang masih bei 
kaki kirinya. Melalui surat per- 
mohonan keadilan yang ditujuk- 
an kepada Kapolri berharap 
polisi bertanggung jawab. Seti- 
daknya mengambil proyektil pe- 
luru yang bersarang di kakinya. 

Selain dioperasi, Yuliswan ber- 
harap polisi memberikan s 
tunan kepada Iwan sebab 
yang sering dialaminya selama 
ini mengganggunya dalam be- 
kerja berjualan ikan di Pasar Pa- 
norama, Kota Bengkulu. 

Kepala Polda Bengkulu Brigjen 
(Pol) Benny Mokalu mengatakan, 
kasus penembakan yang dilaku- 
kan anggota Satreskrim Polresta 
Bengkulu delapan tahun silam 
sudah sesuai prosedur, Meski 
Novel sudah dijatuhi sanksi di- 
siplin, tidak serta-merta hal itu 
menghapuskan tindak pidana- 
nya. "Kalau memang ada pro- 
sedur polisi yang salah, silakan 
dipraperadilankan,” ujarnya. 

(ADH) 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


n Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/10). 


Mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi. Dalam aksinya, mereka 
membawa karung-karung berisi barang rongsokan yang dipungut dari kawasan Kuningan, Jakarta 
Pusat. Mereka juga membawa kardus bekas yang difungsikan sebagai poster, antara lain bertuliskan 
”Pemulung lebih mulia daripada koruptor” dan "Satu kilo botol Agua dapat memberi kami minum. 
Segudang koruptor dapat menenggelamkan bangsa”. 


5) 


Selama ini Polri selalu 
menyebutkan, penyidik 
yang dikirim ke KPK 
merupakan penyidik 
terbaik. 


Polri di KPK itu tidak ”ma- 
in-main”, Penugasan tersebut 
juga sebenarnya merupakan se- 
buah jenjang promosi jabatan. 

Kepala Badan Reserse Krimi- 
nal Polri Komisaris Jenderal Su- 
tarman mengatakan, penyidik 
Polri di KPK memerlukan pro- 
mosi karier. Mereka tak hanya 
dipersiapkan menjadi penyidik, 
melainkan juga menjadi pemim- 
pin di jajaran kepolisian. 

Lalu, mengapa Novel dapat 
lolos seleksi menjadi penyidik di 
KPK jika sudah diketahui ber- 


masalah? Novel pernah menja- 
lani sidang kode etik profesi 
Polri terkait kasus penembakan 
tersangka pencuri sarang bu- 
rung walet di Bengkulu. 

Bahkan, menurut Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda 
Bengkulu Komisaris Besar Dedy 
Irianto, upaya penangkapan ter- 
hadap Novel pada Jumat malam 
lalu juga tidak terlepas dari pro- 
ses penyidikan yang dilakukan 
pada tahun 2004. 

”Berasal kami sidik 2004. 
(Saat itu), terjadi penembakan 
yang murni tindak pidana peng- 
aniayaan yang mengakibatkan 
luka berat dan meninggal du- 
nia,” kata Dedy. 

Jika sudah diketahui Novel 
pernah mengalami masalah dan 
diduga terkait tindak pidana, 
mengapa Novel tetap dapat lolos 
seleksi internal Polri untuk 
menjadi penyidik di KPK? Bu- 
kankah proses seleksi di Polri 
sebenarnya cukup ketat? 

Bahkan, sejak tahun 2004 
Novel juga sudah mengalami ke- 


naikan pangkat. 

Sebagai Kasatserse Polresta 
Bengkulu, Novel yang kala itu 
berpangkat inspektur satu juga 
naik pangkat. Kini Novel ber- 
pangkat komisaris atau perwira 
menengah. 

Terkait proses seleksi itu, Su- 
tarman mengatakan, rekam je- 
jak calon penyidik yang disaring 
untuk menjadi penyidik KPK 
berasal dari masing-masing da- 
erah atau polda. Penyidik-penyi- 
dik itu kemudian dikirim ke ba- 
gian Sumber Daya Manusia Pol- 
ri untuk pembinaan personel. 

Apakah Polri benar-benar 
menyeleksi dan memberikan 
penyidik yang terbaik untuk 
KPK? Sutarman mengakui, da- 
lam proses seleksi dan melihat 
rekam jejak calon penyidik, ka- 
sus-kasus yang dialami penyidik 
kadang belum muncul. 

"Kadang-kadang, sudah seko- 
lah, kasus lama muncul sehing- 
ga harus diberhentikan dari se- 
kolah,” katanya. 

(FERRY SANTOSO) 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Parpol Sulit Penuhi Syarat 


Batas Akhir Penyerahan Dokumen 15 Oktober 


JAKARTA, KOMPAS 


Hingga batas akhir waktu 


penyerahan dokumen untuk verifikasi administrasi, 


belum ada satu partai politik pun 
yarat secara lengkap. Partai-partai 


memenuhi 


ng mampu 


politik terkesan kesulitan memenuhi persyaratan 


yang dibuatnya sendiri. 


”Dari verifikasi sepanjang 11 
Agustus sampai 2 Oktober, kami 
menemukan sejumlah dokumen 
yang tidak memenuhi syarat pa- 
da semua parpol calon peserta 
pemilu,” kata Ketua Komisi Pe- 
milihan Umum Husni Kamil Ma- 
nik, Senin (8/10) di Jakarta. 

Dalam penelitian berkas per- 
syaratan yang diserahkan parpol 
ke KPU ada 45 jenis data yang 
tidak memenuhi rat. Bebe- 
rapa di antaranya surat kepu- 
tusan kepengurusan kedaluwar- 
sa, masa berlaku perjanjian sewa 
tidak sampai akhir Pemilu 2014, 
dan komposisi kepengurusan ti- 
dak memenuhi keterwakilan 30 
persen perempuan hingga ting- 
kat kabupaten/kota, 

Ada pula parpol yang sebaran 
kepengurusan partainya tidak 
sampai 75 persen kabupaten/ko- 
ta pada setiap provinsi dan 50 
persen kecamatan di setiap ka- 
bupaten/kota. Selain itu, banyak 
partai belum memenuhi syarat 
keanggotaan sebanyak 1.000 atau 
satu perseribu jumlah penduduk 
di setiap kabupaten/kota. 

Parpol umumnya juga belum 
mengisi data keanggotaan di Sis- 


tem Informasi Parpol (Sipol). Da- 
tasof? /ile ini harus sesuai dengan 
berkas keanggotaan dan kartu 
tanda anggota yang diserahkan 
ke KPU kabupaten/kota. Jika tak 
sesuai, KPU akan mengacu ke- 
pada soft file pada Sipol. 

Namun, menurut fungsionaris 
DPP PDI-P yang bertugas sebagai 
penghubung, Sudyatmiko, Sipol 
kerap bermasalah. Data yang di- 
masukkan secara online kerap hi- 
lang Selain itu, format berkas 
hard copy dan format Sipol yang 
soft copy sedikit berbeda. Aki- 
batnya, parpol harus bekerja dua 
kali, Selain itu, tidak semua da- 
erah memi kses jaringan in- 
ternet yang baik. 

Anggota KPU, Hadar N Gu- 
may, mengatakan, KPU sudah 
memberikan data format Sipol 
dalam compact disk (CD) sejak 
hari pertama pendaftaran, Be- 
berapa parpol juga bisa mengisi 
Sipol dengan benar meski masih 
ada kekurangan. Dia memper- 
kirakan parpol kurang memper- 
hatikan isi CD, 

Anggota KPU, Arief Budiman, 
menambahkan, meski persyarat- 
a berat, bukan KPU yang 


mereka-reka. "Kan yang 
buat aturan parpol sendiri 
Arief, 


Kesempatan terakhir 
Setelah itu, parpol masih dapat 
memenuhi kekurangan adminis- 
trasi hingga 15 Oktober. Selan- 
jutnya, selama sepekan, KPU me- 
neliti kembali berkas yang di- 
berikan. Pengumuman parpol 
yang lolos verifikasi administrasi 
dan akan diverifikasi faktual pada 
5 Oktober. 


yarat ad- 


menurut anggota KPU Fer 
Kurnia Rizkiyansyah, parpol ga- 
gal jadi peserta Pemilu 2014. 
Kemarin, sebanyak 33 perwa- 
kilan parpol yang sudah menye- 
rahkan perbaikan dokumen 
hingga 29 September hadir ke 
kantor KPU. Mereka mengambil 
hasil verifikasi administrasi. Ha- 
nya Partai Republikan yang tidak 
memanfaatkan masa perbaikan 
dokumen ataupun mengambil 
hasil verifikasi administrasi. 
Partai Amanat Nasional dan 
Partai Kebangkitan Nasional 
Ulama, misalnya, harus meleng- 


kapi surat keputusan pengurus 
tingkat kecamatan. Fungsionaris 
DPP PAN Putra Anton optimistis 


partainya mampu melengkapi 
kekurangan tersebut. 

Sementara Partai Hanura, me- 
nurut Ketua DPP Partai I 
Jurmaeni Sakur, hanya ku 
melegalisasi sebagian dokumen 
yang difotokopi. (INA) 


Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil verifikasi 
administrasi sementara partai politik peserta Per 
Senin (8/10). Hingga kemarin, dari 
mendaftar belum satu pun parta a 
administrasinya. KPU memberikan waktu satu pekan ke depan 

kepada partai untuk melengkapi sebelum pengumuman akhir pada 


ilu 2014 di Kantor 


SBY I Tin Rajasa, 
dan Adhyaksa Dault 


residen Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka 
Pp pat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri di 
Jakarta, Selasa (2/10), mengatakan, studi-studi menga- 
prospek perekonomian negeri kita di tahun-tahun men- 
€ tetap tinggi, Indonesia masih bisa meningkatkan in- 
vestasinya. "Tidak ada studi mana pun yang mengatakan In- 
donesia adalah negara gagal,” ujar Presiden. 

Ketika mengadakan perjalanan ke Baku, Azerbaijan, dan 
Washington DC, Amerika Serikat, bulan lalu, Menteri 
Koordinator Perekonomian Hatta Raj ka menjelaskan 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia 2011-2015 juga menyebutkan Indonesia tidak sedang 
menuju ke negara gagal. Malah sebaliknya, Indonesia akan 
menjadi salah satu negara yang membawa kebangkitan per- 
adaban Asia. Indonesia akan menjadi salah satu negara termaju 
di Asia, bahkan dunia. 

Ketika menguraikan hal itu, 
Hatta juga menyebut tentang 
buku mantan Menteri Negara 
Pemuda dan Olahraga Kabinet 
Indonesia Bersatu jilid T Ad- 
h Dault berjudul Meng. 
hadang Negara Gagal, Sebuah 
Tjtihad Politik. Ucapan Hatta 
membuat buku mantan men- 
teri kabinet SBY-Jusuf Kalla 
yang punya cerita-cerita jenaka 
tentang beberapa sidang kabi- 
net itu menjadi menarik untuk 
dibaca, 

Dalam pengantar yang ditu- 
lisnya sendiri, Adhyaksa mengatakan, akhir Juni lalu, sebuah 
lembaga riset bernama Fund for Peace (FFP) yang berpusat di 
ru failed 


state inde. ke 
dari 178 negara di seluruh dunia. Ttu artinya Indonesia ter 
masuk kategori negara-negara dalam bahaya (in danger) me- 
nuju negara gagal. 

Adhyaksa juga mengutip lembaga konsultan independen di 
Hongkong, Political and Economy Risk Consultan: ng me- 
nyebutkan Indonesia hingga 2011 meraih skor tertinggi yang 
mendekati angka sempurna sebagai negara terkorup di Asia 

"Bahkan, tanpa survei dari lembaga luar negeri sekali 


kita yang hidup sehari-hari di negeri sendiri dapat met 
sa ini yang harus disi 
| | F $ untuk menjadi neg: , maju, dan sejahter 
2. et Manan mania yang be Ng ini Apa ena NAN 3 
5 € '« € -j . pemerintahan di Indonesia boleh saja gagal, tetapi Republik 
Pandangan Koalisi Terbelah Ba ae na 
sebab eksistensi NKRI ada di pundak rakyat, bukan di tangan 
JAKARTA, KOMPAS — Pan- siden-calon wakil presiden (pre- rapat tersebut adalah menyang- presidential threshold diubah — wani Thomafi menjelaskan, pe- sebuah rezim pemerintahan, 
dangan anggota Sekretariat Ga-  sidential threshold). kut perlu tidaknya presidential — menjadi 15 persen kursi parle- nurunan presidential threshold Mari kita baca tulisan Adhyaksa Dault, Hatta Ra 
bungan Koalisi Partai Politik Rencana revisi UU Pilpres se- threshold yang diatur dalam Pasal ' men atau memperoleh 20 persen diusulkan untuk memudahkan SBY. Selamat pagi. (J OSDAR) 
Pendukung Pemerintahan Pre- cara khusus dibahas dalam rapat 9 UU Pilpres diubah. Dalam UU suara sah nasional dalam pemilu munculnya capres-capres alter- 
siden Susilo Bambang Yudho-  Setgab Koalisi pekan lalu. Dalam — Nomor 42 Tahun 2008 disebut- legislatif. Partai Persatuan Pem- atif, 


2 " DE IHAN PPES " 


dan 


yono mengenai rencana peru- rapat tersebut, hanya tai Gol- kan, hany po! au gabungan — bangunan (PPP) dan P: i Ke- Ketua ZIARAH & WISATA NATAL & TAHUN BARU 

bal dang-Undang Nomor — karyang belum setuju UU Pilpres parpol yang memiliki minimal 20 ahtera (PKS) mengu- Wahid menga: ATI NOIYLANO MESIR PENA MUSI TURKETVI2/NON) Rnz TOUR 
42 Tahun 2008 tentang Pemi- direvisi. persen kursi di parlemen atau  sulkan presidential threshold di- — menginginkan munculnya capres | MIN Dal Speak In Ziarah Toar 
lihan Umum Presiden terbelah. ”— Sekretaris Fraksi Partai De- — memperoleh sedikitny ed gatihg—aada 


Selain soal kelanjutan peml 
hasan, keenam parpol juga m 


ya 25 per- samakan dengan angka ambang alternatif Aedes Paaen ae TN SONIA 1s 
mokrat Saan Mustopa, di Kom- sen suara sah nasional dalam — batas parlemen, yakni memper- Sementara beberapa parpol, RITZ HOLY EROPA LOURDES-# YERUSALEM (17M) 5 100 Bebe 


Kit nnenan Naa 2 sealati 4 . Fi Kadi saat Pi man “ Hg 1,17 MOV NM, 2 DES | Romo (Natal di Vatikan! Kar 
pleks Parlemen, Senayan, pemilu legislatif yang dapat oleh suara minimal 85 persen seperti PAN, menginginkan pre- | Kikan hadeeA PAPAN Peka 


memperdebatkan menge enin (8/10), meng: apres. dalam pemilu legislatif, sidential threshold tidak perlu di- | Shae Tan 
ang sngaluan cs Ni Pa Anal Partai De 3 seal . skretaris Fraksi PPP "2 . v1 RITZ EUROPE LOURDES LEISURE (1IM) 
bang pengajuan calon pre- lain yang diperdeb: Partai Demokrat mengusulkan Sekretaris Fraksi PPP M Ar- ubah. (NTA) bis (bom COMO DSA Ost dvataan” AP Decepwo 


Kini permintaan sambungan listrik cukup dilakukan melalui telepon atau internet. 
Tidak perlu datang ke kantor PLN. Kapanpun, dimanapun Anda, 
hubungi call center atau klik website kami 


Call Center PLN 123" | www.pin.co.id& 


4 Sementara berlaku di Jawa Bali, Sumatera Utara dan Lampung. 
“« Sementara layanan ini hanya tersedia untuk wilayah Jawa, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau & Kepulauan Riau, Bangka & Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. (Area layanan ini akan diperluas secara bertahap), ET PLN Ipar) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


4 KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


- 


Rider Group 


PI. KNITTING FACTORY 


JAS-ANZ 


ISO 9001:2008 


@vality Management Systems 


Distribution More 
Than 20.000 Channel 


SELAMAT ULANG TAHUN PERUSAHAAN 
dan atas diraihnya Sertifikat ISO 9001:2008 
Guality Management Systems 


DONG-A si Sg: SU... h ORTIND Gp) 
, 9 - 
ASSENDA |@ dprimahotel | Sifaen.amase amor 
GROUP Jakarta - Surabaya - Bali - Makassar THE CHEMICAL SPECIALIST 
. ja (GO PT 810POLYTECH INNOVATION G , 
DISTRIBUTOR OF 
indo hose Crocodile ME MABA GO 
G INTI JAYA 
rbc AP muka Ii 3 1 KeOnmemmmsasa | PT TRANS NUSANTARA SEJATI 


handra $4 


« ie 
LS “Dwastoncat Stone MENU Ta 


@ HARI HARI 


PASAR SWALAYAN 


BI 


MATSUYA 


KNIT TO THE FUTURF 


PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA 


PT. HARAPAN INDAH LESTARI | pr, samrrga maaapratama 


Ke Talia OOT 


www.rider.co.id BH facebook.com/riderlike @rider adembener 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Gelar Pasukan Armada Jaya 


s3 
Sg 


3 
gg 
t: 


titi £ | 


Pemekaran untuk Buru Kuasa 


Sembilan Calon Daerah Baru Belum Siap 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus menolak 
pembentukan daerah otonom baru ketika belum 


memenuhi syarat. Desakan 
Rakyat untuk memekarkan 


Dewan Perwakilan 
19 daerah baru bisa 


dilihat sebagai ladang perburuan kekuasaan saja. 


Hal tersebut disampaikan Se- 
kretaris Centre for Strategic and 
International Studies J Kristiadi 
dan Guru Besar Administrasi 
Publik Universitas Indonesia 


Prof Irfan Ridwan Maksum da- 
lam seminar "Hubungan Peme- 
rintah dan Pemerintah Daerah” 
yang diselenggarakan Lembaga 
Ketahanan Nasional RI di Ja- 
karta, Senin (8/10). 

"Pemekaran itu ladang per- 


aan melalui ebahnoa: 
bang parpol di daerah atau me- 
nguasai sumber daya alam lebih 


Pemilu 2014. Pertama, akan ada 
struktur baru pada mesin politik 
yang akan mengukuhkan keku- 
asaan parpol. Kedua, akan ada 
sumber-sumber daya baru, Ke 
tika ada pemekaran, pasti ada 
pembangunan kantor besar-be- 
rti proyek. 

n, pemekaran 
wilayah bisa saja berlatar ke- 
butuhan di tingkat lokal, demo- 
grafi, dan mendekatkan pelayan- 
an publik. Namun, dia tidak me- 
lihat adanya pertimbangan-per- 
timbangan itu dalam rencana 
pembentukan 19 daerah otonom 
baru (DOB). 


nya. Apalagi, tidak ada evaluasi 
yang menyebutkan kesejahtera- 
an rakyat terwujud di daerah 
baru. Belum tentu pula peme- 
karan adalah aspirasi masyara- 
kat. 

Selain itu, menurut Irfan, ke- 
uangan nasional belum memba- 
ik, birokrasi semakin membeng- 
kak, dan pembagian daerah pe- 
milihan pada Pemilu 2014 se- 
makin tidak terkendali. 

Mantan Menteri Pendayagu- 
naan Aparatur Negara Letjen 
TNI (Purn) TB Silalahi yang juga 
menjadi pembicara dalam semi- 
nar tersebut menilai, sela 
dasar pembentukan DOB adalah 
primordialisme. Akibatnya, mun- 
cul masalah dalam hubungan pe- 
merintah pusat dan daerah. 

Apalagi, atas mama otonomi 
daerah, daerah menerbitkan per- 
aturan-peraturan daerah yang 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Hal ini, menurut Silalahi, adalah 


USULAN 19 DAERAH OTONOM BARU TAHUN 2012 


No. Wilayah Baru 
1 Provinsi Kalimantan Utara 
2 Kabupaten Pangandaran 
3 Kabupaten Mahakam Ulu 
4. Kabupaten Musi Rawas Utara 


5 Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir 


6 Kabupaten Malaka 

7 Kabupaten Pulau Taliabu 

8 Kabupaten Pesisir Barat 

9 Kabupaten Mamuju Tengah 
10 Kabupaten Banggai Laut 

11 Kabupaten Morowali Utara 
12 Kota Raha 

13 Kabupaten Konawe Kepulauan 
14 Kabupaten Kolaka Timur 

15 Kabupaten Buton Selatan 

16. Kabupaten Buton Tengah 

17 Kabupaten Muna Barat 

18 Kabupaten Manokwari Selatan 
19 Kabupaten Pegunungan Arfak 


Sumber: Litbang "Kompas”/YOH/BIP dari berita " 


Tenaga Profesional Bidang Pe- 
merintahan — Dalam — Negeri 
Lemhannas Kausar, Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah Ke- 


Wilayah Induk 

Provinsi Kaltim 

Kabupaten Ciamis, Jabar 
Kabupaten Kutai Barat, Kaltim 
Kabupaten Musi Rawas, Sumsel 
Kabupaten Muara Enim, Sumsel 


Kabupaten Belu, NTT 

Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara 
Kabupaten Lampung Barat, Lampung 
Kabupaten Mamuju, Sulbar 

Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulteng 
Kabupaten Morowali, Sulteng, 
Kabupaten Muna, Sultra 

Kabupaten Konawe, Sultra 

Kabupaten Kolaka, Sultra 

Kabupaten Buton, Sultra 

Kabupaten Buton, Sultra 

Kabupaten Muna, Sultra 

Kabupaten Manokwari, Papua Barat 
Kabupaten Manokwari, Papua Barat 


Kompas" 


memenuhi syarat. Ada sebagian 
yang memenuhi syarat kemam- 
al, ada pula yang belum. 
smendagri akan meng- 


Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno melakukan 


inspeksi persiapan material tempur saat Gelar P 
Jaya XXX1/2012 di Dermaga Ujung Koarmatim, 


Ikan Armada 
urabaya, Jawa 


Timur, Senin (8/10). Latihan itu akan digelar di Sangatta, Kaltim. 


banyak lagi,” tutur Kristiadi. Karena itu, Kristiadi dan Irfan man sesungguhnya, Semes- mendagri Djohermansyah Djo- usulkan supaya pembentukan 
motif po- sepakat, pemerintah harus te otonomi daerah diberi han, dan politisi senior Partai ' DOB tidak mengganggu Pemilu 


untuk memantapkan persatuan. 

Dalam seminar itu, hadir pula 
sebagai narasumber Wali Kota 
Depok Nur Mahmudi Ismail, 


litik yang sangat dominan dalam — menolak pembentukan daerah 
desakan pemekaran daerah baru otonom baru yang serampangan. 
menunjukkan parpol akan meng- — Harus ada penilaian kesiapan da- 
ambil sesuatu untuk kepentingan rah yang menyeluruh sebelum- 


Golkar Akbar Tanjung. 

Seusai seminar, Djoherman- 
syah mengatakan, sembilan calon 
daerah baru umumnya belum 


2014. Karena itu, pelaksanaan 
pembentukan DOB dilakukan se- 
telah Pemilu 2014 dan melalui 
tahapan persiapan. (INA) 


ICUCIAN UANG 


Tihana Harus 


Buktikan Kekayaanny: 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang kasus dugaan korupsi dan 
pencucian uang dengan terdakwa 
Dhana Widyatmika di Pengadil- 
an Tindak Pidana Korupsi Ja- 
nin (8/10), menghadir- 
r hukum tindak pidana 
pencucian uang dari Univers 
Trisakti, Yenti Ganarsih. Yenti 
menegaskan, secara hukum po- 
sitif, prinsip pembuktian terbalik 
sudah diadopsi Indonesia dan su- 
dah masuk undang-undang. 

Karena itu, majelis hakim wa- 
jib memberikan sesi pembuktian 
terbalik untuk terdakwa sebelum 
pembacaan tuntutan oleh jaksa, 
"Kegagalan terdakwa — dalam 
membuktikan hasil kekayaannya 
akan menjadikan dakwaan jaksa 
semakin kuat," kata Yenti. 

Namun, Yenti juga menyebut- 


kan pal 


kan, kasus pencucian uang tidak 
bisa berdiri sendiri jika tak ada 
kejahatan yang menyertainya. 


Memang ada pasal yang menga- 
takan, proses hukum terhadap 
tindak pencucian uang boleh di- 
lakukan, tetapi nantinya tetap s 
ja pidananya harus dibuktikan di 
amdi Ja ” 


berkaitan dengan pemalsuan 
identitas. Esensi kasus pencucian 
uang adalah uang Ya ditran- 
sak: h 

hatan. "Tindak pidana pencucian 
uang (TPPU) intinya tindak ke- 
kejahatan ikutannya 
pencucian uang Jika 


adalah 
korupsi dan pencucian uang ter- 


bukti, dia a menanggung ke- 
jahatan dobel,” katar 


Persidangan k Dhana juga 
menghadirkan Tati Susanti, te- 
tangga Dhana di kompleks AURI, 
Jakarta Timur, sebagai saksi me- 
ringankan. Dia menceritakan, ke- 
luarga Dhana terbiasa menyim- 
pan kekayaan di rumahnya, ter- 
utama di bawah kasur. 

Ketika ayah Dhana meninggal 
pada 1993, Tati mengunjungi ibu 
Dhana yang ia sebut Tbu Putu. 
Saat itu, kata Tati, ibu Dhana 
menunjukkan emas perhiasan 
beberapa kantong, juga uang dol- 
lar Amerika Serikat be: ndi 
bawah tempat tidur, "Uang dollar 
seratusan dollar, banyak jumlah- 
ta Tati. 
mengenal keluarga Dhana 


ta 
"Ibu Putu bilang, kala itu 
dihasilkan dari mengumpulkan- 
nya waktu bertugas di Jerman,” 
kata Tati. 

Untuk membuktikan Dhana 
terbiasa” bertransaksi — tanpa 
menggunakan perbankan, diha- 
dirkan pula i Purwoko, rekan 
bisnis Dhana yang dua kali me- 
masok dana kepada Dhana untuk 
bisnis jual beli mobil. 

Purwoko mengaku dua 
bermitra dengan Dhana. Perta- 
ma, dia menggelontorkan dana 
,5 miliar dengan keuntungan 
bulan. Kedua, dia 
rkan dana Rp 6,5 
bertahap dengan 
keuntungan 0,75 persen per bu- 
lan. Semua transaksi yang di- 
lakukan dengan Dhana meng- 
gunakan setor langsung tunai 
tanpa melalui bank. (AMR) 


Kalss Kakap” 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang ka dugaan suap terhadap 
pegawai pajak untuk pengurusan 
restitusi pajak PT Bhakti Inves- 
tama dengan terdakwa James 
Gunardjo kembali digelar dengan 
materi pembelaan atau pleidoi 
dari terdakwa. James sebelum- 
nya telah dituntut jaksa penuntut 
umum Komisi Pemberantasan 
Korupsi dengan pidana penja 
secara maksimal, yaitu lima ta- 
hun penjara. Dalam tuntutan itu 
juga terungkap, jaksa merasa tak 
menemukan hal-hal yang me- 
ringankan dari terdakwa. 

Senin (8/10) di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
James membacakan pembelaan- 
elain pembelaan da- 
ri penasihat hukumnya. Dalam 
pembelaannya tersebut, James 
lebih mengungkapkan emosinya 
sebagai kepala keluarga yang ha- 
rus menghidupi istri dan dua 
anaknya. 

"Saya diperlakukan layaknya 
penjahat besar,” kata James. P: 
dahal, menurut dia, dia hanyalah 
pribadi yang biasa saja yang tak 
luput dari segala kesalahan dan 
mencari nafkah demi menghi- 
dupi keluarganya. "Beban ini be- 
gitu berat untuk istri saya yang 
hanya sebagai ibu rumah tangga 
dan tak bisa cari nafkah,” ka- 
tanya. 

Jangankan bertahun-tahun di- 
tinggalkan, dalam beberapa bu- 
lan ini saja sekarang kehidupan 
keluarganya terasa berat memi- 
kul beban. "Istri saya berjuang 
sendiri,” katanya. 

Belum lagi, anggapan koruptor 


ng menimpa dirinya menjadi 
beban tersendiri bagi keluarga. 
terutama kedua anaknya. 

"Saya bukan penjahat kakap 
yang layak dituntut berat, Saya 
hanya mencari nafkah,” kata Ja- 
mes. Ia juga menyampaikan per- 
mohonan maaf kepada istri dan 


anak-anaknya. James sempat 
terdiam sekitar satu menit ka- 
rena menahan isak tangis. "Saya 


titipkan istri dan anak-anak 
ya..,” kata James, suaranya ter- 
henti seolah tercekat. 

Pembelaan dari penasihat hu- 
kum terdakwa lebih kepada sang- 
gahan terhadap materi tuntutan 
jaksa penuntut umum yang tidak 
rkan atas fakta-fakta di 
idangan. ”Fakta-fakta yang 
jaksa penuntut 
lah berdasarkan 
a, jelas didasari 
pada penyelidikan yang tidak he- 
nar dan dipaksakan untuk masuk 
ke persidangan,” kata penasihat 
hukum James, Sehat Damanik. 

Menurut Damanik, selama 
persidangan James tidak terbukti 
mendapatkan dana dari PT 
Bhakti Investama dan kemudian 
menyuap Tommy Hindratno, pe- 
tugas pajak yang menurut jaksa 
diduga menerima dana dari Ja- 
mes. 

Dana sebesar Rp 280 juta 
yang diberikan kepada Tommy, 
kata Damanik, merupakan pem- 
bayaran utang James kepada 
Tommy. 

Damanik juga mengatakan, 
terdakwa tidak pernah berhu- 
bungan dengan PT Bhakti In- 
vestama. (AMR) 


disampaikan 
umum hany 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


| " 
hone 


Bank 
Banking 


INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE THAILAND 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Setelah Presiden Bicara 


residen Susilo Bambang 
Yudhoyono akhirnya 
menunjukkan komitmennya 
yang tegas dalam agenda 
pemberantasan korupsi. 


Menanggapi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Polri berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi pengada- 
an simulator mengemudi, dengan segala problematika 
turunannya, Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers, Senin 
malam, di Istana Negara, mengeluarkan tiga pendapat 
penting, 

Pertama, berkaitan dengan dualisme penyidikan dugaan 
korupsi pengadaan simulator, Presiden menegaskan, kasus 
dugaan korupsi itu lebih tepat ditangani KPK, sedangkan 
pengadaan barang lainnya ditangani Polri. Pendapat Pre- 
siden itu sejalan dengan Undang-Undang KPK yang se- 
benarnya sudah lama disuarakan sejumlah ahli hukum. 

Kedua, Presiden menyesalkan kedatangan sejumlah po- 
lisi ke KPK yang akan menangkap penyidik KPK, Ko- 
misaris Novel Baswedan, pada Jumat, 5 Oktober 2012. 
Novel dituduh menganiaya warga pada tahun 2004. Ter- 
hadap masalah itu, Presiden mengatakan, waktu dan cara 
penegakan hukum terhadap Novel tidaklah tepat! 

Ketiga, berkaitan dengan eksistensi penyidik Polri di 
KPK, Presiden menegaskan, pemerintah akan menge- 
luarkan peraturan pemerintah yang mengatur masa tugas 
penyidik Polri di KPK, termasuk kemungkinan alih status 
penyidik Polri ke penyidik KPK. 

Kita mengapresiasi putusan Presiden Yudhoyono yang 
diambil setelah Presiden bertemu dengan pimpinan KPK, 
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta Kep: 
Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Pendapat Presiden kali 
ini menjawab sejumlah persoalan yang melingkupi peng- 
usutan korupsi pengadaan simulator mengemudi. Pen- 
dapat Presiden itu sejalan dengan undang-undang dan rasa 
keadilan masyarakat yang diwujudkan dalam "berbagai 
unjuk rasa di sejumlah tempat. 

Semangat pemberantasan korupsi tak boleh redup dan 
harus terus dikobarkan, Karena itu, tiga putusan Presiden 
tersebut harus segera diimplementasikan Kepala Polri 
Timur Pradopo. Kompleksitas masalah hukum yang mun- 
cul dalam pengalihan penanganan kasus korupsi harus 
dibicarakan antara KPK dan Polri dengan melibatkan 
Kejaksaan Agung. Pembicaraan teknis hukum harus segera 
dilakukan karena Polri telanjur menahan sejumlah ter- 
sangka kasus korupsi, dan masa tahanan itu ada ba- 
tasnya! 

Kita meyakini, pimpinan Polri akan mengikuti pendapat 
Presiden, Koreksi Presiden terhadap apa yang telah terjadi 
pada instansi di bawah kontrol Presiden bisa dibenarkan. 
Kewibawaan Polri harus tetap dijaga dan tidak terus 
dipojokkan. Kita pun berharap pimpinan KPK akan lebih 
banyak bekerja sebagaimana pernah dinyatakan Ketua 
KPK Abraham Samad saat uji kelayakan dan kepatutan di 
DPR, bahwa dia akan lebih banyak bekerja daripada 
bicara! 


Chavez Janji Akan Lebih Baik 


ayoritas rakyat Venezuela, 
Minggu (7/10), memilih 
kembali Hugo Chavez (58) 
sebagai presiden untuk enam 
tahun ke depan. 


Chavez meraih lebih dari 54 persen suara dalam pe- 
milihan umum presiden yang diikuti 81 persen pemilih dari 
19 juta pemilih aktif. 

Semula ada kekhawatiran, jika Chavez menang, hal itu 
akan memancing ketidakpuasan pendukung pesaingnya, 
Henrigue Capriles Radonski (40), yang memanfaatkan 
ketidakpuasan rakyat atas kriminalitas dan praktik KKN di 
negara itu. Namun, untunglah hal itu tidak terjadi karena 
Capriles mengakui kekalahannya. Ta meminta kepada 
mereka untuk tidak merasa sebagai pihak yang kalah. 

Pendukung Chavez langsung berpesta di Caracas, ibu 
kota Venezuela. Hal itu terjadi ketika Ketua Dewan Pemi- 
lihan Umum Tibisay Lucena mengumumkan, setelah 
menghitung 90 persen suara yang masuk, Chavez meraih 
5442 persen suara, sedangkan Capriles meraih 44,97 
persen suara. 

Menyambut kemenangannya itu, Chavez mengatakan 
akan tetap melanjutkan langkahnya menuju sosialisme. Ta 
juga berjanji akan menjadi presiden yang lebih baik 
dibandingkan dengan dirinya beberapa tahun ini. 

Banyak yang berharap Chavez akan menepati janjinya, 
apalagi akhir-akhir ini ketidakpuasan rakyat Venezuela 
terhadap pemerintahan Chavez cukup tinggi. Kriminalitas 
dan KKN meluas di negara itu. 

Capriles pun mengatakan, ia berharap Chavez mengakui 
bahwa hampir separuh penduduk Venezuela tidak menye- 
tujui kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Ia menam- 
bahkan, seorang presiden yang baik bekerja bagi seluruh 
rakyat Venezuela dan bekerja untuk menyelesaikan pro- 
blem-problem yang dihadapi seluruh rakyat Venezuela. 
Chavez segera merespons harapan Capriles itu dengan 
menegaskan, ia akan merangkul semua rakyat Venezuela. 

Mudah-mudahan janji untuk menjadi presiden yang 
lebih baik dan akan merangkul semua rakyat Venezuela itu 
sungguh-sungguh akan diwujudkan oleh Chavez, yang akan 
memerintah untuk enam tahun ke depan, mulai Januari 
2013, 

Harapan itu perlu digarisbawahi mengingat Chavez, 
yang di masa lalu adalah personel pasukan para Angkatan 
Darat Venezuela, adalah tokoh yang kontroversial. 

Sejak menjadi Presiden Venezuela, ia menang dalam 
serangkaian pemilihan umum dan referendum, termasuk 
salah satunya saat mengganti konstitusi hingga meniada- 
kan pembatasan masa jabatan presiden. Namun, kesem- 
buhannya dari penyakit kanker, Juli lalu, setelah menjalani 
pengobatan dengan operasi dan kemoterapi pada tahun 
2011, mudah-mudahan menjadi dasar untuk menjadikan- 
nya seseorang yang lebih baik. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima: 

“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Memaknai 


Pengantar Redaksi 


Menandai peringatan Hari Kemerdekaan RI, Desk Opini "Kompas" bekerja sama dengan 
Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada 15 Mei 2012 menyelenggarakan diskusi panel seri 11/2012 
di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Mengambil tema "Konstitusi dan Negara Kesejahteraan: 
Pendidikan yang Memerdekakan”, diskusi menampilkan pembicara Jalaluddin Rakhmat (Ya- 
yasan Muthahari), Elin Driana (Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka), dan H Soedijarto 
(Universitas Negeri Jakarta), dipandu olah Daniel Adipranata. Hasil diskusi yang dirangkum 
oleh Chris Panggabean dan Daniel Adipranata dari LMI serta wartawan "Kompas" Kenedi 
Nurhan, diturunkan pada halaman 6 dan 7 hari ini. 


individu menginginkan 

yang terbaik, Sesuatu yang 
mulia jika ada kehendak untuk 
maju mencapai kondisi yang le- 
bih baik lagi. Dalam hal ini pem- 
banding diperlukan. Apakah 
membandingkan satu hal dengan 
hal lain yang setara, atau mem- 
bandingkan dengan keadaan se- 
belumnya. 


S esuatu yang alamiah jika 


Apa pun itu diperlukan suatu tolok 
ukur, gunanya untuk meminimalkan bias 
dalam menilai diri. Setelah proses belajar 
berlangsung banyak pihak yang ingin me- 
ngetahui, sampai sejauh “apa pelajaran 
dapat terserap, siswa mana saja yang ke- 
mampuan menyerap pengetahuannya le- 
bih terbelakang dibanding teman-teman 
satu sekolah, sekolah mana saja yang dapat 
memberikan proses pembelajaran yang 
terbaik dan seterusnya. 

Tolok ukur diharapkan menjadi ma- 
sukan dalam proses evaluasi sehingga da- 
pat diketahui sudah sejauh apa melangkah 
dan sisi mana yang masih perlu diper- 
baiki. 

Konstruk pengukuran semestinya di- 
suaikan dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Jika tujuannya untuk evaluasi 
proses, selayaknya ia ditempatkan sebagai 
data masukan untuk memperbaiki proses. 
Lantas bagaimana jika angka tolok ukur 
menjadi tujuan itu sendiri? 

Atau lebih parah lagi tolok ukur turut 
dijadikan penentu kelulusan siswa, pe- 
nentu besarnya dana bantuan ke sekolah, 
penentu karier para guru? Karena ada 
konsekuensi besar pascamistar pengkuran 
(lewat high stakes testing), serta-merta 
subyek-subyek yang terlibat dalam ujian 
nasional menjadikan angka-angka yang 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai tu- 
juan. 

Tidak mengherankan jika dalam ujian 
nasional ada banyak kasus di mana kepala 
sekolah dan para guru memif 
wanya untuk saling "berbagi" s j 
berlangsung, Pihak sekolah ingin konduite 
sekolahnya bagus, para siswa tidak ingin 
mengulang satu tahun lagi. 

Untuk itu angka kelulusan minimal 
harus tercapai. Tanpa disadari oleh pem- 
buat kebijakan standar baku yang di- 
tentukannya menjadi tujuan yang hendak 


Kontradiksi 

Ada kontradiksi dalam kebijakan pen- 
didikan nasional. Sistem evaluasi pen- 
didikan nasional di akhir bertentangan 
dengan proses pembelajaran yang sudah 
berlangsung. Ujian Nasional yang seha- 
rusnya memetakan perbedaan kualitas 
pendidikan malah menjadi alat untuk me- 
ningkatkan kualitas pendidikan. 

Padahal, perbedaan kualitas pendidikan 
dan pengetahuan sejak semula ada di 
dalam proses pendidikan itu, Pemerintah 
mengenal beberapa kategori sekolah: se- 
kolah reguler, sekolah standar nasional 
(SSN) dan sekolah berstandar internasio- 
nal (SBI). Setiap kategori memiliki perbe- 
daan fasilitas dan metode belajar meng- 
ajar. 

Untuk ketiganya diadakan Ujian Na- 
sional yang sama. Saat ini sistem pen- 
d n nasional menggunakan kurikulum 
operasional yang disebut Kurikulum Ting- 
kat Satuan Pendidikan. Intinya pihak se- 
kolah dan komite sekolah diminta untuk 
menyusun kurikulum sesuai dengan kon- 
disi geografis, ekonomis, dan sosial di 
mana sekolah itu berada. 

Artinya, proses pembelajaran sangat 
dimungkinkan berbeda-beda antarsekolah 
sesuai dengan karakteristik tiap-tiap se- 
kolah, Untuk kesemuanya itu, kelulusan 
a ditentukan oleh satu ujian nasional 
yang sama. 

Cara berpikir yang sama juga pernah 
coba diterapkan lewat aturan yang me- 
wajibkan mahasiswa S-1 dapat lulus jika 
telah menulis satu artikel di jurnal ilmiah. 
Pembuat kebijakan seolah tak paham bah- 
wa di dunia ilmiah yang dipandang adalah 
impact factor-nya, bukan seberapa banyak 
jurnal yang diterbitkan. Jika angka yang 
menjadi tujuan, ada banyak cara pragmatis 
untuk mencapainya. 

Meneruskan gaya high stakes testing 
dalam sistem pendidikan hanya akan me- 
ngungkung perkembangan potensi indi- 
vidu, Sekolah akan mengajarkan bahwa 
kebenaran ada pada otoritas, guru mi- 
salnya. Padahal, pada era digital seperti 
sekarang pengetahuan dapat diperoleh da- 
ri berbagai sumber. 

Intelegensi tidak lebih dari daya ingat 
dan kemampuan mengulang. Akurasi 
ingatan dan kemampuan mengulang ini 
yang justru mendapatkan pengakuan. Tak 
mengherankan jika daya analitis dan ke- 
mampuan berpikir kritis semakin me- 
nurun. 

Biasanya mereka yang tidak patuh ter- 


formitas secara intelektual dan sosial me- 
ningkat. Sukar menemukan inovasi dan 
kebaruan dari karakter-karakter semacam 
ini, 

Sekolah tidak lebih dari pabrik untuk 
mencetak murid-murid yang mampu me- 
lewati ujian akhir. Karena fokus pada ujian 
nasional, jumlah jam belajar di kelas sama 
lamanya dengan jam belajar di tempat les. 

Kegiatannya bukan mencari pengeta- 
huan, melainkan mengulang-ulang soal 
dan mencari cara singkat menjawab soal. 
Siswa pun menjadi cepat bosan, terasing 
dan frustrasi. 


Berpikir instrumental 

Proses belajar tidak lagi menjadi peng- 
alaman yang menyenangkan. Tidak ada 
lagi kegembiraan karena mendapatkan pe- 
maknaan dari penyingkapan pengetahuan. 
Ada kekosongan dalam proses belajar. 
serta didik menjadi terlatih untuk berpikir 
instrumental. 

Ciri khas cara berpikir ini adalah me- 
lakukan manipulasi agar tujuan tercapai. 
Makna pendidikan menjadi terdegradasi. 
Pendidikan ini dikhawatirkan semakin ja- 


pipi sw 


para pendiri bangsa. 

Jika dikatakan bahwa pendidikan kita 
terlalu menekankan aspek kognitif dan 
kurangnya aspek spiritual adalah benar 
adanya. Namun, aspek spiritual yang di- 
maksud bukanlah gagasan tentang agama, 
melainkan menciptakan kebaikan bagi ke- 
hidupan bersama, bagi kemajuan komu- 
nitasnya. 
srti yang dilakukan oleh para pen- 
diri bangsa yang menggunakan penge- 
tahuannya untuk membentuk kesadaran 
lepas dari kungkungan kolonialisme. Bagi 
mereka, kemerdekaan akan membuat 
bangsa menjadi lebih baik. 

Pendidikan seharusnya menambah pe- 
ngetahuan yang mengarahkan individu 
untuk mampu berempati, bekerja sama 
dan saling melayani dengan individu lain 
sehingga ketidakadilan dapat terkurangi. 

Kesemuanya itu memupuk fondasi bagi 
karakter diri yang terbuka. Tidak picik 
pada perbedaan dan terbuka pada ke- 
mungkinan-kemungkinan baru. Visi ke- 
majuan, inovasi, dan kreativitas dapat di- 
harapkan dari orang-orang semacam ini. 
Saat itulah pendidikan yang memerde- 


dicapai oleh sekolah. 


endidikan harus me- 
p merdekakan dan 

membebaskan rak- 
yat dari belenggu kebodoh- 
an. Pendidikan nasional 
bukan untuk kepentingan 
politik, golongan, atau aga- 
ma, melainkan untuk 
membangun bangsa. 


Masyarakat dunia sesudah Pe- 
rang Dunia IT dilandasi pera- 
daban, yang menurut Sutan Tak- 
dir Alisjahbana, berciri mox 
rasional, berdasarkan kema 
ilmu, teknologi, dan menekankan 
hak-hak manusia. Namun, me- 
nurut Djojonegoro, pada tahun 
1940, rakyat Indonesia yang me- 
ngenyam pendidikan dasar sa- 
ngat sedikit, bahkan mahasiswa 
hanya 157 orang (Lima Puluh 
Tahun Perkembangan Pendidikan 
Indonesia, 1996). 

Akhirnya, para pendiri Repub- 
lik yang menjadi cerdas karena 
pendidikan sekolah menetapkan 
tujuan kemerdekaan sebagai 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan memajukan kebudayaan na- 
sional. Mereka yang menganut 
moto "membangun bangsa, 
membangun sekolah” itu mene- 
tapkan kewajiban pemerintah se- 
bagai "mengusahakan dan me- 
nyelenggarakan satu sistem 
pengajaran nasional” (Pasal 31 
Undang-Undang Dasar 1945). 


Mencerdaskan rakyat 


Sering "mencerdaskan kehi- 
dupan bangsa” dimaknai sebagai 
memperluas kesempatan mem- 
peroleh pendidikan apa pun mu- 
tunya. Saat ini, memang kesem- 
patan memperoleh pendidikan 
tingkat SD sudah berada di atas 
96 persen, tingkat SMP hampir 
70 persen serta perguruan tinggi 
di atas 10 persen. Namun, ke- 
hidupan bangsa yang cerdas se- 
sungguhnya belum terwujud. 
Lembaga pendidikan kita masih 
dengan gedung sekolah tampa la- 
boratorium, tanpa buku, tanpa 
lapangan olahraga, dengan guru 
yang kurang terjamin kesejah- 


hadap sistem akan dihukum sehingga kon- 


uh dari apa yang pernah digambarkan oleh 


Pendidikan untuk Rakyat 


teraannya. 

Hakikat mencerdaskan kehi- 
adalah gerakan 
budaya dari tradi- 
sional dan feodalistik menjadi 
modern, rasional, demokratis, 
dan berorientasi ilmu pengeta- 
huan dan teknologi (iptek). 

Semangat "ada hari ada nasi 
harus berubah menjadi rawe-ru- 
we rantas, malang-malang pu- 
tung. Perlu transformasi budaya 
bagi perubahan sikap hidup: dari 
menerima nasib menjadi manu- 
sia yang memiliki jati diri dalam 
menghadapi tantangan. Untuk 
itu, sekolah harus menjadi pusat 
pembudayaan warga negara yang 
bermoral, beretos kerja, berdi- 
siplin, produktif, demokratis, dan 
bertanggung jawab. 

Persoalan besar yang sedang 
kita hadapi sekarang adalah hi- 
langnya roh pendidikan nasional. 
Dengan sadar kita meninggalkan 
tujuan pendidikan seperti yang 
dicita-citakan Ki Hadjar Dewan- 
tara, pendiri Perguruan Taman- 
siswa, sebagaimana tertuang da- 
lam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1950 tentang Pokok-po- 
kok Pengajaran di Sekolah. Di 
situ, siswa dilihat sebagai makh- 
luk s N 

Tujuan pendidikan nasional 
adalah menciptakan insan man- 
diri yang tidak bergantung pada 
orang lain, tetapi juga tidak men- 
jadi individualis, insan yang dapat 
mengatur diri sendiri dalam 
rangka hidup bersama. Idealnya, 
pendidikan bersifat membebas- 
kan dan memberdayakan. 


Pendidikan terpisah 
dari rakyat 

Rakyat sebagai pemilik negeri 
semakin susah mendapatkan 
pendidikan bermutu. Pendidikan 
kita semakin menciptakan se- 
gregasi sosial (pengotak-kotakan 
masyarakat) berdasarkan ke- 
mampuan ekonomi dan agama. 
Sekolah negeri yang seharusnya 
sekolah kebangsaan semakin ter- 
penjara oleh berbagai kepenting- 
an non-pendidikan. 

WS Rendra mengungkapkan 
kegelisahannya tentang pendi- 


dikan yang semakin terpisah dari 
kenyataan hidup rakyat. Apa 
gunanya pendidikan bila h 
membuat seseorang menjadi 
asing di tengah kenyataan per- 
soalannya? Apa gunanya pendi- 
dikan bila hanya mendorong se- 


seorang menjadi layang-layang di 
Ibu Kota, kikuk pulang ke dae- 
rahnya? (Sajak Seonggok Jagung, 
1975) 

Tak kalah memprihatinkan- 
untuk 
wajib 


nya, praktik pungutan 
mengikuti pendidikan 
belajar masih berlangsun 
tersurat dalam konstitusi 
warga negara wa 
pendidikan dasar dan pemerii 
tah wajib membiayainya”. Peme- 
rintah pun secara sadar tidak 
melaksanakan ketentuan Pasal 31 
Ayat 2, tetapi hanya membantu 
melalui program yang dikenal de- 
ngan bantuan operasional seko- 
lah (BOS). 

Padahal, bersama ketentuan 
Ayat 4 yang mewajibkan negara 
untuk memprioritaskan anggar- 
an pendidikan sekurang-kurang- 
nya 20 persen dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan Anggaran Penda- 
patan dan Belanja Daerah 
(APBD), serta ketentuan Ayat 5 
yang mewajibkan pemerintah 
untuk memajukan iptek, tujuan 
akhirnya adalah mewujudkan In- 
donesia sebagai negara kesejah- 
teraan dengan rakyat yang cer- 
das. Pendidikan untuk semua la- 
pisan masyarakat. 

Di samping dimensi pembia- 
yaan, yang tidak kalah penting- 
nya adalah manajemen penye- 
lenggaraan pendidikan. Di ham- 
pir semua negara kesatuan, se- 
perti Perancis, Inggris, atau Je- 
pang, penyelenggaraan pendidik- 
an tidak sepenuhnya terdesen- 
tralisasi. Perancis adalah negara 
kesatuan yang tidak mengenal 
desentralisasi penyelenggaraan 
pendidikan. Inggris, sejak Per- 
dana Menteri Margaret Thatcher 
mengurangi otonomi penyeleng- 
garaan pendidikan, terutama 
yang terkait kurikulum, karena 
mutu pendidikan justru merosot 
akibat desentralisasi. 


Sejak UU Pemerintahan Dae- 
rah tahun 1999 berlaku, otonomi 
penyelenggaraan pendidikan di- 
berikan kepada pemerintah ting- 
kat kabupaten. Dunia pendidikan 
pun tercemari kepentingan po- 
litik sesaat. Bahkan, ada cerita 
nyata, karena sang bupati tidak 
suka dengan kepala SMA di suatu 
kota, kepala sekolah itu dipin- 
dahkan menjadi guru TK di dae- 
rah terpencil. 


Rakyat bertindak 


Apa yang salah dengan pen- 
didikan kita? Mengapa setelah 
hampir 70 tahun merdeka, ku- 
alitas pendidikan kita belum ma- 
ju, dan bahkan tertinggal dari 
negara-negara di sekitar kita? Pa- 
ra pendiri Republik mungkin me- 
nangis melihat sebagian besar 
rakyat Indonesia yang belum cer- 
das. 

Visi mulia pendidikan dalam 
konstitusi seperti — kata-kata 
kosong makna, hanya menjadi 
bumbu retorika politik para pe- 
nguasa menjelang pemilu. Visi 
pendidikan diperdebatkan dan 
menjadi bahan diskusi, tetapi ti- 
dak mengubah dan menghidupi 
apa pun, Kebijakan sistem pen- 
didikan, kurikulum nasional, dan 
peraturan perundang-undangan 
berubah-ubah tanpa arah karena 
selalu tersandera oleh berbagai 
kepentingan — non-pendidikan. 
Dan, akhirnya rakyat tetap men- 
jadi obyek pendidikan bukan 
subyek. 

Memang menagih janji pen- 
didikan untuk rakyat bersenja- 
takan konstitusi tidaklah cukup. 
Kita tidak bisa hanya berpangku 
tangan dan menantikan kema- 
uan politik pemerintah untuk 
memajukan pendidikan. 

Rakyat terdidik perlu merapat- 
kan barisan dan mengorganisasi 
diri demi menuntut pendidikan 
untuk rakyat. Orangtua dan guru 
menjadi garda depan memper- 
juangkan visi mulia pendidikan 
dan menolak campur tangan ke- 
pentingan non-pendidikan. 

Organisasi guru yang indepen- 
den dan bebas dari kepentingan 
politik jangka pendek penguasa 


kakan mendapatkan pemaknaannya. 


perlu ditumbuhkembangkan dan 
diperkuat.” Komunitas-komuni- 
tas pendidikan harus terus ber- 
suara tanpa kenal lelah, men- 
desak dan menanamkan berbagai 
kebijakan pendidikan untuk rak- 
yat dalam sistem demokrasi dan 
ketatanegaraan saat ini. 


POJOK 


Sudi Silalahi: Ada me- 
dia tertentu besarkan 
masalah KPK vs Polri. 
Ada selebaran orang hi- 
lang juga Iho, Pak! 


. 


76.000 sekolah belum 
miliki perpustakaan. 
Pantes siswa lebih suka 
update status dan baca 
Twitter, 


- 


Triliunan rupiah dana 
pembangunan mengen- 
dap di bank. 

Menunggu kesempatan 
dikorupsi. 


- 


Spanduk 100 meter: 
”Saya Bangga Jadi 
Warga Jakarta”. 
Bangga macet, banjir, 
dan kumuh. 


meng 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Pelajaran dari Maybrat 


ejak pendidikan 
menjadi komoditas 


S perdagangan dan 


lembaga pendidikan ber- 
alih fungsi dari sosial 
menjadi komersial, pendi- 
dikan—apalagi yang ber- 
mutu—semakin jauh dari 
kelompok miskin. 


Kian mahalnya biaya pendi- 
dikan membuat keluarga miskin 
sering harus menyerah betapa- 
pun berprestasinya anak-anak 
mereka. Bahkan sekadar ber- 
mimpi menyekolahkan anak 
sampai setingkat SMA saja, me- 
reka tak berani lagi. 

Ada anak lulusan SMP yang 
berprestasi—bahkan — pernah 
mengikuti olimpiade sains di da- 
erahnya—terpaksa menjadi TKI, 
Ada lagi anak yang nekat meng- 
ikuti tes dan diterima di perguru- 
an tinggi negeri, akhirnya 
mengundurkan diri. Alasannya 
sama, tak ada lagi biaya. 

Di negeri ini ternyata tengah 
berlangsung proses pemiskinan 
yang jauh lebih buruk dari yang 
kita bayangkan. Dulu masih ter- 
buka peluang bagi anak-anak ke- 
luarga miskin untuk mewujud- 
kan mimpi. Tidak heran kalau 
dulu banyak mobilisasi vertikal 
lewat pendidikan. Sekarang, bi- 
aya jadi kendala utama. 

Fenomena tidak biasa terkait 
kemiskinan dan akses atas pen- 
didikan kami temukan di pe- 
dalaman Papua, tepatnya di Ka- 
bupaten Maybrat. Di kalangan 
masyarakat Papua, Maybrat di- 
kenal sebagai daerah yang war- 
ganya banyak menjadi sat 
Bahkan tidak sedikit pejabat 
tinggi di kabupaten lain di Papua 
berasal dari Maybrat. 

Padahal, kondisi warga May- 
brat sama miskinnya dengan 
warga di kabupaten lain. Namun, 

asyarakat Maybrat bersema- 
ngat tinggi untuk memperoleh 
pendidikan. Apa yang membe- 
dakan Maybrat dengan masya- 
rakat lain di Papua? 

Pertanyaan ini muncul ketika 
mendata keluarga miskin di kam- 
pung-kampung. Ternyata banyak 
yang anak-anaknya sampai ke 
jenjang perguruan tinggi. Tidak 
sedikit anak dari keluarga miskin 
di daerah ini mampu menye- 
lesaikan pendidikan tinggi. Bah- 
kan, banyak pula yang menem- 
puh pendidikan tinggi di Jawa. 

Jawaban kami temukan dalam 
diskusi bersama komunitas-ko- 
munitas kampung di Kabupaten 
Maybrat. Meski berbeda kadar- 
nya, ada semacam spirit gotong 
royong yang berlaku umum dan 
dipelihara oleh masyarakat kam- 
pung di Maybrat. Spirit ini dalam 
bahasa setempat disebut anu beta 
tubat, yang artinya bersama kami 
mengangkat. 


Oleh SRI PALUPI 


Spirit yang menyatukan 

Spirit anu beta tubat menya- 
tukan masyarakat Maybrat un- 
tuk memprioritaskan pendi 
an. Ibarat lidi yang bila disatukan 
sulit dipatahkan, demikian pula 
kekuatan spirit anu beta tubat 
bagi keluarga-keluarga miskin di 
Maybrat. Betapa pun miskinnya, 
mereka tidak menyerah dalam 
memperjuangkan — pendidikan 
anak-anak mereka. Berbagai 
hambatan diatasi bersama. 

Spirit anu beta tubat semakin 
menguat setelah masyarakat me- 
metik dan merasakan buahnya. 
Melihat perubahan positif pada 
karakter anak-anak mereka yang 
mendapatkan pendidikan, para 
orangtua tidak ragu lagi mengi- 
rim anak ke sekolah. Melihat 
anak-anak yang berpendidikan 
mudah memperoleh pekerjaan, 
masyarakat berlomba menyeko- 
lahkan anak-anaknya. 

Mereka bergotong royong dan 
berjibaku bersama membiayai 
pendidikan anak. Dulu untuk 
mengirimkan anak ke sekolah 
saja para orangtua harus dido- 
rong-dorong. Kini, pendidikan 
mereka tempatkan sebagai pri- 
dan spirit anu beta tubat 
adi kekuatan untuk meng- 
rbagai hambatan. 
it gotong royong untuk 
pendidikan itu bisa ditemukan di 
kampung-kampung untuk ber- 
bagai tingkatan pendidikan. Di 
tingkat sekolah dasar, spirit itu 
mewujud dalam upaya masya- 
rakat menjaga keberlangsungan 
pendidikan di kampung mereka. 

Untuk membuat guru betah 
mengajar di kampung, di anta- 
ranya mereka bergotong royong 
membuatkan kebun, memba- 
ngun tempat tinggal, dan me- 
nyokong bahan makanan bagi gu- 
ru yang baru ditempatkan di 
kampung mereka. 

Masyarakat juga bergotong ro- 
yong membangun atau memper- 
baiki bangunan sekolah, mem- 
bantu pengadaan mebel, mem- 
bayar gaji guru honorer, membeli 
buku-buku pelajaran, dan mem- 
bantu membiayai ujian. 

Untuk melanjutkan pendi 
an ke tingkat lebih tinggi, baik 
SMP atau SMA, kebanyakan anak 
di Maybrat harus keluar dari 
kampungnya dan bersekolah di 
kota kecamatan, di kota kabu- 
paten atau di kota provinsi. Me- 
reka tinggal di asrama atau me- 
numpang pada keluarga-keluarga 
di kota. Baru tingkat SMP 
orangtua sudah harus mengirim- 
kan uang tunai setiap bulan. P: 
dahal, penghasilan mereka se- 
bagai petani tidaklah menentu. 

Untuk menghemat biaya, ma- 
syarakat kampung membangun 
asrama atau rumah tinggal ber- 
sama bagi anak-anak yang ber- 
sekolah di kota. Salah satu atau 
beberapa w: ditunjuk untuk 
mengurus asrama dan menga- 


wasi anak-anak dalam belajar, 
Sistem ”asrama” 
tinggal bersama” 5 
bantu para orangtua yang tidak 
memiliki keluarga di kota. 

Pada tingkat perguruan tinggi, 
anu beta tubat diwujudkan dalam 
bentuk dukungan untuk meri- 
ngankan beban biaya pendidikan. 
Orangtua biasanya menanggung 
biaya bersekolah di SMP dan 
SMA, sementara biaya hidup 
anak selama belajar di kota di- 
bantu oleh masyarakat kampung 
atau keluarga di kota. 


Dukungan keluarga besar 


Bentuk dukungan masyarakat 
kampung bagi keluarga yang 
anaknya menempuh pendidikan 
tinggi bermacam-macam, Ada 
yang bergotong royong menang- 
gung biaya pendaftaran, pembe- 
lian sarana-prasarana, memba- 
yari biaya skripsi, biaya wisuda, 
dan lainnya. Dukungan paling be- 
sar datang dari keluarga besar 
orangtua masing-masing. 
Anak-anak yang berhasil me- 
nyelesaikan pendidikan tinggi 
akan menjadi kekuatan dan mo- 
dal bagi masyarakat kampung da- 
lam menjalankan dan memper- 
kuat spirit anu beta tubat. Me- 
reka punya tanggung jawab lebih 
dalam mengangkat anak-anak la- 
in. Kalau tanggung jawab ita ti- 


akan menempatkan mereka da- 
lam barisan yang tidak berguna. 

Spirit anu beta tubat memberi 
pirasi tentang bagaimana ke- 
an dan lemahnya akses 
kaum miskin atas pendidikan da- 
pat diatasi. Pada saat negara tidak 
lagi menempatkan pendidikan 
sebagai hak asasi—sehingga pe- 
merintah kurang serius dalam 
menjalankan komitmen untuk 
mewujudkan pendidikan bagi se- 
mua—masyarakat dapat bahu- 
membahu mengenalkan pen- 
didikan sebagai prioritas 

Saat negara keh angan daya 
dalam memenuhi hak warga atas 
pendidikan, masyarakat dapat 
berjibaku untuk secara bersama 
men kan kehidupan bang- 
sa. Kehidupan bangsa yang cc 
das tidak akan dapat di: - 
lama kaum miskin masih sulit 
mengakses pendidikan. 

Kami membayangkan banyak- 
nya kemajuan yang bisa kita ca- 
pai sebagai bangsa seandainya 
satu warga yang mampu secara 
ekonomi berkomitmen menye- 
kolahkan satu anak keluarga mis- 
kin. Kami yakin, sumber daya 
warga yang terbatas apabila di- 
satukan akan menjadi kekuatan 
yang dapat mengembalikan 
bangsa ini sebagai bangsa yang 
punya masa depan. Masyarakat 
Maybrat di Papua Barat telah 
membuktikannya. 

SRI PALUPI 
Ketua Institute 
Jor Ecosoc Rights 


REDAK 


st YT 


H 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Tagihan Matrix Indosat 
Ditembuskan ke Pihak Lain 


I 


layanannya. 1 


ndosat sebagai perusahaan publik sudah go 
international. Namun, saya kecewa dengan pe- 
'agihan Matrix Indosat bulan Juli 


2012—dikirim ke e-mail saya 20 Juli—ternyata di- 
tembuskan kepada pihak-pihak yang tak saya kenal. 


Menurut saya, tagihan kartu ponsel itu bersifat rahasia 
sehingga seharusnya seizin saya bila ditembuskan kepada 


orang lain. Kejadian i 


bukan yang pertama kali. 


Saya sudah mengonfirmasikan dengan e-mail ke Indosat 
menanyakan masalah ini pada 4 Agustus 2012. Namun oleh 
layanan pelanggan Indosat bernama Wiwik Kusumaningsih, 
saya malah ditanya data pribadi dan keabsahan data. 

Kemudian layanan pelanggan Indosat berjanji akan me- 
neruskan keluhan ke bagian terkait dan saya disuruh 
menunggu. Karena tidak ada jawaban, tanggal 13, 22, dan 31 
Agustus 2012 saya mengirim e-mail lagi ke layanan pelang- 
gan Indosat. Namun, setiap menanyakan tindak lanjutnya, 
saya cuma dijawab bergantian oleh petugas layanan pelang- 
gan, Wiwik Kusumaningsih, Lulu Andini, dan Raden Guna 


Brado, tanpa kepastian. 


Saya hanya ingin memastikan bahwa kejadian di atas tidak 
terulang, tetapi jawabannya selalu standar, harap sabar 
dimohon menunggu. Mengecewakan sekali. 


KRISWANTO BUDIMAN 


Jalan Tanjung Duren Utara VIT-B, 


Sudah Diselidiki 
Bersama Polisi 


Menanggapi surat di Kompas 
(6/9), "Singapore Airlines dan 
"Memory Foto”, yang disampai- 
kan oleh Ibu Margaretha J Tjan- 
dra, perlu dijelaskan bahwa tas 
berisi kamera milik Ibu Tjandra 
yang tertinggal di pesawat telah 
ditemukan oleh ground staff ka- 
mi dan langsung dilaporkan ke 
bagian lost and found di Bandara 
Changi, Singapura. Saat tas serta 
kamera itu diambil, memory 
card tidak ditemukan. 


Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat 


Setelah Ibu Tjandra melapor, 
agen ground handling kami ber- 
sama divisi customer affairs su- 
dah berkomunikasi dengan yang 
bersangkutan melalui telepon 
dan surat elektronik tentang ke- 
beradaan memory card. Kami 
juga bekerja sama dengan pihak 
kepolisian untuk investigasi. 

Staf kami selalu melaporkan 
semua barang yang tertinggal di 
pesawat dan kami memberikan 
sanksi tegas terhadap staf yang 
terbukti mengambil barang apa 
pun dari dalam pesawat. Kami 
telah menyampaikan permo- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


honan maaf' dan menawarkan 
solusi penyelesaian terbaik ke- 

pada Ibu Tjandra. 
GLORY HENRIETTE 
Manager Public Relations 
Singapore Airlines 


Kendaraan Sudah 
Diperbaiki 


Menanggapi surat di Kompas 
(20/9), "Alarm Ni: 


Bapak Dipa Demosta dengan ini 
kami menjelaskan bahwa per- 
masalahan sudah disele: 
antara Nissan dan Bapak Dipa 
Demosta. 

Yang bersangkutan telah me- 
nerima kendaraan yang sudah 
diperbaiki dan memahami pen- 
jelasan yang kami berikan. 

ARGA BIMA J PUTRA 
Communications Section 
PT Nissan Motor Indonesia 


Ditunda akibat 
Rotasi Pesawat 


Menanggapi surat di Kompas 
(30/9), "Batavia Air Membi- 
ngungkan”, yang disampaikan 
Bapak Imanuel Suluh, kami 
menjelaskan bahwa penerbang- 
an Batavia Air Y6-301 rute Ja- 
karta-Solo (2/9) yang seharus- 
nya berangkat pukul 16.30 di- 
tunda (delayed) dengan dua kali 
pengumuman. Kami mohon 
maaf atas ketidaknyamanan itu. 
Penundaan disebabkan rotasi 
pesawat. Pengumuman penun- 
daan kedua bahwa pesawat 
mundur lagi penerbangannya ke 
pukul 20.30. Akhirnya kebe- 
rangkatan bisa dipercepat men- 
jadi pukul 19,30 karena pesawat 
alternatif bisa datang lebih 
awal. 
Tidak ada niat kami untuk 
mempermainkan penumpang. 
ELLY SIMANJUNTAK 
PR Manager Batavia Air 


Tersebab oleh UN 


iapakah sesungguh- 
S nya pemegang ken- 

dali pembelajaran 
dalam sistem pendidikan 
di negeri ini? Guru di se- 
kolah, kurikulum pendi- 
dikan, ataukah para pe- 
nentu kebijakan di Ke- 
menterian Pendidikan 
dan Kebudayaan? 


Buku-buku teks yang memuat 
berbagai teori didaktik-metodik, 
yang tentu didukung pengalaman 
empirik di berbagai belahan du- 
nia, selalu menempatkan guru 
sebagai simpul awal sekaligus 
akhir dari keberhasilan pencapai- 
an tujuan pendidikan. Kurikulum 
dan infrastruktur pendidikan 
memang penting, tetapi ia hanya- 
lah alat untuk mencapai tujuan. 
Adapun penentu kebijakan lebih 
dimaksudkan sebagai fasilitator 
untuk mendinamisasikan arah 
yang ingin dituju. 

Masalahnya, di negeri ini 
fungsi dan peran hakiki guru se- 
bagai pendidik sudah bergeser 
jauh. Di tengah rezim pendidikan 
yang lebih mendewa hasil dari- 
pada proses, ditandai penyeleng- 
garaan ujian nasional (UN) seba- 
gai penentu kelulusan, proses 
pembelajaran tak lagi tertuju pa- 
da upaya pemahaman dan pe- 
i ajar yang apli- 
katif untuk menatap kehidupan 
di luar kelas. Apa yang disebut 
proses belajar-mengajar kini le- 
bih terfokus pada upaya bagai- 
mana bisa keluar sebagai peme- 
nang, menaklukkan seperangkat 
model soal pilihan berganda yang 
akan menjadi penentu kelanjut- 
an masa depan persekolahan pe- 
serta didik ke level berikutnya. 

Fungsi guru sudah direduksi 

demikain rupa dan lebih dipo- 
sisikan sekadar sebagai pengajar. 
Model dan strategi belajar pun 
penuh siasat, bagaikan sekompi 
pasukan tempur yang terjun ke 
medan perang untuk menakluk- 
kan musuh bersama bernama 
UN, Latihan: 
model-model 
dilakukan. Fe 


tempat, Sura guru menipu 
diri sendiri dengan ikut berbuat 
curang hanya agar anak didiknya 
lolos dari jerat UN, 

Hak dan tanggung jawab me- 


reka sebagai pendidik sudah ter- 
gerus kepentingan jangka pen- 
dek. Proses pembelajaran tak lagi 
diorientasikan untuk mengem- 
bangkan potensi-potensi kema- 
nusiaan anak. Ketika imajinasi 
disumbat, pendidikan pun ke- 
hilangan maknanya sebagai ba- 
gian dari proses pembudayaan. 

Dalam diskusi panel Kompas 
bersama Lingkar Muda Indone- 
sia di Bentara Budaya Jakarta, 
5 September 2012, kegundahan 
itu kian meruyak. Sekolah diakui 
bukan lagi tempat yang meng- 
gairahkan untuk berkreasi, Se- 
orang guru peserta diskusi sam- 
pai pada tahap "putus asa” untuk 
terus berwacana, mengkritik, dan 
mengingatkan para pengambil 
kebijakan bahwa ada yang tidak 
beres dengan pengelolaan pen- 
didikan saat ini. Terlebih me- 
nyangkut kebijakan UN, yang sc 
cara masif sudah mengubah ori- 
entasi pembelajaran di sekolah. 

”Anehnya, ketika sekolah di- 
kelompokkan jadi tiga kategori, 
ujian akhirnya hanya satu, yakni 
UN. Apakah ini masuk akal untuk 
orang sehat?” kata peserta laii 
nya. Tiga kategori dimaksud ada- 
lah sekolah reguler, sekolah stan- 
dar nasional (SSN), serta sekolah 
bertaraf internasional/rintisan 
sekolah bertaraf internasional 
(SBI/RSBI). 


UN yang membelenggu 


Sudah begitu banyak kata 
pengingat diucapkan, masukan 
disampaikan, bahkan gugatan 
melalui pengadilan pun sudah 
dilayangkan, Namun, semua itu 
tak didengar: 

Putusan pengadilan 
menangkan gugatan citi: 
suit oleh 58 warga negara terha- 
dap keberadaan UN, yang antai 
lain memerintahkan para tergu- 
gat—Presiden, Wakil Presiden, 
Menteri Pendidikan Nasional 
(kini Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan), serta Ketua 
Badan Standardisasi Nasional 
Pendidikan—agar terlebih dahu- 
lu ”..meningkatkan kualitas gu- 
ru, kelengkapan sarana dan pr 
sarana sekolah, akses informasi 
yanglengkap di seluruh daerah di 
Indonesia, sebelum mengeluar- 
kan kebijakan pelaksanaan ujian 
nasional lebih lanjut... dan me- 
ninjau kembali sistem pendidil 
an nasional”, juga tak digubris. 

”Kalau sistem pendidikan kita 


HANDINING 


masih terus seperti ini, apakah 
mungkin kita bisa membangun 
pendidikan yang memerdeka- 
kan? Menurut saya kita tak perlu 
terlalu banyak lagi berwacana. 
Kita desak saja Menteri Pen- 
didikan supaya kembali ke jalan 
yang benar,” kata seorang guru 
peserta diskusi, 

Guru yang seharusnya jadi pe- 
megang kendali pembelajaran di 
sekolah kini tak lebih hanya alat 
dari rezim pendidikan yang men- 
dewakan hasil ketimbang pen- 
didikan sebagai proses. Ketika 
keberhasilan anak diukur dari 
capaian angka-angka: ketika pro- 
ses pembelajaran sekadar instru- 
men untuk memperoleh nilai 
tinggi: dan ketika kelulusan itu 
sendiri jadi penentu masa depan 
peserta didik, maka kecederung- 
an umum mengorientasikan ke- 
giatan mengajar pada 
penc: k terelakkan, 

Proses pembelajaran yang se- 
harusnya memberi tekanan pada 
aspek kreativitas, pemecahan 
lah, berdiskusi, presentasi 


girkan, Alih-alih melahirkan ker- 
ja keras untuk menguasai materi 
ajar dalam rangka membangun 
pemahaman dan pengaplik: 
ilmu untuk kehidupan, 
jadi justru mereka bekerj: 
terkait bagaimana menyelesai- 
kan latihan-latihan soal, Kini UN 
sudah jadi belenggu dalam sistem 
pendidikan di negeri ini, teruta- 
ma dalam upaya pengembangan 


potensi anak. 

Persentase kelulusan tinggi 
dengan nilai-nilai yang bagus, 
yang oleh pemegang kebijakan 
serta-merta diklaim sebagai bukti 
mutu pendidikan kita meningkat 
berkat UN, adalah kesimpulan 
yang naif. Fakta empirik justru 
menampakkan gejala sebaliknya. 


Masalah rutin 


Lihatlah pencapaian siswa In- 
donesia dalam Programme for 
International Student Assess- 
ment (PISA) yang diselenggara- 
kan oleh the Organisation for 
Economic Cooperation and De- 
velopment (OECD). Tes yang tak 
sekadar mengukur kemampuan 
anak memahami mata pelajaran 
di sekolah, tetapi juga bagaimana 
mereka mengaplikasikan penge- 
tahuan itu untuk menyelesaikan 
masalah-masalah di dunia nyata, 
menempatkan anak-anak Indo- 
nesia di posisi ke-54-59 dari 65 
negara pada 2006, Pada 2009, tes 
kemampuan di bidang membaca, 
sains, dan matematika itu tetap 
tak beranjak. "Kalau tidak di po- 
sisi ke-6, ya, paling tinggi ke-9 
dari bawah di antara 65 negara,” 
kata salah seorang panelis. 

Mengutip hasil kajian Profesor 
Iwan Pranoto, Guru Besar Ma- 
tematika dari Institut Teknologi 
Bandung, ternyata penyebab ren- 
dahnya kemampuan anak-anak 
Indonesia menyelesaikan soal- 
soal yang diberikan dalam PISA 
terkait erat dengan pelaksanaan 
model pembelajaran kita di se- 
kolah yang sangat dipengaruhi 
target-target pencapaian UN, 
Tersebab oleh UN, proses pem- 
belajaran pun difokuskan pada 
kemampuan berpikir rutin, suatu 
kemampuan berpikir tingkat 
rendah. Ini ditandai kecende- 
rungan kuat pada peningkatan 
"lewat 

Si ian latih- 
an-latihan soal UN, di mana soal 
yang satu dengan yang lain me- 
miliki banyak kemiripan. 
nak Indone- 
agaimana me- 
salah dengan kre- 
mereka, Jika pembela- 


'akan siap Fang dasi tantangan 
abad ke-21 yang butuh di 
sar kemampuan berpikir tingkat 
tinggi untuk memecahkan ber- 
bagai persoalan dunia nyata. 


WIZARD 


Me maag Lha 


urystadi 


The Art Of Clarity 


k.3” " 
super AM OLED 


Gorilla Glass 
Excellent Picture Guality 


Sandwich 


6/12 Bulan" 


Android 4.0 
Ice Cream 


“Ig... 


# DSLR Features 
“ Sweep Panorama 
jr ra MM “ Exposure Setting 
» HDR 


: 
ea 


RP2.499.000 
— sz 


Initially available at selected outlets: 1 


ertone ME Tan 


blitoli-- 


www.polytron.co.id 


xi Buapix AF 


3. 


Case 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Bermetamortfosis 
untuk Gaet Pasar 


Indonesia 


Jumlah penduduk serta perekonomian yang relatif membaik bukan 
satu-satunya faktor yang menyokong industri otomotif di Tanah 
Air. Dinamika dalam dunia pariwisata, perjalanan, dan komuter 
yang menunjukkan tren positif menjadi sebab lain yang membuat 
produsen-produsen kendaraan bermotor semakin melebarkan 
sayap, meski harus behadapan dengan bermacam tantangan. 


ahun lalu, pasar mobil 
di Indonesia mengalami 

yang 
Betapa 


pertumbuhan 

mengesankan. 

tidak? Penjualan yang 

ditutup dengan angka 894.178 unit 

adalah rekor baru penjualan mobil di 
Tanah Air. 

Tahun ini, dengan prediksi per- 

hingga 

industri otomotif tampaknya akan 


tumbuhan enam persen, 


kembali membuat catatan emas. 
Bukan tanpa sebab, tengok saja data 
dari Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikindo) hingga 
Agustus 2012 menunjukkan penjualan 
mobil hingga 714.152. Angka yang 
cukup besar mengingat angka tersebut 
dicapai saat regulasi non-produktif, 
yaitu batas minimum uang pangkal 
(DP) 30 persen dijalankan. 

Dari pencapaian 
beberapakalangan optim 


tersebut, 
apada 
tahun ini penjualan mobil di Indonesia 


bakal menembus angka satu juta unit. 
Terdengar hil? "Tidak juga, 
karena nyatanya beberapa produsen 
mobil seperti PT Toyota Astra Motor 


musi 


(TAM) berhasil membukukan hasil 
yang pc g 

Berdasarkan penjualan 
sales) hingga bulan 
Agustus lalu, TAM berhasil menjual 


catatan 
total (whole 
264.431 unit atau mengalami kenaikan 
273 dibanding 
penjualan pada periode yang sama 
tahun lalu yang sebanyak 207.639 unit. 

Angka tersebut belum ditambah 
dengan penjualan hingga 
Agustus 2012, yaitu sebesar 442 unit 
atau tumbuh lebih dari 109 persen 
dibandingkan periode yang 
tahun lalu yang sebanyak 211 unit. Di 
ajang Indonesia International Motor 
Show (IMS) 2012, perusahaan yang 
sudah lebih dari 40 tahun berkiprah 
di Indonesia ini kembali mengukir 
catatan penting karena menghadirkan 
Hi Ace. 


sekitar persen 


Lexus 


ama 


Sarana transportasi 

Mobil-mobil keluaran masa kini 
bukan hanya elok dari segi desain dan 
mampu memberi kenyamanan dari 
segi performa, tetapi juga mampu 
memupus anggapan-anggapan umum 
yang dari dulu berkembang. 

Salahsatunyatentangmesin diesel. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dulu, mesin yang identik dengan bus 
dan truk ini selalu dikaitkan dengan 


suara yang berisik, getaran mesin 
yang keras, tarikan yang berat, dan 


tentu asap knalpot yang hitam pekat. 


Dengan karakter tei 
orang enggan mel 
digunakan di mobil penumpang dan 
minivan. 


but, wajar kalau 


, apalagi kalau 


Namun seiring perkembangan 
teknologi, toh kendaraan bermesin 
diesel terus tumbuh dan diminati. 
Antara lain karena konsumsi bahan 
bakar yang relatif lebih irit. 

Di Indonesia, mobil pertama yang 
menggunakan me 


Isuzu Luv dan Isuzu Trooper, Daihatsu 


in diesel antara lain 


Taft, Toyota Land Cruisser (hardtop), 
Ace. 
kemudian diteruskan dengan Isuzu 
Panther yang semakin mengukuhkan 
posisi mobil bermesin diesel. Disusul 
dengan Toyota Kijang 
versi diesel yang semakin membetot 
perhatian orang. 

Apalagi produsen-produsen ken- 
daraan bermotor itu pun semakin 


dan Toyota Hi Isuzu Luv 


kemudian 


membenahi dan meningkatkan ke- 
mampuan mesin diesel. Ambil contoh 
penggunaan — penyemprot — bahan 
bakar langsung (direct injection) yang 
membuat tenaga mesin diesel menjadi 
semakin baik. 

Performa saat akselerasi dan 
menghadapi tanjakan pun diperbaiki. 
Hasilnya, seperti yang kita lihat di 
Toyota Hi Ace, 

Diluncurkan bertepatan dengan 
pembukaan Commercial Booth Toyota 
di IIMS 2012, Kamis (20/9), Toyota Hi 


Ace diharapkan bisa mengakomodasi 


kebutuhan para konsumen di Tanah 
Air, terhadap transpor! 
penumpang yang lebih nyaman dan 
mewah. 


si 


sarana 


Dalam siaran pers, Marketing 
Director PT Toyota Astra Motor 
Joko Trisanyoto mengatakan bahwa 


Toyota berkomitmen terus melakukan 


inovasi sehingga dapat menghadirkan 


teknologi dan produk, serta layanan 
terbaik bagi pelanggan di Indonesia, 
termasuk memenuhi kebutuhan yang 
datang dari berbagai segmen yang 
berbeda. 

Salah satu upaya untuk mewu- 
judkan hal tersebut adalah dengan 
merespons kebutuhan pelanggan akan 


sarana transportasi yang nya- 
man dan mewah, serta menjawab 
kebutuhan pasar kendaraan 
yang berkembang, 
untuk kebutuhan perjalanan, 
pariwisata, dan komuter bisn 


terutama 


“Untuk memperbanyak pilih- 
an bagi konsumen di Indonesia, 
Toyota menawarkan Toyota Hi 
Ace dalam yakni 
Toyota Hi dan 
Toyota Hi Ace Commuter, 
Joko, 

Hi Ace pertama kali diper- 
kenalkan 1967 — sebagai 
mobil pick-up, van, dan komuter, 


dua varian, 


Ace Standard 


ujar 


pada 


Kendaraan tersebut sangat laris 
di negara asalnya, Jepang, dan 
negara-negara Asia lainnya. Dalam 
perkembangannya, kendaraan 
ini 
di sejumlah 


menjadi kendaraan andalan 


negara, baik untuk 
pemakaian transportasi penumpang 
maupun — dikonversi — menjadi 
sarana transportasi lainnya, seperti 
ambulans dan RV, 


Toyota Hi Ace hadir dengan fitur- 


fitur canggih, serta penyempurnaan 
yang 
mendukung performa berkendara. 
sel 2KD- 
FTV Direct 4-stroke Turbo common 
sitas 2,5 liter 
yang andal dan ekonomis, kendaraan 
ara prima mampu melahap 

jalan tanjakan. Kendati 
demikian, Hi Ace diimbangi desain 
khusus yang membuat penumpang 
tetap merasakan kenyamanan dan 
kemewahan kabinnya yang lapang. 

Toyota Hi Ace hadir dengan 16 
tempat duduk dilengkapi dengan 
fitur-fitur fungsional dan sliding door 
dan easy walk out door yang akan 


eksterior dan interior 


Mengandalkan mesin die: 


rail diesel dengan kapas 


ini 
kondis 


memudahkan akses bagi penumpang 
untuk keluar-masuk. Dilengkapi juga 
dengan airbag dan sistem pengereman 
anti-lock brake system untuk varian Hi 
Ace Commuter. 

Hi Ace menghadirkan pilihan 
warna yang terdiri dari White, Silver 
Mica Metallic, dan Dark Blue Mica 
Metallic. Pelanggan bisa mendapatkan 
Hi Ace Standard dengan harga Rp 
355.000.000 dan Hi Ace Commuter 


Rp 396.000.000 (harga on the 
road Jakarta, September 2012). 
CIKLAN/ASPJ 


Easy Walkout Door - Sliding door yang luas memudahkan 
akses penumpang ke dalam kabin. Tersedia di tipe Hi Ace 
dan Hi Ace Commuter 


Foto-Foto Dok. Toyota 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


(PD TOYOTA 


moving forward b 


Tipe Hiace Commuter 


Na 


Toyota HIACE menghadirkan kemewahan dalam keamanan dan kenyamanan yang tak terpisahkan dari sebuah kendaraan 
untuk memberikan sebuah kenikmatan dan ketenangan dalam perjalanan. 


» 
Gentar Tipe Hiaco Commuter 
Dashboard Climate Control Tilt Steering Wheel Center Gear Shift Knob Side Step Dual SRS Airbags 
Tipe Hiace Commuter Tipe Hiace Commuter Tipe Hiace & Hiace Commuter Tipe Hiace & Hiace Commuter Tipe Hiace & Hiace Commuter Tipe Hiace Commuter 
4 . 
(ANIS ENG 150.000xm Att H I rah E 
BIAYA JASA Meryda TA bru Na Mim 
(SAW TOYOTA Lustamu Care ca TOYOTA PT TOYOTA-ASTRA MOTOR 
(5S ONOT-1-898 898 www.toyota.astra.co.id « Lost der CAR FOR TREE Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Korsel Tetapkan Zona Bencana Khusus 


Pemerintah Korea Selatan, Senin (8/10), menetapkan arca yang 
terkena kebocoran bahan kimia beracun sebagai zona "ben 
khusus” setelah lebih dari 3.000 orang dirawat karena sejumlah 
keluhan, dari mual sampai nyeri dada. Insiden pada 27 Sep- 
tember di pabrik bahan kimia dekat kota Gumi, Korsel tenggara, 
itu menyebabkan kebocoran delapan ton asam hidroflorida yang 
menyebabkan kerusakan meluas pada panen tanaman pangan 
dan ternak. Lima orang tewas pada ledakan awal yang me- 
nyebabkan kebocoran itu saat para pekerja sedang membongkar 
asam itu dari truk tangki. "Pemerintah memutuskan menetapkan 
area yang terpengaruh oleh kebocoran asam hidroflorida itu 
sebagai zona bencana khusus," kata kantor perdana menteri hari 
Senin. Ini berarti penduduk desa di zona itu bisa mendapatkan 
bantuan finansial dan ganti rugi. Laporan media mengatakan, 
lebih dari 3.000 orang di dua desa dekat pabrik itu telah me- 
nerima perawatan medis untuk mual, nyeri dada, dan ruam 
setelah menghirup uap dari asam yang tumpah itu. (AFP/DD) 


Suu Kyi Bersedia Maju di Pemilihan Presiden 2015 


Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersedia maju 
iden dalam pemilihan umum tahun 2015 di negeri 
itu. Pernyataan tersebut disampaikan Suu Kyi, Senin (8/10). 
Menurut Suu Kyi, sebagai pemimpin partai politik pengusung 
dirinya, Liga Nasional untuk Demoki (NLD), adalah ke- 

jibannya bersedia maju mencalonkan diri, Hal itu, tam- 
bahnya, harus dilakukan terutama jika hal itu sudah menjadi 
keinginan rakyat banyak. Akan tetapi, Suu Kyi menambahkan, 
hingga saat ini, salah satu klausul dalam konstitusi masih 
menghalang-halanginya untuk maju sebagai presiden. Untuk 
itu, Partai NLD juga memastikan berkomitmen mengaman- 
demen konstitusi demi memudahkan jalan Suu Kyi menuju 
kursi kepresidenan. Pekan lalu, Suu Kyi baru kembali dari 
rangkaian perjalanannya ke Amerika Serikat selama 17 hari. Di 
AS, dia dijamu sebagai seorang pahlawan demokrasi. Saat ini 
Myanmar mengklaim diri tengah mereformasi diri di bawah 
kepemimpinan Presiden Thein Sein, purnawirawan jenderal 
yang terpilih pada pemilu tahun 2010. (AP/DWA) 


Dua WNI Terancam Hukuman Mati 


Dua tenaga kerja Indonesia di Mal terancam hukuman 
mati. Kedua WNT itu adalah Maryanto Azlan (37) dan Efendi 
(20). Keduanya kini tengah bersiap mengajukan bandin, 
vonis yang dijatuhkan kepada mereka. Mantan Wakil 
Jusuf Kala yang: tengah menghadiri kolokium antara In- 
Ia di Putrajaya, Malaysia, Senin (8/10), 
ban pemerintah Melalu Kemente: h Tenaga Kerja 
igrasi harus turun tangan. "Merek: 
nyediakan pengacara kedua tenaga kerja Indone 
pun mereka, mereka adalah warga negara Indonesia,” katanya. 
diredja, Minister Counsellor KBRI di Kuala 
mbahkan, "Yang sudah divonis tetap ataupun 
m hukuman mati kami bantu dan tidak ada penge- 
cualian selama mereka adalah warga negara Indonesia.” Me- 
nurut Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Anis Hi- 
dayah, hingga hari ini Maryanto mengusahakan pembela hu- 
kum sendiri. "Teman- teman Maryanto patungan untuk mem- 
bayar penge katanya. Efendi semula mendapat bantuan 
penga yang menangani terhukum asal TI 
annya di penjara, Sekarang, Efendi didampingi pengacara & 
KBRI Kuala Lumpur. (IAS) 


g 


INTERNASIONAL 


HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA 


Romantisisme Serumpun 


penyelenggaraan ”5th Mz 
Colloguium” yang be 
a, kata "serumpun” mer 
yang paling banyak diucapkan, baik oleh para pemr: 
maupun peserta kolokium. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 
yang membuka kolokium hari kedua, malah tidak hanya me- 
nyebut "serumpun”, tetapi juga menggunakan kata ”sepohon”, 
”Kalau 'serumpun' kan masih menggamb: 
hon, banyak tanaman. Kalau 'sepohon' kan hanya s 
a dengan Pak Najib (Najib Razak, Perdana Menteri Ma- 
ma keturunan Bugis,” kata Kalla sambil 
an bahwa Sultan Johor pun berd: 
kit pejabat tinggi Malaysia yang berd: 
donesia, entah itu Jawa, Bugis, Aceh, maupun Ba 
suku-suku yang lain. Mantan Menteri Luar Negeri Ma 
Tan Si li Safie, misalnya, berdarah Mandailing. 
Hubungan Indonesia dan Malaysia adalah hubungan dua 
negara yang paling lengkap dibandingkan dengan hubungan 
antara Indonesia dan negara lain. Tidak hanya hubungan eko- 
nomi dan politik, juga terdapat hubungan seni budaya dan 
bidang lainnya. Namun, harus diakui jang 55 tahun 
hubungan terjalin, relasi kedua negara naik turun. "Hubungan 
benci tapi rindu. Ibaratnya seperti hubungan rumah tangga,” 
kata Jusuf Kall: 
a 2 Aa la Oni galah Indonesia, dan Indon: 
Keduar ing mem- 
butuhkan. Pada Hubungan emosional dan sentimentil di antara 
keduanya,” ujar mantan Menlu Malaysia Tan Sri Dato' Seri 
Syed Hamid Syed Jaafar Albar, 
Akan tetapi, ban lah ”kecil” yang merecoki hu- 
bungan kedua negara. Bahkan, menurut Timbalan Perdana 
Menteri Malaysia Tan Sri Hj Muhyiddin Hj Mohd Yassin, 
Minggu, persoalan-persoalan itu telah menjejaskan (merusak) 
hubungan. Siapa yang merusak hubungan? 


a-Indonesia 
khir Senin (8/10) 
adi kata 


Kompas, Malaysia berkali-kali memanfaatkan keluguan Indo- 
iwenehi ati ngrogoh rempela”. Mantan menteri pen- 
didikan dan kebudayaan itu menggunakan ebut un- 


hasil bannya Tidon ia, ERA saja batik, reog ponorogo, lagu 
"Terang Bulan” dan "Rasa Sayange”, serta tarian Tor-tor dan 
Gordang Sembilan, termasuk atas kedaulatan wilayah. 

Mengapa demikian? Karena sebenarnya, menurut semua 
peserta kolokium, masyarakat kedua negara tidak saling me- 
mahami dan semakin menipisnya rasa saling percaya. Aki- 
batnya, berkali-kali muncul kesalahpahaman dan prasangka 
yang memunculkan gambaran buruk dari orang Indonesia 
tentang Malaysia dan orang Malaysia tentang Indonesia. Orang 
a sering disebut “Indon”, sebaliknya Malaysia sering 
disebut "Malingsia”. 

Ujung-ujungnya, muncullah diplomasi megapon yang sangat 
tidak sedap. Itu berarti membangun hubungan yang baik at 
dasar "serumpun” saja tidak cukup. "Romantisisme serumpun 
kata Djisman Simandjuntak dari CSIS. Ia 
mengatakan, dalam membangun hubungan, perlu lebih rasional 
dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan za- 
man, Konteks ”serumpun” pun harus disesuaikan, 

Kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan salah interpretasi 
harus segera diselesaikan. Hubungan Indonesia dan Malaysia, 
menurut penasihat Wakil Presiden Indonesia, Abdillah Thoha, 
harus diletakkan pada konteks yang lebih besar: baik itu sub- 
regional ASEAN maupun Asia Timur dan Pasifik, ASEAN 
dengan mitradialog, APEC, G-20, bahkan PBB. Hal itu bisa 
dilakukan dengan melibatkan peranan sejumlah pihak, partai- 
partai politik, parlemen, pemimpin agama, dan masyarakat, 
kaum intelektual, masyarakat madani, media massa, mahasiswa 
dan pelajar, serta hubungan rakyat ke rakyat. 

(TRIAS KUNCAHYONO, dari Putrajaya, Malaysia) 


mrioperkoran @ & 


APY/NOBI CRLIS 


Presiden Filipina Benigno Aguino III (kanan) memperlihatkan surat kabar yang memuat berita tentang resolusi damai Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam 


Moro di Filipina selatan. Peristiwa ini terjadi dalam pertemuan dengan Marvic Leonen (kiri), ketua juru runding pemerintah, di Istana Malacanang, Manila, 


enin (8/10). 


Keraguan Masih Membayansi 


Pembagian Kesejahteraan Bakal Jadi Isu Utama untuk Diselesaikan 


MANILA, SENIN — Walau kesepakatan awal 
perdamaian antara Pemerintah Filipina dan Front 
Pembebasan Islam Moro disambut baik semua 
pihak, sejumlah pakar menilai proses perundingan 


selanjutnya akan berat. 


Mereka menilai pros pe- 
rundingan setelah kesepakatan 
awal itu harus dimulai dengan 
penuntasan banyak kasus masa 
lalu. 

Seperti diwartakan, Presiden 
Benigno Aguino III, Minggu 
(7/10), mengumumkan penghen- 
tian konflik berdarah, yang ter- 
jadi di wilayah selatan Filipina 
sejak empat dekade terakhir. 

“Selain mem: 
korban jiwa, konflik bei 
itu juga memaksa j 
mengungsi. 

Kedua pihak menyepakati ce- 
tak biru perjanjian damai, yang 
direncanakan akan selesai dan 
mulai diterap la 2016. 
tan damai itu 
ya 12000 milisi 
a MILF diwajibkan me- 


bersenjat 


nyerahkan semua senjata yang 
mereka punya, 

Mere! uga diminta meng- 
hentikan klaim memerdekakan 
diri. Sebagai gantinya, Pemerin- 
tah Filipina akan memberi dae- 
rah semi-otonomi baru. 

Akan tetapi, sejumlah kalang- 
an mengaku masih belum terlalu 
yakin soal keberhasilan dan ke- 
efektifan perjanjian damai itu 


uga mengaku tidak 
n kesepakatan damai 
final bisa  diimplementasikan 
dalam masa kerja Presiden Agui- 
no III, yang berakhir pada tahun 
2016, 

"Ada banyak perbedaan 
yang masih harus di ce 
lebih mendalam oleh kedua belah 
pihak,” ujar Rommel Banlaoi, Di- 


terlalu ya 


rektur Institut Penelitian Per- 
damaian, 


itu 
penuhi 
persoalan berat yang harus di- 
selesaikan, sementara proses- 
proses negos 

pada tahap awal, 


Klaim wilayah 
Berdasarkan 
MILF dan orgar 


na di Mindanao sebagai 

nah nenek moyang mereka. 
Keberadaan warga Muslim dan 
kesultanan Islam di 


sebelum pasukan Spanyol men- 
darat di sana pada tahun 1500, 

Aksi perlawanan terhadap Pe- 
merintah Filipina tercatat sema- 
kin meningkat sekitar tahun 
1970. 

Dalam menjalankan perjuang- 
annya, warga Mir 
formal membentuk front:front 
perlawanan bersenjata, termasuk 


MILi 

Sejarah juga mencz 
tempuran besar berkecamuk se- 
panjang tahun 1970-an dan me- 
an korban jiwa sekitar 
50.000 orang. 

MILF dikenal menjadi kelom- 
pok perlawanan terbesar yang ada 
dan bertahan hingga saat ii 

Selain perlawanan bersenjata, 
MILF juga terlibat dalam banyak 
upaya negosiasi damai dengan 
Pemerintah Filipina di masa se- 
belum Presiden Aguino. 

Walau diketahui masih tetap 
pada, para pemimpin MILF 
£ ini dinilai cukup memberi 
kepercayaan kepada Aguino. 

"Namun, kesepakatan 
at awal. Masih 
ada banyak hal yang harus d 
kerjakan terlebih dahulu," 
Wakil Ketua MILF untuk Urusan 
Politik Ghazali 


Pembagian kesejahteraan 


Salah satu masalah utama yang 
ih harus diperdebatkan dan 
dituntaskan antara lain terkait 
bagaimana pembagian kesej 


tat, per- 


teraan akan dilakukan di Min- 


danao, 
Kawasan itu selama ini dikenal 

menjadi salah « h ter- 

subur yang ada di Filipina. 


Selain itu, wilayah Mindanao 
juga diyakini kaya mengandung 
beberapa sumber daya alam mi- 
eperti mas dan tembaga. 
alau tidak merinci, Presiden 
Aguino, Minggu, menjanjikan 
pembagian kesejahteraan terha- 
dap rakyat Mindanao di wilayah 
semi-otonomi baru nantinya ba- 
ukan secara "adil dan 


Sementara itu, pendapat 
bernada optimistis disuarakan 
Steve Rood, Direktur Kawasan 
pe- 
i 


Asia Foundation, yang jug 
mantau resmi proses nego: 
damai. 


ja , perda- 
dicapai di wilayah ini. 
tetap, persoalan pem- 
an bakal men- 
jadi masalah utama untuk di- 
selesaikan,” ujar Rood, 

(AFP/DWA) 


KRISIS SURIAH 


Bom Mobil Kembali 
Meledak di Damaskus 


DAMASKUS, SENIN — 
buah bom mobil meledak di de- 
kat markas besar Kepolisian Su- 
riah di pusat kota Damaskus, 
Suriah, Minggu (7/10). Menurut 
stasiun televisi pemerintah, le- 
dakan yang disebut-sebut dila- 
kukan oleh kelompok teroris ter- 


sebut menewaskan seorang ang- 
3 


3 
E5 
Z8 


mantau Hak Asasi Manus 
riah (SOHR) menyebut. 


merinci lebih lanjut. 

Ledakan tersebut terjadi 
telah serangan mortir tentara Su- 
riah kembali menghantam se- 
buah desa di perbatasan negeri 
itu dengan Tur! ki. 

Menurut sal 
ledakan bom mobil ters sabu ter- 
dengar tembakan senjata: 
berat secara beruntun. 

Serangan serupa yang me: 
sar markas aparat keamanan Su- 
riah juga pernah terjadi pada 26 
September lalu, Da 
ke markas besar Angkatan Darat 


Suriah itu, empat prajurit pen- 
jaga tewas, Satu kelompok jihad 
mengklaim bertanggung jawab 
serangan tersebut 


Perbatasan memanas 


Di kawasan perbatasan, 
rangan peluru-peluru mortir Su- 
riah kembali terjadi dan me- 
perbatasan wi 
Serangan itu dib: 
bakan artileri yang tak kalah gen- 
car dari pihak militer Turki. Aksi 
penyerangan artileri lintas batas 
itu sudah dimulai sejak Rabu 
pekan lalu. 

Serangan peluru mortir Suriah 
hari Minggu kembali men r 
wilayah sama seperti pada se- 
rangan pertama, yakni kota Ak 
cakale, Menurut stasiun televisi 
Turki, NTV, peluru mortir itu 
jatuh di halaman sebuah gedung 
tanpa menimbulkan korban. 

Korban dapat dihindari lantar- 
an aparat keamanan Turki ter- 
lebih dahulu mengungsikan war- 
ga yang tinggal di sekitar lokasi 
sebelum serangan. 


tem- 


AP PHOTO/MANU BRABO 


Bocah pengungsi dari Suriah menerima piring berisi jatah makanan di kamp pengungsi Azaz di dekat 


perbatasan Suriah-Turki, Minggu (7/10). Puluhan war, 
bersenjata antara pasukan oposisi dan tentara Pem 


Parlemen Turki, Kamis lalu, 
memberi lampu hijau kepada pe- 
merintah untuk mengerahkan 
kekuatan militer jika diperlukan 
dalam menghadapi serangan Su- 
riah. 

Menurut Wali Kota Akcakale 
Abdulhakim Ayhan, aparat mi- 


ntah Suriah. 


liter Turki langsung membalas 
serangan Suriah terbaru tersebut 
dengan serangan artileri. 

Dewan Keamanan Perserikat- 
an Bangsa-Bangsa sebelumnya 
telah mengeluarkan kecaman ke- 
ras terhadap aksi serangan Su- 
riah ke Turki pekan lalu. 


Suriah mengungsi ke Turki s 


jak pecah konflik 


Kedua belah pihak diminta bi- 
a menahan diri dan menghen- 
tikan aksi saling serang. Hubung- 
an kedua negara memanas lan- 
taran Turki dianggap membantu 
si Suriah memerangi rezim 
Presiden Bashar al-Assad. 
(WEP/RBUTERS/DWA) 


LIBYA 


Belum Sebulan Menjabat, Perdana Menteri Baru Dipecat 


TRIPOLI, MINGGU — Belum 
genap satu bulan terpilih, per- 
dana menteri baru Libya, Mus- 
tafa Abushagur, sudah keburu 
"dipecat" dengan sebuah mosi 
tidak percaya parlemen Libya, 
Minggu G/10). Kejadian ini 
menggarisbawahi bagaimana su- 
litnya menyatukan sejumlah fak- 
si di negeri itu setelah dileng- 
serkannya pemimpin Libya, Mo- 
ammar Khadafy, tahun lalu. 
Mosi tidak percaya parlemen 
ini terjadi hanya beberapa menit 
setelah PM Abushagur menomi- 
nasikan 10 menteri baru, Ini ada- 


lah nominasi kedua dan percoba- 
an terakhir yang gagal untuk 
membentuk pemerintahan. Pada 
percobaan pertama, ia dipaksa 
menarik semua anggota kabinet- 
nya setelah merebaknya aksi pro- 
tes, 

Dengan demikian, Majelis Na- 
sional Libya perlu memilih se- 
orang PM baru untuk mengakhiri 
perselisihan dan perang saudara 
setelah dilengserkannya Kha- 
dafy. 

Abushagur terpilih sebagai PM 
oleh parlemen Libya pada 12 Sep- 
tember lalu. Pada akhir Septem- 


ber, dia mengumumkan kabinet- 
nya yang terdiri atas 29 kemen- 
terian. 

Namun, kabinet itu tidak men- 
dapat persetujuan Majelis Na- 
sional. Parlemen Libya dan juga 
publik menilai susunan kabinet 
pilihan Abushagur itu tak men- 
cerminkan keragaman negeri. 
Sekitar 150 demonstran dari kota 
barat Libya, Zawiyah, berbon- 
dong-bondong menggelar aksi 
protes ke parlemen, Kamis lalu. 

Kabinet pertama Abushagur 
itu berisi nama-nama yang tak 
dikenal publik, dan diketahui ter- 


dapat sejumlah anggota Ikhwa- 
nul Muslimin. Namun, tak satu 
pun anggota kabinet berasal dari 
Aliansi Kekuatan Nasional, ko- 
alisi terkemuka kalangan liberal. 

Setelah menarik semua calon 
kabinet yang dia nomin: 
Abushagur diberi waktu 72 jam 
untuk menominasikan kembali 
nama-nama baru untuk kabinet, 
yang diterima oleh Majelis Na- 
sional. Jika tidak, dia mengha- 
dapi mosi tidak percaya parle- 
men. 

”Daftar yang pertama memang 
ada beberapa kesalahan, dan saya 


bersedia mengoreksinya,” kata 
Abushagur saat itu. Ta mengata- 
kan, dirinya mendapat tekanan 
dari sejumlah partai politik yang 
menginginkan berperan di ke- 
menterian tertentu. 

Dalam sebuah pernyataan 
singkatnya di televisi Libya, 
Al-Wataniya, Abushagur meng- 
aku menghormati keputusan 
Majelis Nasional sebagai bagian 
dari demokrasi. Akan tetapi, ia 
memperingatkan situasi negeri 
akan tidak stabil bila pemilihan 
penggantinya memakan waktu 
terlalu lama. (AP/AFP/SHA) 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


'AFP/ROSLAN BAHMAN 


Pekerja di atas gondola menyiapkan lampu sorot saat kawasan finansial Marina Bay di Singapura tertutup kabut asap, Senin (8/10). Bank Dunia pada hari itu menurunkan 
perkiraan pertumbuhan ekonomi 2012 di negara maju di Asia Timur dan Pasifik menjadi 7,2 persen, dari 8,3 persen tahun 2011 karena rapuhnya kondisi ekonomi global. 


Pertumbuhan Kawasan Turun 


Krisis Zona Euro Terus Pengaruhi Asia Pasifik 


SINGAPURA, SENIN — Bank Dunia memangkas 
proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan 


Pa 


ifik menjadi 7,2 persen untuk tahun 2012. 


Penurunan di kawasan tersebut tertarik turun 
karena pertumbuhan di China mencapai titik 
terendah dalam 13 tahun terakhir. 


Dalam laporan yang dikelu- 
arkan Bank Dunia di Singapura, 
Senin (8/10), pertumbuhan eko- 
nomi China hanya bertumbuh 
sebesar 7,7 persen tahun ini, tu- 
run dari 9,3 persen pada tahun 
201. Ini juga merupakan per- 
tumbuhan paling rendah sejak 
tahun 1999, 

Namun, Bank Dunia menya- 
takan, stimulus yang dikucurkan 
Pemerintah China dapat memba- 
wa pertumbuhan kembali men- 
capai 8 persen pada tahun 2013. 


Bank Dunia pada Mei sebe- 
lumnya memproyeksikan per- 
tumbuhan di kawasan ini sebesar 
76 persen, dan China bertumbuh 
82 persen. 


Hindari kontraksi 

"Perkiraan utama kami adalah 
bahwa China akan mengalami 
soft landing," kata Bert Hofman, 
Kepala Ekonom Bank Dunia un- 
tuk Kawasan Asia Timur dan 
Pasifik. Keadaan so/? landing ter- 
jadi jika sebuah negara dapat 


menghindari kontraksi karena 
pemerintah telah mengambil 
langkah intervensi. 

Ia juga mengatakan, kemung- 
kinan terjadinya penurunan eko- 
nomi secara besar-bes: aa di ka- 

angat kecil. Alasannya, 
pemerintah masih aa cu- 
kup ruang untuk bermanuver. 
”Mereka memiliki cukup ruang 
untuk kebijakan fiskal, memiliki 
cukup ruang untuk kebijakan 
moneter,” katanya, 

Hofman juga menekankan 
bahwa China tertimpa oleh dua 
kesulitan, yaitu penurunan eks- 
por dan melemahnya permin- 
taan domestik. 

Bank Dunia menyatakan, per- 
tumbuhan di kawasan Asia Ti- 
mur dan Pasifik akan meningkat 
menjadi Z6 persen pada tahun 
2013 dengan didorong oleh per- 
mintaan domestik. 


Namun, Bank Dunia memper- 
ingatkan, memburuknya keadaan 
di zona euro, masalah di Amerika 
Serikat, dan penurunan pertum- 
buhan di China adalah risiko uta- 
ma yang dapat menurunkan per- 
tumbuhan ekonomi an. 

Hofiman mengatakan, tingkat 
pertumbuhan di Asia Timur dan 
Pasifik masih tinggi dan mem- 
buat iri kawasan berkembang di 
belahan lain dunia. Porsinya da- 
lam perekonomian dunia ber- 
lipat tiga dalam dua dekade ter- 
akhir menjadi hampir 18 persen 
dari output ekonomi global. 

Selain China, negara lain yang 
juga memiliki pertumbuhan eko- 
nomi cukup tinggi adalah In- 
donesia sebesar 6,1 persen, Fi- 
lipina 5 persen, Malaysia 4,8 per- 
sen, dan Thailand 4,5 persen. 

Menurut Hofman, negara-ne- 
gara di kawasan ini harus tetap 


menjaga utang domestiknya de- 
ngan baik dan memperkuat j 
ringan pengaman sosial. 


Upaya Eropa 

Untuk mengatasi 
utang di zona eurt 
Eropa telah mer 
membeli obligasi pemerintah 
yang sedang kesulitan. Akan 
tetapi, Bank Dunia beranggapan 
keadaan di zona euro tetap saja 
dapat memburuk. 

”Dengan krisis besar, pertum- 
buhan ekonomi dapat turun le- 
bih dari dua persen poin pada 
tahun 2013,” demikian laporan 
Bank Dunia. 

Sekitar 15 persen perdagangan 
di Asia Timur langsung dijual ke 
Bropa dan keguncangan finansial 
di Eropa dapat menurunkan ii 
vestasi dan konsumsi swasta, ka- 
ta Hofman. (AP/AFP/JOE) 


masalah 
nk Sentral 
njikan akan 


stri? Buktikan dengan menggendongnya dalam 
perlombaan gendong istri. Pasangan dari Finlandia ini tidak 
percuma datang jauh-jauh. Mereka akhirnya menjadi juara 
pertama dalam Kejuaraan Mengendong Istri Amerika Utara di 
kawasan resor Sunday River di Maine. Taisto Miettinen dan 
Kristina Haapanen menempuh perjalanan panjang dari Hel- 
sinki, Finlandia, dan mengadu nasib di Amerika. Di kotanya, 
mereka sudah menjadi juara dalam Kejuaraan Dunia Mengen- 
dong Istri, Harian The 
Sun Journal melaporkan 
bahwa pasangan terse- 
but dapat menempuh 
52,58 detik untuk me- 
lintasi halang rintang, 
seperti jebakan pasir 
dan lubang penuh berisi 
air. Pemenangnya men- 
dapatkan bir setara 
dengan berat tubuh sang 
istri dan uang tunai lima 
li dari berat tubuh 

ri. Miettinen dan 
Haapanen berarti men- 
dapatkan cek 530 dollar 
AS atau sekitar Rp 49 
juta. Untuk berbagi ke- 
bahagian, mereka berbagi bir dengan pemenang kedua dan 
ketiga, pasangan Jesse Wall dan Christine Arsenault dari Paris 
serta David dan Lacey Castro dari Lewiston. 


DDR ew 


Philadelphia 

Ketika museum sejarah alam menyelenggarakan pesta, kira-ki- 
ra apa menu yang disuguhkan? Jika Anda tertarik pada menu 
yang memang tidak biasa, seperti belalang, kutu, atau ular 
sanca dari pertanian, mungkin ada baiknya mencoba pesta yang 
akan diselenggarakan ini. Akademi Ilmu Alam di Philadelphia 
akan menyelenggarakan pesta ini khusus bagi Anda yang 
nang makanan eksotis. Pesta koktil untuk dewasa akan di- 
selenggarakan pada 27 Oktober dengan tajuk "Penganan dari 
Koleksi”, Banyak tanaman dan hewan yang merupakan bagian 
dari 18 juta contoh riset telah menjadi makanan bagi s 
lainnya. Tentu saja sebagian besar tidak akan terdapat di meja 
makan. Menu lain yang akan disuguhkan adalah rumput laut, 
kerbau, dan kelinci. Makanan itu akan diolah dan dis: 
katering museum, juga para koki dan mahasiswa Universit 
Drexel, Tiketnya cukup lumayan, sekitar 100 dollar AS San ap 
940.000 per orang bagi yang bukan anggota dari museum, Pada 
pesta itu Anda dijanjikan menikmati makanan eksotis yang 
jarang tersaji di pesta mana pun, Institusi ini telah berkarya 
selama 200 tahun. Bagi sebagian dari kita, makan rumput laut, 
kerbau, dan kelinci sih sudah biasa... (AP/JOE) 


PAEP/GETTY 3016 HARI 


Roket Falcon 9, yang membawa kapsul luar angkasa Dragon, tinggal landas dari Cape Canaveral, 


Flori 


AS, Minggu (7/10) malam. Roket dan kapsul yang dioperasikan perusahaan swasta SpaceX itu 


menjalankan misi perdana mengirim muatan logistik ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (185). 


PERJALANAN ANGKASA 


Misi Perdana Roket Swasta ke ISS 


CAPE CANAVERAL, MING- 
GU — Wahana luar angkasa per- 
tama milik swasta, yakni kapsul 
luar angkasa Dragon, meluncur 
mulus dalam misi perdana me- 
nuju Stasiun Ruang Angkasa In- 
ternasional (ISS). Kapsul terse- 
but diluncurkan menggunakan 
roket pendorong Falcon 9 dari 
Pangkalan Udara Cape Cana- 
veral, Florida, AS, Minggu (7/10) 
malam waktu setempat. 

Roket dan kapsul tersebut di- 
buat dan dioperasikan penuh 
oleh Space Exploration Techno- 
logies Corp (SpaceX), perusahaan 
swasta milik miliarder Elon 
Musk. Misi ini merupakan tong- 
gak baru dalam sejarah penje- 
lajahan luar angkasa AS karena 
untuk pertama kali, pengiriman 
pasokan logistik bagi para awak 
ISS dilakukan oleh swasta. 

Mei lalu, roket dan kapsul ter- 
sebut sukses melakukan uji pe- 
nerbangan perdana ke ISS, ter- 
masuk melakukan penggandeng- 
an (docking) dengan stasiun luar 
angkasa tersebut. 

Kini, Dragon membawa muat- 
an kargo seberat sekitar 400 ki- 
logram, yang terdiri atas sejum- 
lah kebutuhan sehari-hari para 
awak ISS, seperti makanan, pa- 
kaian, dan perlengkapan ekspe- 
rimen ilmiah. Kapsul itu juga 
membawa kotak pendingin berisi 
es krim cokelat vanila buat para 
awak. 

”Transportasi ke ISS kini kami 
serahkan kepada sektor swasta 
sehingga NASA bisa fokus me- 


lakukan hal-hal terbaiknya, yakni 
menjelajah lebih dalam ke Tata 
Surya dengan misi (berawak) ke 
asteroid atau Planet Mars,” papar 
Charles Bolden, Administratur 
Badan Penerbangan dan Anta- 
riksa AS (NASA), dalam jumpa 
pers, 

Roket dan kapsul tersebut le- 
pas landas pada pukul 20.35 wak- 
tu setempat atau Senin pukul 
07.35 WIB. Menurut Presiden 
SpaceX Gwynne Shotwell, satu 
dari sembilan mesin pendorong 
Falcon 9 sempat mengalami ma- 
salah saat peluncuran. 

Namun, masalah pada satu 
mesin itu tak berpengaruh pada 
peluncuran, dan Dragon tiba di 
orbit dalam sepuluh menit se- 
perti telah dijadwalkan. "Falcon 9 
didesain untuk tetap bisa me- 
neruskan misinya meski ada be- 
berapa mesin yang gagal,” tutur 
Shotwell. 

Dragon dijadwalkan tiba di ISS 
Rabu nanti, dan akan langsung 
melakukan proses penggandeng- 
an dengan bantuan tangan robot 
ISS. Selanjutnya, wahana luar 
angkasa ituakan tetap menempel 
di ISS selama 18 hari. 

Kapsul tersebut dijadwalkan 
tiba kembali di Bumi pada 28 
Oktober mendatang. Beberapa 
muatan kargo seberat sekitar 759 
kilogram akan dibawa wahana itu 
pulang ke Bumi. 

Setelah berakhirnya misi pe- 
sawat ulang-alik NASA perte- 
ngahan 2011, Dragon kini akan 
menjadi satu-satunya wahana 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Juar angkasa yang mampu mem- 
bawa kargo kembali ke Bumi. 
Kapsul-kapsul kargo luar ang- 
kasa milik Rusia, Eropa, dan Je- 
pang tidak dirancang untuk kem- 


bali ke Bumi dalam keadaan 
utuh, 
Sementara kapsul berawak 


Soyuz milik Rusia dirancang un- 
tuk membawa awak manusia, 
dan tak tersisa banyak tempat 
untuk kargo. 


12 penerbangan 


SpaceX telah dikontrak NASA 
untuk melakukan 12 kali pener- 
bangan ke ISS. Nilai total kontrak 
itu mencapai 16 miliar dollar AS 
(Rp 154 triliun). 

Selain SpaceX, NASA juga te- 
lah mengikat kontrak dengan 
perusahaan Orbital Sciences 
Corp untuk mengangkut muatan 
logistik ke ISS. Perusahaan itu 
akan menggunakan roket ber- 
nama Antares, yang akan me- 
lakukan uji terbang pada De- 
sember nanti. 

Selain dua perusahaan itu, 
Boeing dan Sierra Nevada Corp 
juga sedang mengembangkan 
wahana masing-masing untuk 
memenangi kontrak penerbang- 
an luar angkasa dari NASA. 

SpaceX sendiri sudah mengan- 
tongi 50 jadwal peluncuran, baik 
dari NASA maupun dari sejum- 
lah perusahaan komersial. Total 
nilai kontrak yang telah diper- 
oleh perusahaan itu mencapai 4 
miliar dollar AS. 

(AFP/AP/REUTERS/DHF) 


Periode 1 Agustus - 30 November 2012 


The Most Connected Transaction Bank 
@ Transaksi isi ulang pulsa XL melalui BII ATM dan BII 


Mobile Banking akan mendapat poin sebagai berikut: 


BII ATM & BII Mobile Banking 
Look oo) ”——opon o—— | 


@ Tersedia 6 hadiah Grand Prize (1 Vespa LXisoie, 2 
Samsung Smart TV, 3 Samsung Camcorder) 

@ Tersedia 40 hadiah Samsung Galaxy Pocket untuk 10 
pemenang setiap bulannya 

@ Pemenang akan diumumkan di minggu kedua setiap 
bulannya melalui kantor cabang dan website BII 

@ Syarat dan ketentuan berlaku 


BII E-Channels 


GRAND PRIZE 
Vespa LX150ie 


XmertPlen 


Paket untuk SmartPpane 
Amackterry 


Informasi lebih lanjut hubungi: 
Banding (SIR) 421 IM Yoyakarta GI) SAH, Semarang (G4) 358 SH 
Selm (ORPN) 11 BNI, Suraanya (ADI) 880 GAY, Batam (ATI) 400 8 
Madan (061) 45 BAN, Dengar IAI) LIA B11, Makasar (AV 362 8 
Beknpapan (0) TA BII, € mat Cage. 


www.bii.co.id 


12 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LAN 


GKA) 


Puluhan Rumah Adat Nias Selesai Diperbaiki 
Puluhan rumah adat Nias yang berusia puluhan bahkan ratusan 
tahun di Pulau Nias selesai diperbaiki warga, Perbaikan dilaku- 
kan dalam program Nias Rural Acces and Capacity Building 
Project (RACBP) Project Multi Donor Fund yang memberikan 
dana stimulus melalui Organisasi Buruh Internasional (ILO) 
bekerja sama dengan Museum Pusaka Nias dan Bappenas. Wakil 
Kepala Museum Pusaka N ta'alui Duha di Gunungsitoli, 
Senin (8/10), mengatakan, sejak 2010, sebanyak 79 rumah adat 
Nias sudah direnovasi dan sekarang ada 63 rumah yang sedang 
direnovasi. (WSI) 


8 


Empat Tahun Benda Cagar Budaya Telantar 

Sejak ditemukan pada 2007 hingga saat ini, sedikitnya 20 benda 
cagar budaya masih dibiarkan berada di halaman Kantor Desa 
Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 
"Semestinya pihak berwenang menangani ini," kata Kepala Di 
Tirto Supriyanto, Jumat (5/10). Benda cagar budaya yang diduga 
merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno itu, antara 
lain, berupa lingga, yoni, dan batu-batu berelief. (r 


Gagal Akses Soal, 117 Guru Ikut Ulang UKG 

Untuk ketiga kalinya, 17 guru di Kudus, Jawa Tengah, terpaksa 
mengulang uji kompetensi guru (UKG), Senin (8/10). Ujian 
ketiga tersebut terpaksa dilakukan karena mereka gagal meng- 
akses soal UKG kedua. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, 
dan Olahraga Kudus Eko Budhi Santoso, mengatakan UKG 
kedua pada 2-7 Oktober diikuti 1.227 guru dan kepala sekolah 
SD, SMP, SMA, dan SMK. Dari jumlah itu, 117 orang di an- 
taranya gagal log in. (HEN) 


» 


Sketsa Mudji Sutrisno 


Pengunjung melihat sketsa k: 
ran sketsa 
Iki, Jakarta, Senin (8/10). Karya yang 

dipamerkan menampilkan jejak perjalanan Mudji Sutrisno 
sebagai budayawan dan rohaniwan dalam bentuk sketsa 
polos dan menggambarkan realitas 
akan berlangsung hingga 15 Oktober 2012. 


eri Cipta III, 


Laraka Cipta Seni Pelajar 2012 


at 


Tr 


Peserta 
membuat 
batik tulis 
pada Lomba 
Cipta Seni 
Pelajar 
Nasional 2012 
di Istana 
Cipanas, 
Cianjur, 

Jawa Barat, 
Senin (8/10). 
Lomba ini 
diikuti 
peserta 
dari seluruh 
Indonesia. 


KOMPAS /RIZA PATI 


BOS SMA Dikucurkan 


Mulai Juli 2013 Naik Jadi Rp 1 Juta Per Siswa Tiap Tahun 


JAKARTA, KOMPAS 


Bantuan operasional 


sekolah untuk SMA/SMK akan dikucurkan mulai 
Juli 2013. Alokasi bantuan ini untuk meningkatkan 


akses lulusan SMP melanju 
ke SMA/SMK atau MA. 


Hamid Muhammad, Direktur 
Jenderal Pendidikan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, mengatakan, rintis- 
an bantuan operasional sekolah 
(BOS) untuk SMA/SMK sebe- 
narnya sudah mulai dikucurkan 
tahun ini sebesar Rp 120.000 per 
siswa tiap tahun. 

Pada 2013, untuk Januari-Juni 
tetap dikucurkan rintisan BOS 
SMA/SMK Rp 602000 per siswa, 
Mulai Juli dikucurkan BOS un- 
tuk mendukung pendidikan me- 
nengah universal atau rint 
wajib belajar 12 tahun yang be- 
sarnya Rp 1 juta per sisw 
tahun, pi, hitunganny 
mulai tahun ajaran baru 2013, 


tkan pendidikan 


kni Juli,” kata Hamid. 
Kemdikbud mengalokasikan 


anggaran Rp 4,28 triliun untuk 
BOS 4,25 juta siswa SMA dan 
4,23 juta siswa SMK. 


Bantuan operasional juga di- 
berikan untuk pendidikan khu- 
sus dan layanan khusus, seperti 
SMA luar biasa. Untuk satu siswa 
dialokasikan Rp 2 juta pertahun. 
Penerimanya 7.000 siswa. 
Bantuan serupa diberikan un- 
tuk pendidikan Paket C 
ra SMA, Bantuan disalurk 
pada 30.000 siswa dengan jumlah 
Rp 1,3 juta per siswa per tahun. 
Ferdiansyah, anggota Komisi X 
DPR, mempe an alokasi 
dana BOS SMA dan SMK yang 


besarannya disamakan. "Padahal, 


kebutuhan dana SMK lebih besar 
daripa ada 
komponen pr swa yang ha- 


rus bi 
Jak: 


an,” kata Ferdiansyah di 
a, Senin (8/10). 


Aturan harus jelas 

Anggota Komisi X DPR, Zul- 
fadhli, mengatakan, penyaluran 
dana BOS harus jelas aturannya 
dan jangan sampai karut-marut 
seperti terjadi pada BOS SD dan 
SMP, Selain aturan umum, harus 
petunjuk teknis penggunaan 
dananya sehingga tidak ada celah 
bagi sekolah untuk memungut 
iuran lagi dari siswa. 

Kemdikbud, lanjut Zulfadhli, 
harus menga penyaluran 
BOS sekolah menengah dengan 
baik. "Dana BOS yang langsung 
disalurkan ke sekolah bisa lemah 
pengontrolannya karena peme- 
rintah daerah dapat berdalih ti- 
dak dilibatkan dalam penyalur- 
annya," katanya. 


BERKAT KEPERCAYAAN ANDA 
KAMI KEMBALI MENERIMA PENGHARGAAN 


KEPUASAN PELANGGAN NO. | 


KEPERCAYAAN ANDA ADALA 
SEBUAH RASA DARI PELAYANAN PURNAJUAL TERBAIK YANG TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI 


SPIRASI BAGI KAMI 


UNTUK ANDA,PELANGGAN SETIA KAMI. 


ea 


MITSUBISHI 
MOTORS 


TOMER 


Ia menambahkan, Kemdikbud 
juga perlu memastikan agar pe- 
merintah daerah yang sudah me- 
miliki program BOS SMA/SMK 
tidak menghentikan bantuanny: 
karena ada program serupa dari 
pemerintah pusat. Kucuran dana 
dari pemerintah pusat dan dae- 

seharusnya menjadi jaminan 
bagi siswa SMA/SMK untuk ti- 
dak lagi dipungut biaya sekolah. 

Hamid menuturkan, alokasi 
BOS sekolah menengah memang 
belum dapat menggratiskan bi- 
pendidikan menengah. Ber- 
dasarkan acuan peraturan men- 
diknas tahun 2006/2007 saja, ke- 
butuhan biaya SMA senilai Rp 1 
juta per siswa per tahun, 
dangkan SMK Rp 12 juta per 
siswa per tahun. 
Padahal, berdasar 
yang dirilis Badan Pusat Statistik, 
pengeluaran orangtua untuk 
pendidikan menengah dua kali 
lipat daripada yang diproyeksi- 
kan Kemdikbud. (ELN) 


se- 


data 


TOMER $ 


POWER 
TA PAC 
7 


Rumah Adat 
Asmat 
Mendesak 
Direvitalisasi 


AGATS, KOMPAS Marak- 
nya pengaruh dan perubahan di 
Asmat diduga turut berpengaruh 
pada hidup berbudaya masyara- 
kat Asmat. Makanan instan, ma- 
raknya penggunaan perahu mo- 
tor, dan pengaruh lain turut me- 
lumpuhkan semangat dan etos 
kerja yang perpusat di rumah 
bujang atau jew. 

Tidak mengherankan jika di 
beberapa kampung, jew tidak lagi 
ditemukan, sudah lapuk, atau di- 
tinggalkan. "Padahal, di dalam 
jewlah orang Asmat memba- 
ngun jati diri mereka. Di sanalah 
roh dan semangat kebudayaan 
dihidupi. Jew juga menjadi pus 
pertemuan dan menjadi tempat 
bermusyawarah untuk menyele- 
n berbagai persoalan,” kata 
Uskup Keuskupan Agats Mgr 
Aloysius Murwito OFM. 

Hal itu dikemukakan Mgr 
Aloysius Murwito OFM di depan 
para pengukir dan penganyam 
Asmat, Minggu (7/10), di Agats, 
Dalam pertemuan yang digelar 
di Aula Pemerintah Kabupaten 
Asmat itu hadir Sekretaris Dae- 
rah Kabupaten Asmat Elisa Kam- 
bu, 

Hilangnya pengaruh,jew dalam 
kehidupan masyarakat Asmat, 


terutama di perkotaan, diung- 
kapkan juga oleh Erick Sarkol, 
Ketua Panitia Festival Asmat 


Ke-28, Ta mengatakan, jumlah 


peserta lomba perahu dayung ta- 
hun ini jauh menurun, Pada per- 
gek 


serta lomba per  Hayinngnlan 
capai 36 kelompok, tetapi saat ini 
sembilan kelompok 

Kekhawatiran juga diungkap- 
kan Elisa Kambu. Menurut dia, 
1 tak dapat terus-menerus 
antung 
atau tokoh 
tuturnya, harus kembali mampu 
mandiri dan semangat itu dapat 
ditumbuhkan dalam jew yang 
merupakan pusat kultural mz 
syarakat Asmat. (JOS) 


MITSUBISHI MOTORS and MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS authorized distributor 


(MD Pt. Krama Yudha Tiga Berlian Moto 


Disclaimer: Mitsubishi received the highest numerical score among auto manutfacturers in the proprietary J.D. Power Asia Pacific 2011 - 2012 Indonesia Customer Service Index (CSI) StudySM. 2012 study based on 3,179 new-vehicle owners who purchased their vehicies 
between February 2010 and May 2011 and took their vehicle for service to an authorized dealer or service center between August 2011 and May 2012. Proprietary study results are based on experiences and perceptions of owners surveyed in February-May 2012. 
Your experlences may vary. Visit www.jdpower.comlcorporate Chitp!Mwwjdpower.comcorporate» 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


13 


Penangkaran Karang di Kepulauan Seribu 


KOMPAS/ICIWAN SUSANTO 


Masyarakat Kepulauan Seribu di Jakarta mengandalkan sektor pariwisata. Ekonomi warga juga 


tergantung dari perbaikan kondis 


laut dan ekosistemnya, 
diekspor atau ditanam di perairan setempat 


ebagai daya tarik wi: 


lah satunya pulihnya terumbu 
ta, 


arang untuk 
Tampak upaya penangkaran 


karang dengan meletakkan karang transplantasi, Senin (8/10), di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. 


KONSERVASI 


Penyu Sisik Kepulauan Seribu Terancam 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
beradaan lokasi bertelur penyu 
sisik di Kepulauan Seribu ter- 
ancam pembangunan dam dan 
jalan lingkar di seputar pulau 
permukiman. Bangunan fisik itu 
menghambat penyu me- 
nuju pantai berpasir sehingga pe- 
merintah daerah diminta meng- 
kaji ulang proyek itu. 

Jalan lingkar akan dibangun di 
10 pulau permukiman. Tujuan- 
nya adalah memberi akses 
setempat, 

"Ini bentuk konflik manusia 
dengan fauna,” kata Kepala Pusat 
Humas Kementerian Kehutanan 
Sumarto, Senin (8/10), di Pulau 
Pramuka, Kepulauan Seribu. 
kter pulau adalah memi- 
anyang”berpindah-pin- 
dah” karena pergerakan ir 
atau mengakibatkan kemunculan 
gosong pasir. Pembangunan ta- 


lud atau dam untuk mengerem 
pergerakan pasir itu. 

Menurut Deden dari Taman 
Nasional Kepulauan Seribu, 
pembangunan dam dan jalan 
lingkar itu baru dalam per 
naan, "Meski pulau permukiman 
dan sudah ramai, seperti Pulau 
Pramuka ini, penyu masih ber- 
telur di sini,” ungkapny: 
Mengantisipasi pembangunan 
lan dan talud keliling itu, B: 


Taman Nasional Kepulauan Seri- 


n  menyosialisasikannya 
masyarakat, "Penanaman 
mangrove sejak 2003 di sekitar 
Pramuka menjadi bukti pulihnya 
ekosistem mangrove yang mem- 
bawa manfaat bagi ma , 
Mereka bisa menangkap ikan de- 
ngan mudah untuk keperluan se- 
hari-hari,” ujarnya. 

Penyu sisik (Eretmochelys im- 
bricata) yang mendominasi Ke- 


pulauan Seribu hampir setiap bu- 
lan bertelur, Puncaknya saat 
angin barat bertiup atau bulan 


Januari-Maret. 
Sekali bertelur, satu induk me- 
ngeluar 50-200 telur pada 


lubang yang dibuat di pasir. Pe- 
sik pintar mengelabui pe- 
mangsa telurnya dengan mem- 


bersihkan/menutup/menyamar- 


Telu 
tetaskan s £ 
tempat pel an penyu di Pu- 
lau Pramu har dah di- 
temukan saat usianya kurang da- 
satu jam, Masa sebelum ter- 
bentuk embrio ini memperbesar 
kemungkinan menetas saat di- 
bawa dalam guncangan, 

Pada usia sedini mungkin, tukik 
harus segera dilepas agar tidak 
kehilangan insting berburu. 

(ICH) 


akan di- 
u atau di 


Perdagangan Obat Ilegal 
Daring Terus Meningkat 


Pemblokiran Situs Butuh Rekomendasi BPOM 


JAKARTA, KOMPAS — Perdagangan obat ilegal 
ataupun palsu secara daring terus meningkat sejalan 
dengan melek internet. Obat yang paling banyak 
dipasarkan adalah obat kuat pria, obat peningkat 
libido wanita, dan obat pelangsing. 


”Tidak ada obat kuat dan obat 
pelangsing legal yang bisa 
diperjualbelikan bebas di pas: 
an, Orang dengan gangguan di: 
fungsi ereksi atau obesitas 
mendapat obat melalui dokter,” 
kata Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) Luc- 
ky $ Slamet di Jakarta, Senin 
(8/10). 

Masyarakat juga diminta tak 
tergoda iklan obat disfungsi erek- 
atau obat pelangsing yang ba- 
'ak diiklankan, termasuk di me- 

sosial. Konsumsinya perlu re- 
sep dan petunjuk dokter, 

Pada Operasi Pangea V, 25 
September-2 Oktober 2012, 
BPOM mengidentifikasi 83 situs 
yang memasarkan obat ilegal, 


yang tak berizin edar di Indo- 
nesia. Jumlah situs ini menam- 
bah marak perdagangan obat ile- 
daring (online). Tahun 
sebelumnya, Operasi Pangea IV 
mengidentifikasi 30 situs yang 
menjual obat ilegal, 

Jenis obat ilegal yang disita 
meningkat, dari 57 jenis tahun 
lalu menjadi 66 jenis obat. Nilai 
obat yang disita naik dari Rp 82 
juta jadi Rp 150 juta. Namun, 
jenis obat sitaan sama, didomi- 
obat kuat dan pelangsing. 

"Kandungan dalam obat masih 
ditelusuri,” katanya. Obat-obat 
ilegal ini diduga mengandung se- 
jumlah zat berbahaya bagi organ 
tubuh tertentu, 

Menurut Lucky, dilihat dari 


kemasan, obat-obat ilegal sitaan 
tak mungkin diberi izin edar di 
Indonesia. Kemasannya meng- 
eksplotasi tubuh. Keterangan 
manfaat obat dalam kemasan ju- 
ga berlebihan. 


Mayoritas impor 
Obat-obat yang disi 
nya impor dari China. Merek 
dagang dan tulisan dalam ke- 
mz menggunakan nama dan 
huruf China, Padahal, obat yang 
beredar di Indonesia harus ada 
petunjuk penggunaan dan indi- 
kasi berbahasa Indonesia. 
Kepala Subdirektorat Penyi- 
dikan dan Penindakan Kemen- 
terian Komunikasi dan Informa- 
tika Aidil Chendramata menga- 
takan, pemerintah memblokir 30 
situs perdagangan obat ilegal 
yang diidentifikasi dari Ope 
Pangea TV. Pemblokiran 83 si! 
perdagangan obat ilegal h: 


Operasi Pangea V menunggu per- 
mintaan pemblokiran BPOM. 


"Kementerian Kominfo tak bi- 


sa sembarangan menutup situs 
perdagangan obat ilegal. Harus 
rekomendasi BPOM," katanya. 
Meski situs-situs yang mem- 
perdagangkan obat kuat umum- 
nya menampilkan gambar-gam- 
bar vulgar, Aidil menegaskan, Ko- 
minfo tak bisa menutup berda- 
sarkan ketentuan pemblokiran 
situs yang mengandung porno- 
grafi. Sebab rannya obat. 
Rekomendasi BPOM diperlu- 
kan sebagai lembaga yang me- 
mahami aspek legal obat-obatan 
yang beredar di Indonesia. 
Lucky menambahkan, obat- 
obat itu disita setelah berpu- 
ra-pura sebagai konsumen. Dari 
penelusuran jejaring perdagang- 
an obat ilegal ini, sebagian obat 
dijual di kios-kios obat kuat dan 
pelangsing di pinggir jalan. 
Penindakan terhadap kic 
itu butuh ker 
merintah daerah karena mereka 
yang mengel jin pendi- 
rian kios dan papan nama toko. 
(MZW) 


n pe- 


KESEHATAN JIWA 


Penghargaan untuk Memutus 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
munitas Peduli Skizofrenia Indo- 
nesia meraih penghargaan Dr 
lain Award dalam rangka Ha- 
ri Kesehatan Jiwa Sedunia, 10 
Oktober 2012, di Ghent, Belgia. 
Lembaga yang disponsori Janssen 
Research & Development dan 
Museum Dr Guislain ini memberi 
dana 50000 dollar AS (sekitar Rp 
480 juta) untuk kelangsungan 
program memutus mata rantai 
stigma skizofrenia yang tergolong 
gangguan jiwa berat. 

"Suatu saat, semoga orang tak 
lagi rendah diri saat mengalami 
skizofrenia atau gangguan jiwa 
lain,” kata Ketua Umum Komu- 


ofrenia Indone- 


Bagus memanfaatkan internet 
untuk merintis komunitas itu se- 
jak tahun 2001. Tahun 2009, ia 
mengalihkan media interaktifnya 
ke jejaring sosial Facebook. Me- 
lalui media itu terjaring 6.248 
anggota yang peduli kesehatan 
jiwa di Indonesia. 


Edukasi lemah 

Kepala Departemen Psikiatri 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia Agung Kusumawar- 
dhani mer an, pemerintah 


Mata Rantai Stigma 


belum mampu menyediakan in- 
frastruktur memadai — untuk 
mengoptimalkan edukasi kese- 
hatan jiwa, terutama untuk me- 
mutus mata rantai stigma 
guan jiwa bera 
nia, Tanggung jawab itu di 
rahkan kepada setiap keluarg: 
"Stigma terhadap gangguan ji 
wa muncul karena ketidakpa- 
haman, Edukasi penting mene- 
kankan adanya aspek biologis 
dan sosial yang menimbulkan 
gangguan jiwa ini,” katanya. 
Stigma menyebabkan pende- 
rita gangguan jiwa ”terbuang” 
Stigma itu menghambat dan me- 
ngurangi kualitas hidup mereka. 


Skizofrenia saat ini punya 
ma terberat. Menurut Kusuma 
wardhani, skizofrenia punya 
gangguan dan gejala yang mem- 
buat penderita aneh, bahkan me- 
nimbulkan kesan membahaya- 
kan dan mengganggu orang lain. 

"Itu karena terapi bagi pen- 
a terlambat atau 


Komisi IX DPR saat ini meng- 
usulkan pengesahan Rancangan 
Undang-Undang Kesehatan Ji 
wa. Melalui regul ru ini, pe- 
merintah diharapkan bisa ber- 
buat lebih banyak untuk me- 
mutus mata rantai stigma gang- 
guan jiwa. (NAW) 


VISIT OUR BOOTH AT 
« Mall Serpong 
» Mal Puri Indah 
» Mal Kelapa Gading 24 


1AD BHUTAN & NEPAL 
“TME LAST SHANGRILA" 
Dep: 0x1 19 | Nov 2 & Upon Reguest 


BD CHRISTMAS MARKETS OF AUSTRIA 
GERMANY AND SWITZERLAND 

na » Christmas Markets « Saliburg 
nich » Neuschwanstein Castle « 
mmergau » Innsbruck « Zurich 
as Market « Lucerne, 

Dep: Nov 27 | Dec 5,7 


MP” PHOTOGRAPHY TOUR 
5D CAMBODIA 


Slem Reap » Angkor Wat 
Highlights : Tone Sap Lake, South 
Gate of Angkor Thom, Kbal Spean, Ti 
Prohun Tempie, The Roluos Group 
Dep: Oy reauest 

MP” PREMUI 

160 BEST OF EUROPE USD 4.338 

Rome « Venice « Vienna » Innsbruck 

Mannheim « Amsterdam » Amsterdam » 

Paris (Luro Disneyland) « London 

Dep : Dec 18 

120 WONDERS OF Uso 3.18a 


FRANCE - ITALY - SWITZERLAND: 
Nice « Monte Carlo « Milan » Interlaken 
 lungiraujoch » Venice « Rome 


Dep : Dec 24 


80 CHINA FAVORITE 
# SKI RESORT 
Shanghai » Suzhou » Hangzhou « Beijing 
Bonus: Hutang Tour by Rickshaw & 
Nanshan Ski Resort 


Dep : Dec 23 


USD 1.638 


40 SINGAPORE USD 1.200 


Highlights : USS, Sang of the sea, 
New Year Party on the bus 
Dep : Dec 29, 30 


FORT 


Dap : Doc 18, 19.20 


1GO BEST OF EUROPE USD 3.088 


130 KUROPE RIVIERA USD 2.888 
Paris Lovndes « Nce « Monaco » 


120 EUROPE TREASURE USD 3.288 
Brusuols « Cologne » Titisse « Munich 
# Innsbruck » Vienna « Venice « 


MID USAWEST COAST USD 3.558 
San Francisco « Solvang « Las Vegas « 
Anaheim » Los Angeles 

Dep: Dec27 (New Year @ Las Vegas) 


13/14D EAST COAST 
USA « CANADA 
Dep: Dec 17, 24, 25 


USD 4.298 


8/90 AMAZING USD 2.688 
AUSSIE « MADAME TUSSAUD 

Dep: Dec 22, 23, 26, 27, 28 
Bonus : White Water World 
10D NEW ZEALAND US0 3.568 
#DUNEDIN | Dep : Dec 23 


M/12/13D ABU DHABI USD 2.558 
DUBAI TURKEY | Dep: Dec 24, 25, 26 


40” SPECIAL IN LOW SEASONS 


05D BANGKOK — PATTAYA FR. USD 598 
Dep : Oct 25 | Nov 15 


05D HONGKONG - SHENZHEN 
Dep:0c125| Nov15 — FR. USD 838 


Head Office 
SMARING TOURS AND TRAVEL SERVICE 
JL Majapahit No.28, Jakarta 20160 


(@ 29220000 


Pin 2fp 286AANAS 


3D SUPER AUSSIE 
# TANGALOOMA 
Dep : Oct 21 | Nov9 


FR, USD 1.748 


130 EUROPE TRENDY FR. USD 2.888 
FANTASTIC | Dep : Nov 8, 15, 


Branches: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


110 CHINA HARBIN USD 2.098 
Dep: D0c21 
10D YUNNAN UsD 2.308 


SMANGRILLA | Dep: Doc 27 


8D CHINA 
WONDERFUL | Dop: Dec 22 


USD 1.668 


70 CHINA GUANGXI USD 1.308 
Dep : Dee 21, 27 

7/80 BEAUTIFUL USD 2.708 
JAPAN | Dep : Dec 21, 27 

70 TAIWAN USD 1.478 
Dep : Dac 26, 28, 29 

7/80 KOREA JEJU USD 1.978 


Dep: Dec 21, 22, 27, 28 


Dep : Nov 2, 4,9, 16, 23, 30 
Dec 6,13, 18 


- PROMISED LAND 


120 PROMISED LAND USD 2.368 
EGYPT # JORDANIA | Dep : Nov 18 


90 PROMISED LAND 
# MT HERMON / ISTANBUL 
Dop : Dec 19, 27 


USD 2.481 


1D DUBAI 4 ABU DHABI USD 2,671 
#7 GEREJA MULA - MULA 

Dep : Dec 25 

1D PROMISED LAND USD 2.382 


# ISTANBUL ( X-MAS & NEW YEAR ) 
Dep : Dec 23 


TICKET SHOW IN SINGAPORE 


AIR SUPPLY ASIA TOUR | Nov 18 
SHINEE K-POP CONCERT 

STING BACK TO BASS TOUR | De 
JERSEY BOYS Feb 
MICKEY'S DISNEY LIVE! | N 
MICHAEL BOLTON | Oc 


Add and follow 
(our social media for best deal 


TUNGGU... 
kejutan seru 


dari kantongmu 


www.kfcku.com 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


KILAS IPTEK 


Vitamin D Tak Cegah Flu 


Konsumsi vitamin D dapat meningkatkan kekebalan tubuh, 
tetapi tak mampu mencegah influenza. Penggunaan vitamin D 
juga tak mengurangi lama waktu sakit, keparahan penyakit, 
atau jumlah hari bolos kerja. "Ini membuat vitamin D ter- 
masuk dalam terapi yang tidak efektif mencegah atau meng- 
obati infeksi saluran pernapasan atas pada orang dewasa,” tulis 
Jeffrey Linder dari Brigham and Women's Hospital, Boston, 
Amerika Serikat, dalam laporan studi pada Journal of American 
Medical Association, seperti dikutip My Health News Daily, 
Selasa (2/10). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya 
hubungan kadar vitamin D yang rendah dengan peningkatan 
risiko infeksi saluran pernapasan, seperti tuberkulosis, Pene- 
litian dilakukan di Selandia Baru, melibatkan 322 orang dewasa 
sehat yang diberi vitamin D dosis tinggi atau plasebo (sediaan 
yang secara farmakologis tidak aktif untuk pembanding pada 
penilaian khasiat obat tertentu) secara acak. Hasilnya, mereka 
yang mengonsumsi vitamin D dosis tinggi mengalami 593 
kasus infeksi saluran pernapasan atas atau 8,7 infeksi per orang 
selama studi. Mereka yang mengonsumsi plasebo mengalami 
611 kasus atau 3,8 infeksi per orang. Artinya, konsumsi vitamin 
D tak mengurangi risiko atau keparahan influenza yang di- 
derita secara berarti, (MYHEALTHNEWSDAILY/MZW) 


Hipertensi Saat Hamil Buat IA Anak Rendah 


Anak yang lahir dari ibu hipertensi selama kehamilannya me- 
miliki tingkat kecerdasan (19) lebih rendah daripada anak yang 
lahir dari ibu normal saat mereka dewasa. Hipertensi meng- 
ubah kondisi rahim hingga mengganggu pertumbuhan janin. 
Hasil ini diperoleh dari penelitian Katri Raikonen dari Univer- 
sitas Helsinki, Finlandia, terhadap 400 pria yang lahir di 
Finlandia pada 1934-1944 dengan kondisi kesehatan ibu yang 
tercatat, Pria-pria itu diukur kemampuan kognitifnya pada usia 
20 tahun dan 69 tahun, Hasilnya, mereka yang ibunya hiper- 
tensi selama kehamilan menunjukkan kemampuan kognitif/19 
lebih rendah. Penurunan IG yang besar juga terjadi beberapa 


”HOTLINE” DEPRESI 


”Ini Hari Minggu, Kami Tutup...” 


Suara di seberang terdengar tergesa, keras, dan tidak 
bersahabat. "Maaf, ini hari Minggu, kami tutup.” 
Nomor yang diputar adalah nomor saluran layanan 
cepat tanggap Chotline”) pusat krisis organisasi 
non-pemerintah untuk perempuan korban kekerasan 


dalam rumah tangga. 


omor hotline lembaga 
in yang beroperasi 
1 | pada hari kerja pukul 


09.00-15.00 menjawab, "Saluran 
telepon cuma satu, Kalau mau 
konseling, silakan datang,” 

Nada fuuut... panjang terde- 
ngar lebih dari 10 kali, tak ada 
respons, Itu adalah nomor hot- 
line, yang dikenal sebagai salur- 
an curhat, Beberapa nomor 
telepon wilayah yang tertera di 
situs internet ketika dihubungi 
tidak diangkat. 

Nomor kontak lain, yang 
katanya disediakan untuk me- 
nahan niat orang bunuh diri, 
juga tidak diangka 
elektronik yang dikirim tidak 
direspons. 

Saluran layanan hotline 
Komnas Perlindungan Anak di- 


essaras 
ans01 


Sakit Cipto Mangunkusumo 
(FKUI/RSCM) Dr Suryo Dhar- 
mono, seharusnya sudah mam- 
pu mengembangkan sistem la- 
yanan hotline yang memadai. 
Prevalensi angka depresi dan 
gangguan cemas di Jakarta, ber- 
dasarkan Riset Kesehatan Dasar 
2007, adalah 14,1 persen, me- 
lampaui angka nasional 11,60 
persen, "Itu yang terdeteksi 
dengan instrumen kasar,” kata 
Suryo, "Angka global 10-20 per- 
an tahun 2020 depresi 
jadi penyebab kematian 
kedua setelah kardiovaskul: 
Meski semakin serius, "Tidak 
ada layanan yang benar-benar 
membantu,” ujar Diena Haryana 
dari lembaga swadaya masyara- 
kat Sejiwa yang bekerja untuk 
isu bullying di sekolah, "Ada in- 


GETIY IMAGES/OLI SCARFP 


Berbeda dengan kondisi pusat krisis di Indonesia yang minim dana, Samaritans—lembaga 
internasional untuk isu bunuh diri, yang bekerja di sejumlah negara sejak tahun 1953—mendapat dana 
memadai dari komite kesehatan jiwa, pemerintah negara terkait, serta donasi masyarakat. Dalam 
gambar tampak situs web dukungan dana untuk Samaritans yang dibuat Claire Sguires (30) mampu 


dekade. 
10 p. 
kata Katri kepada BBC, Kamis (4/10). (BBC/MZW) 


Bintang Laut Beracun 


ARP/KATHARINA PABIICTUS 


Australia, 2 Oktobi 
bintang laut berduri di Great 
hir kehilangan lebih dari 
bintang laut beracun, 
dan pemutihan terkait perubahan iklim. Tim peneliti Australia, 
Senin (8/10), menyatakan menemukan cara efektif menghabisi 
bintang laut beracun yang mengganggu karang hidup di 


Foto dari Institut Ilmu Kelaut: 
menunjukkan masifnya popul 
Barrier Reef, yang 27 tahun ter 
separuh tutupan karangnya karena bz 


Samudra Pasifik dan Hindia. 


ekanan darah tinggi mempersulit kehamilan sekitar 
n dan memengaruhi lingkungan janin dalam rahim,” 


coba berulang kali, tak diai 
juga. Kata Ari 
Ketua Komna 
petugasnya berada di lapangan, 
mendampingi kasus pelecehan 
seksual terhadap anak di 

Depok, Jawa Barat. 

Bahkan, "Line telepon terpak- 
sa kami cabut atau disalurkan 
ke bagian lain kalau kami se- 
dang melayani pengaduan klien 
yang datang langsung,” kata 
Benny, salah seorang petugas 
layanan cepat Komnas Anak. 

Holline instansi pemerintah 
yang sangat meriah peluncuran- 
nya beberapa waktu lalu juga 
tidak menjawab. "Unt 
tara tidak beropei 
waban dari pihak Kementerian 
Kesehatan, pemilik dan pelak- 
sana hotline 500454. Jaringan 
yang belum siap adalah salah 
satu alasannya. 


Ly Tak memadai 

Kota megapolitan seperti 
DKI Jakarta, menurut Kepala 
Divisi Psikiatri Komunitas dan 
Trauma Psikososial Departemen 
Psikiatri Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia/Rumah 


dividu yang menyediakan tele- 
pon pribadinya, tetapi tak ada 
sistem,” 

Para terapis dari Klinik Pe- 
mulihan Stres Pasca Trauma 
RSCM, menurut Suryo, juga 
menyediakan telepon seluler 
pribadinya untuk klien, Dalam 
kondisi kritis, terapis bisa 
menghubungi kolega tertentu 
di kepolisian, tetapi tidak 


Klinik yang berdiri tahun 
2008—menyusul Pusat Krisis 
Terpadu di RSCM yang berdiri 
tahun 2000—tak lagi punya la- 
yanan hotline, "Karena 
nya tidak dibangun dan diker 
bangkan,” tutur Suryo, yang juga 
Koordinator Pelayanan Masya- 
rakat Departemen Psikiatri 
RSCM. 

Suryo menambahkan, bi 
operasional hotline yang ters 
tem sangat mahal, "Karena ha- 
rus berjejaring dengan unit la- 
yanan yang dibutuhkan, seperti 
polisi, ambulans, rumah sakit, 
dan lembaga yang melakukan 
pendampingan.” 

Di Indonesia, dana menjadi 
kendala. Komnas Anak, misal- 


mengumpulkan lebih dari 300.000 poundsterling (sekitar Rp 4,6 miliar) meski perempuan itu telah 


meninggal 


nya, hanya didukung Rp 375 
juta per tahun oleh Kemente- 

Il, selain mencari ban- 
tuan tak tetap dari lembaga 
seperti Unicet. 

Sementara struktur pendana- 
an Beyondblue, lembaga yang 
menanggapi isu-isu terkait 
depresi dan gangguan cemas di 
Australia sejak tahun 2000, ber- 
asal dari pemerintah federal, pe- 
merintah negara bagian, pihak 
swasta, dan individu, 

Lembaga itu punya trust fund 
untuk keperluan r Keb 
an board tidak menerima dana 
atau mitra dari perusahaan f£ 


adalah pemerintah setempat. 

Struktur pendanaar 
tans—lembaga internas 
untuk isu bunuh diri, bekerja di 
sejumlah negara sejak tahun 
1953—berasal dari Komite Ke- 
sehatan Jiwa dan pemerintah 
yang menjamin lembaga itu 
tetap beroperasi. 


t mengikuti London Marathon, 24 April 2012. 


Pengetahuan publik 

Layanan hotline untuk me- 
nanggapi isu depresi dan gang- 
dealnya dikelola 
sional dan dijalankan 
secara serius, penuh komitmen, 

Telepon harus diangkat pa- 
ling lambat pada dering ketiga. 
Penerima telepon idealnya kon- 
selor terlatih yang terus diting- 
katkan kemampuannya. "Konse- 
lor harus bisa menengarai klien 
berada pada skala berapa 
Skala tertinggi tindakan bunuh 
diri," ungkap Suryo. 

alau kondisi ditengarai 

serius, konselor harus mampu 
mengulur waktu berbicara de- 
ngan klien sambil menghubungi 
unit layanan lain. Di negara ma- 
ju, hotline punya saluran khusus 
ke polisi dan rumah L. 

Nomor-nomor hotline harus 
disebar agar warga tahu 
harus ke mana kalau butuh ban- 
si tentang 
depresi harus menjadi pengeta- 
huan publik, termasuk oleh 


konselor dan guru di sekolah," 
kata Suryo, 

Beyondblue berperan sangat 
besar mengajak masyarakat 
Australia memahami depresi. 
"Idealnya komunitas makin 
dekat dengan isu ini. Pasi 
dan keluarga harus dididik me- 
ngenali gejala krisis,” ujar Dr 
Pandu Setiawan, SpKJ, peng- 
amat masalah kejiwaan dan psi- 
kososi: 

Depresi menciptakan beban 
melampaui sistem kesehatan, 
Pemerintah Australia, misalnya, 
kehilangan 14,9 miliar dolla 
Australia (sekitar Rp 146 triliun) 
per tahun dengan hilangnya le- 
bih dari 6 juta hari kerja. Lebih 
dari 1 juta orang dewas 
lebih dari 100.000 remi 
dengan depresi, deng 
200 kematian per 

Di Indonesia, urusan serius 
ini berada jauh di belakang upa- 
ya-upaya pencitraan. Tronis! 

(MARIA HARTININGSIH/ 
LUSIANA INDRIASARI) 


INFO | PERBANKAN 


LPS Jaga Rasa Aman 
Nasabah Bank 


Semakin tinggi kebutuhan investasi domestik di Indonesia 
mengakibatkan tingginya permintaan akan tabungan nasional. 
Hal itu harus terpenuhi jika negara ingin melakukan pengurangan 
pinjaman luar negeri. Ketika pertumbuhan dana simpanan 
masyarakat tidak sebesar kebutuhan dana untuk investasi, akan 


timbul saving-investment gap. 


i sinilah peran Lembaga Penjamin 
mpanan (LPS) menjadi sangatberarti 
karena dalam mencapai kekurangan 


pada saving-invesiment gap tadi, diperlukan 
sebuah lembaga independen dan kredibel 
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 
pada perbankan. Semakin tinggi kepercayaan 
masyarakat pada perbankan diyakini akan 
mendorong peningkatan tabungan masyarakat 
sehingga penyaluran untuk investasi 
pembangunan nasional semakin terpenuhi. 

LPS didirikan pemerintah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
Program penjaminan yang dilakukan oleh 
LPS bersifat wajib diikuti seluruh bank yang 
beroperasi di Indonesia, seperti bank umum 
konvensional dan syariah, bank nasional dan 
asing, termasuk Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) dan BPR Syariah (BPRS). 

LPS berwenang menarik iuran/premi 
dari bank dan menetapkan tingkat bunga 
maksimum penjaminan (tingkat bunga LPS). 
Pendanaan LPS diawali dengan modal sebesar 
Rp 4 triliun dari pemerintah. Pendanaan 
selanjutnya diperoleh dari penerimaan premi 
yang dibayar oleh bank, total aset LPS per 31 
Desember 2012 (audited) telah mencapai Rp 
27,5 triliun. Dengan meningkatnya aset LPS 
yang berasal dari premi, diharapkan dalam 
menjalankan fungsinya LPS tidak membebani 
APBN. 

Belajar dari berbagai pengalaman di 
dalam dan luar negeri, LPS merupakan best 
practices yang dibentuk pemerintah untuk 
meningkatkan kepercayaan — masyarakat 
kepada sektor perbankan. Selain menjamin 
simpanan nasabah bank, LPS aktif dalam 
memeliharastabilitasperbankandan keuangan 
nasional. Sejak 2005, kepercayaan masyarakat 
terhadap perbankan nasional semakin besar 
yang ditunjukkan dengan meningkatnya dana 
simpanan masyarakat di perbankan dari Rp 
1130 triliun hingga mencapai jumlah sebesar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rp 2.894 triliun (per April 2012). 
Selama hampir tujuh tahun beroperasi, 
LPS telah melakukan pembayaran simpanan 
asabah sekitar Rp 670 miliar dari 46bank yang 
dicabut izin usahanya. Pembayaran simpanan 
itu menimbulkan rasa aman bagi nasabah 
karena terbukti LPS menjamin simpanannya 
pada bank yang dicabut izin usahanya. Dalam 
menjaga stabilitas sistem perbankan dan 
keuangan, LPS bekerja sama dengan otoritas- 
otoritas lain, seperti Kementerian Keuangan, 
Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Hingga saat ini, jumlah simpanan yang 
dijamin adalah dengan jumlah maksimum 
sebesar Rp 2 miliar (pokok dan bunga) per 
nasabah per bank. Adapun je impanan 
yang dijamin adalah produk bank berupa 
deposito, tabungan, dan bentuk lain yang 
(menurut ketentuan perbankan) disamakan 
dengan simpanan. 

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
oleh nasabah agar simpanannya dijamin, yakni 
simpanan harus tercatat dan bunga simpanan 
tidak melebihi bunga LPS (tidak berlaku untuk 
simpanan diperbankan syariah). Saatini,bunga 
LPS adalah 5,50 persen untuk bank umum dan 
8 persen untuk BPR untuk simpanan rupiah, 
serta 1 persen untuk simpanan valas di bank 
umum dan BPR. Nasabah juga tidak boleh 
mempunyai kredit macet. 

Selain itu, pastikan produk yang dipilih 
adalah produk simpanan yang dikeluarkan 
oleh bank (bukan produk yang dikeluarkan 
oleh lembaga keuangan lain di mana bank 
hanya sebagai agen penjual). Usahakan juga 
untuk bertransaksi di kantor bank. Bila setor 
langsung ke bank, simpan bukti setor atau 
bukti kepemilikan rekening. Bila disetor 
melalui transfer dari bank lain, yakinkan 
untuk menyetor ke rekening bank tempat 
menyimpan, bukan ke rekening pribadi lalu 
simpan bukti setor atau bukti kepemilikan 
rekening. Informasi lengkap mengenai LPS 
dapat dilihat di www.Ips.go.id. (IKLAN/?/TYSI 


nasabah di bank. 
LPS Berfungsi: 


Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 
adalah lembaga yang menjamin simpanan 


1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan". 
2. Turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan 
sesuai kewenangannya. 


"Saat ini LPS menjamin simpanan nasabah 
sampai Rp2 miliar per nasabah per bank. 


Syarat Simpanan Layak Bayar: 


1. Simpanan tercatat di bank. 
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat 
| L 


kredit macet. 


LEMBAGA 
PENJAMIN 
SIMPANAN | 


wwwIps.go.id 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


YA INDRA BIATMOKO 


Seorang anak bercanda dengan pasukan peserta apel persiapan pengamanan pelantikan Gubernur 
dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta seusai berlangsung apel tersebut di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 
Senin (8/10). Berita di halaman 23 


Kapal Pengangkut 
BBM Terbakar 


Api Diduga Tepercik dari Mesin 


KUPANG, KOMPAS — Kapal Motor Selat Madura 
yang memuat 256 drum solar, bensin, dan minyak 
tanah terbakar di Pelabuhan Rakyat Namosaen, 
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/10) 
pukul 00.30 Wita. Sedianya kapal itu berlayar ke 


Seba, Sabu Raijua, NTT. 


Seorang awak kapal terluka ba- 
kar, sementara seluruh badan ka- 
pal musnah, Peri 
nimbulkan kerugian ma 
tar Rp L5 miliar itu diduga ber- 
awal dari percikan api pada me- 
sin yang dipanaskan. 

Kapal motor itu disewa oleh 
Ongko (54), salah satu pengusaha 
di Kupang, untuk mengangkut 
bahan bakar minyak (BBM) se- 
cara rutin—tiga kali sepekan—ke 
Sabu Raijua. 

Nakhoda KM Selat Madura, 
Madji Madi, mengatakan, kapal 
itu membawa 256 drum BBM. 
Setiap drum berisi 234,375 liter 
BBM. BBM berupa minyak ta- 
nah, bensin, dan solar ini hendak 
diangkut ke Sabu Raijua dengan 
waktu tempuh 8-9 jam. 

Kebakaran terjadi s 


ara men- 


@adak. Setelah BBM dimuat, ma- 
sinis menghidupkan mesin kapal. 
Tiba-tiba terjadi percikan api dari 
mesin. Percikan itu menyambar 
rembesan BBM yang berada di 
sekitarnya. Api lalu menjalar ke 
arah tumpukan drum BBM. 

Delapan orang di dalam kapal 
itu kesulitan mengatasi kebakar- 
an, Mereka adalah nakhoda Ma- 
juru mesin Abdullah (45), 
serta enam anak buah kapal: 
Umar (25), Jafar (28), Iman (HM), 
Tony (32), Negas (33), dan Amos 
(28. 

Mereka langsung terjun keluar 
dari kapal ketika api semakin 
sulit dikendalikan. Semuanya se- 
lamat. Namun, juru mesin Ab- 
dullah mengalami luka serius di 
sekujur tubuhnya. 

Korban saat ini dirawat di Ru- 


ang Instalasi Gawat Darurat 
RSUD WZ Yohannes, Kupang. 
Biaya perawatan ditanggung pi- 
hak pengusaha. 

Suplai BBM di Sabu Raijua 
dan Rote Ndao una ini ber- 
gantung pada suplai dari Kupang. 


Teledor 


Kepala Bidang Kelautan Dinas 
Perhubungan NTT Simon Nitba- 
ni mengatakan, kebakaran itu 
merupakan yang kedua kali di 
tempat yang sama. Kejadian per- 
tama menimpa KM Nirmala, Ap- 
ril 2012, Saat itu, mi kapal 
menghidupkan mesin untuk 
ap berangkat ke Rote Ndao. 
epatutnya kejadian pertama 
itu menjadi pengalaman bagi ma- 
sinis, juragan, nakhoda, pengus 
ha dan pemilik kapal. Namun, 
terkadang orang tidak mau be- 
lajar dari pengalaman masa lalu," 
kata Nitbani, 

Kepala Bidang Humas Kepoli- 
sian Daerah NTT Komisi 
tonia Pah mengatakan, peristiwa 
sebut sedang ditangani Kepo- 
Resor Kota Kupang. "Masih 
olidiki apakah ada unsur ke- 
sengajaan,” katanya. (KOR) 


Membaca Kurva Kemarahan Publik 


(Sambungan dari halaman 1) 


Terlepas pro dan kontra, da- 
lam tiga hari terakhir percakap- 
an di dunia media sosial me- 
mang didominasi 
dan Polri. Diamnya Presiden 
menambah katalisator mema- 
nasnya situasi di jejaring sosial, 

Awalnya, KPK mendapat lim- 
pahan energi positif dari konflik 
dengan DPR soal rencana revisi 
Undang-Undang KPK. Kamis 
(4/10), di media sosial, persepsi 
netizen atau warga pengguna in- 
ternet sudah memberikan sen- 
timen positif berlebihan terha- 
dap KPK, Dukungan meroket. 
KPK diperbincangkan dengan 
nada positif dan dukungan se- 
banyak 62.616 kali hari itu. Be- 
rita terpopuler terkait pernya- 
taan Abraham Samad tak butuh 
political will DPR, tetapi butuh 
dukungan rakyat. Saat kurva na- 
ik tajam, seharusnya semua pi- 
hak menyadari hal itu. 

Hari itu tak ada berita sig- 
nifikan dari Polri, kecuali berita 
masuknya 28 penyidik resmi 
menjadi pegawai tetap KPK. 
"Alhamdulillah. Masih banyak 
anggota Polri yang hebat! Hidup 
Polri!” begitu komentar Addie 
MS di Twitter, memberikan na- 
da positif untuk Polri bersama 
6.517 akun lainnya. 

Biasanya, kurva dukungan ke- 
pada KPK akan turun signifikan 
pada akhir pekan, apalagi pada 
Jumat (5/10), KPK ternyata ti- 
dak menahan Irjen (Pol) Djoko 
Susilo. Namun, di luar dugaan, 
Jumat malam datanglah Direk- 
tur Reserse Kriminal Umum 
Polda Bengkulu Komisaris Besar 


Dedi Irianto ke KPK yang ke- 
mudian memberi energi tam- 
bahan berlimpah untuk KPK. 
Polri pasti tahu soal rencana 
Dedi datang ke KPK karena so- 
inya, di depan penjagaan 
Usman Hamid di 
depan pengunjuk rasa pendu- 
kung KPK sudah membakar se- 
mangat dengan membacakan 
isu bahwa malam hari akan ada 
penjemputan paksa penyidik 
Polri yang bertugas di KPK. 
Entah strategi apa yang di- 
mainkan Polri di kala dukungan 
terhadap Polri turun tajam, ko- 
munikasi publik yang d 
kontraproduktif dengan situasi. 
lahan besar Polri yang tak 
bisa membaca aktivitas penggu- 
na media sosial berbuah petaka. 
Jumat malam hingga Sabtu, 
di dunia maya, institusi Polri, 
bahkan merembet kepada Pre- 
siden, menjadi bulan-bulanan 
massa. Mereka membela KPK 
habis-habisan dengan nada ko- 
mentar heroik, sambil gencar 
kampanye #SaveKPK dan #Pre- 
sidenKeMana. Polri dan Presi: 
den seolah berubah menjadi 
musuh bersama para netizen. 
Hingga Sabtu, dunia jejaring 
sosial adalah milik KPK. Hari 
itu, pembicaraan soal KPK yang 
bernada positif mencapai 
342.818 atau melonjak hampir 
600 persen dibandingkan sehari 
sebelumnya. Berita paling popu- 
ler terkait jumpa pers yang di- 
gelar KPK pada Sabtu dini hari. 
Jumpa pers di Mabes Polri 
yang digelar pada waktu ber- 
samaan tak menyita banyak per- 
hatian. Percakapan terkait 
respons Polri, dengan berita ter- 


populer soal pernyataan Mabes 
Polri yang membantah mengi- 
rim provos, hanya dibicarakan 
81.806 kali, itu pun bernada ne- 
gatif untuk Polri 

"Wah, kalau gitu ilegal dong, 
ayo tangkap," teriak akun jami- 
lazzaini milik Jamil Azzaini. 
"Yang datang itu polisi pem- 
bangkang,” sahut akun nukman, 
milik Nukman Luthfie. 

Pemberitaan terkait Presiden 
juga mendapat perhatian de- 
ngan berita terpopuler harapan 
agar Presiden turun tangan 
tengahi konflik KPK-Polri, de- 
ngan intensitas 69.257 kali pem- 
bi n. Ini adalah angka ter- 
tinggi untuk harapan terhadap 
presiden dalam satu bulan ter- 
akhir. Artinya, hari itu pengguna 
media sosial benar-benar me- 
rindukan sosok presiden. 

Berita soal harapan kepada 
Presiden ini adalah berita peng- 
ulangan 1 Oktober lalu, tetapi 
dengan materi persoalan terkait 
konflik KPK dengan DPR, de- 
ngan berita terpopuler "KPK 
Minta Presiden Turun Tangan 
Soal Polemik Revisi UU KPK”, 
dengan 60.171 percakapan. 

Apakah pernyataan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
tentang konflik KPK-Polri tadi 
malam akan menurunkan kurva 
kemarahan publik? Kita tunggu 
saja. (AMIR SODIKIN) 


Lihat Video Terkait 
"Masyarakat Berdatangan 
ke KPK" di 
vod.kompas.com/kpkterus- 
didukung 


Menanti Konsistensi Presiden 


mampuan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam meloloskan diri dari 
berbagai kemelut politik. Berbagai skandal 
dan tengkar alat-alat kekuasaan secara cerdik 
diarahkan menuju “keseimbangan” politik 
dengan bonus pengukuhannya sebagai "pah- 
lawan”. 

Presiden SBY sepertinya memahami benar 
batas-batas otentisitas dan stamina perjuang- 
an lawan-lawan politiknya. Dalam suatu ma- 
syarakat politik yang dikuasai para pemimpin 
partai dan politisi bermasalah, yang tidak lagi 
menjangkarkan kepentingannya pada nilai 
luhur, Presiden SBY mahir memainkan sticks 
and carrots, kapan harus menggertak dan 
kapan harus menawarkan gula-gula. 

Dalam suatu masyarakat birokrasi yang 
terdiri atas berbagai sarang penyamun, Pre- 
siden SBY bisa memainkan cacat-cacat apa- 
ratur negara untuk memaksakan loyalitas. 
Pada saat yang sama, ia pun dapat me- 
mainkan konflik kepentingan antarlembaga 
negara untuk tujuan pengalihan isu atau 
melarikan diri dari tanggung jawab. 

Dalam suatu masyarakat sipil dengan ting- 
kat independensi yang lemah, Presiden SBY 
bisa dengan mudah memainkan distribusi 
logistik. Penetrasi logistik pada pemilihan 
ketua-ketua ormas dapat merobohkan di- 
mensi kesukarelaan sebagai watak masyara- 
kat sipil, yang dapat berujung pada pudarnya 
kewibawaan pemimpin masyarakat. Penetra- 
si logistik juga bisa memecah jaringan soli- 
daritas masyarakat sipil yang melemahkan 
kekuatan oposisi terhadap pemerintah. 

Dalam suatu masyarakat media yang di- 
dikte oleh rezim rating, Presiden SBY juga 
dengan cekatan merekayasa pseudo-events, 
yang dapat mengalihkan perhatian media 
secara cepat dari satu isu ke isu lain. Karena 
realitas politik adalah realitas opini publik, 
pergeseran cepat fokus liputan media mem- 
buat opini publik mudah bergeser, Skandal 
politik bisa berhenti sekadar simulaera di 
layar media, untuk cepat dilupakan sebagai 
kenyataan empiris. 

Masalahnya, dengan segala kecerdikannya 
mempertahankan kekuasaan, nilai apakah 
gerakan yang ingin ia perjuangkan den 
keku itu? Seorang pemimpin sejati 
tidak sekadar dilahirkan sejarah, tetapi me- 
lahirkan sejarah. Kemajuan suatu masyara- 


Ts bisa dipandang sebelah mata ke- 


ANALISIS POLITIK 


YUDI LATIF 


kat bisa tercapai manakala terdapat pemimpin 
yang dengan segala keberanian, integritas, dan 
keterampilannya mampu memanfaatkan pe- 
luang untuk dapat menerjemahkan visi men- 
jadi kenyataan. 

Dalam kaitan ini, John Kenneth Galbraith 
punya kesimpulan. "Semua pemimpin besar 
memiliki karakteristik yang sama, yakni ke- 
beraniannya menghadapi kecemasan utama 
yang dirasakan rakyat pada masanya. Inilah 
yang menjadi esensi utama kepemimpinan”. 

Apakah Presiden SBY ingin dicatat sejarah 
sebagai pemimpin besar atau sekadar pe- 
mimpin tiban? Melihat rekam jejak obsesinya, 
tampaknya ia ingin meraih yang pertama. Ia 
pun sudah mengerti apa yang menjadi ke- 
resahan utama rakyat pada masanya, seperti ia 
tekankan dalam kampanye kepartaian (Partai 
Demokrat) dan kepresidenannya: ”Korupsi”, 

Adakah ia memiliki keberanian untuk 
menghadapinya? Di sinilah pertaruhan nilai 
kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah 
persoalan mengambil tanggung jawab, bukan 
membuat alasan. Sejarah akan mencatat da- 
lam tinta emas sekiranya ia berani mengambil 
langkah-langkah fundamental dalam kerangka 
pemberantasan korupsi, bahkan jika dengan 
langkah-langkah itu bisa berujung pada ke- 
jatuhan kekuasaannya. Kebaikan hidup sering 
kali memerlukan pengorbanan sang marti 
Tradisi harakiri pemimpin Jepang menjadi 
sumber kehormatan dan kebajikan politik. 

Namun, sekiranya hal itu terlalu berlebihan, 
setidaknya masih bisa menjadi pemimpin yang 
tidak dicatat sejarah sebagai "Bapak Kekacau- 
an”, Publik merasa heran, mengapa berulang 
terjadi konflik antarlembaga negara dibiarkan 
dengan dalih tidak mau intervensi. Mengapa 
Presiden membiarkan suatu lembaga negara— 
di bawah kewenangannya—melakukan penye- 
rangan dan kriminalisasi terhadap lembaga 
negara lain? Mengapa Presiden membiarkan 
para pembantunya berbeda pandangan dan 
pemihakan di ruang publik? Mengapa Pre- 
siden membiarkan para pembantunya meng- 
ambil suatu kebijakan politik strategis yang 


RAD 


bertendensi pembobolan keuangan negai 
Mengapa Presiden membentuk berbagai ja- 
batan dan satuan tugas dalam beban rutin 
anggaran yang mencekik serta kesenggangan 
sosial yang menganga? Mengapa Presiden 
membiarkan elemen-elemen kekerasan yang 
mengancam kebebasan dasar insani dan 
membiarkan buruh-buruh migran bangsa ini 
mengalami penganiayaan dan pemerasan di 
luar dan dalam negeri? 

Masih ada waktu untuk membuktikan ke- 
tidaktepatan nada sumbang persepsi publik 
tentang sikap sang presiden. Seusai membe- 
rikan pidato pada Senin (8/10) malam, yang 
menjelaskan posisinya menyangkut hubung- 
an kepolisian dan KPK, publik cenderung 
memberikan apresiasi atas keberanian Pre- 
siden mengambil keputusan yang tegas dan 
tepat, 

Tinggal masalahnya, efektivitas kepemim- 
pinan tidaklah berhenti sebagai pidato atau 
asal disenangi, tetapi ditentukan oleh tindak- 
an dan hasil. Publik menanti realisasi kehe- 
batan ucapan Presiden itu dalam kehebatan 
aksi-aksi nyata penertiban aparatur negara 
dengan zero tolerance terhadap korupsi. 

Inkonsistensi akan membawa ”ketidak- 
percayaan permanen”. Sebagai purnawira- 
wan, tentu Presiden SBY mengenal ucapan 
Colin Powell. "Kepemimpinan adalah penye- 
lesaian masalah. Saat serdadu berhenti mem- 
bawa masalah kepada Anda, saat itulah 
Anda berhenti memimpin mereka. Mereka 
tidak lagi memiliki kepercayaan kepada Anda 
atau berkesimpulan bahwa Anda tak me- 
miliki kepedulian lagi. Kedua ka: 
nunjukkan kegagalan Anda sebagai pemim- 
pin.” 

Sebelum rakyat berhenti berharap, saatnya 
Presiden membebaskan diri dari penjara nar- 
sisme. Kepemimpinan adalah kesempatan 
untuk melayani dengan hati, bukan dengan 
menjupkan terompet pesona pemuasan diri 
sendi 


YUDI LATIF 
Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan 


Presiden Serahkan ke KPK 


(Sambungan dari halaman 1) 


KPK sebenarnya dimungkinkan, 


patut bersyukur dan mengapre- 


Dewan Pertimbangan Presiden 


waktunya tidak tepat. 

"Insiden (di KPK) terjadi 
tanggal 5 Oktober 2012 dan terus 
terang hal itu sangat saya 
kan, Saya juga menyesalkan ber- 
kembangnya berita yang simpang 
ar dan akhirnya menimbulkan 
oalan sosial politik yang ba- 
ka KPK dan 
Polri bisa menjelaskan kejadian 
dengan benar dan jujur, tanpa 
bias apa pun, tentu masalahnya 
tidak menjadi yang diisukan di 
tingkat masyarakat saat ini," kata 
Presiden. 

Terkait perselisihan dalam hal 
waktu penugasan penyidik Polri 
yang bertugas di KPK, Presiden 
menyatakan, perlu ada pengatur- 
an kembali. Presiden akan me- 
ngeluarkan peraturan pemerin- 
tah terkait masa tugas penyidik 
Polri di KPK selama empat tahun 
dan bisa diperpanjang dengan 
persetujuan Kapolri 

Polri tidak dibenarkan mena- 
rik penyidiknya tanpa persetuju- 
an KPK. Sebaliknya, KPK tidak 
bisa secara sepihak memberhen- 
tikan penyidik Polri yang terikat 
undang-undang dan 'etika kepo- 
Iisian, Diatur juga peluang untuk 
alih status dari penyidik Polri ke 
penyidik KPK. Presiden juga ber- 
harap, KPK dan Polri dapat 
memperbarui nota kesepahaman 
(MOU)-nya dan selanjutnya me- 
matuhi dan menjalankannya. 

Dalam pernyataan selama se- 
kitar 40 menit itu, Presiden juga 
menyinggung rencana revisi Un- 
dang-Undang KPK yang digagas 
sebagian kalangan di DPR. Pre- 
siden berpendapat, revisi UU 


pe 
ru. Sebenarnya, 


sepanjang memperkuat KPK dan 
tidak memperlemah KPK. Na- 
mun, Presiden juga berpendapat, 
revisi itu tidak tepat jika dila- 
kukan sekarang, "Lebih baik kita 
tingkatkan sinergi dan intensitas 
semuanya untuk upaya pembe- 
rantasan korupsi,” kata Presi- 
den, 

Pada kesempatan tersebut, 
Presiden juga membantah ang- 
gapan bahwa dirinya diam saja 
terhadap polemik yang menimpa 
KPK dan Polri. Sejumlah langkah 
sudah dilakukannya dan jajaran 
pemerintah. Namun, ia tetap ber- 
hati-hati untuk turun tangan jika 
hal itu menyangkut penanganan 
hukum, ”Saya tidak pernah me- 
lakukan pembiaran atau tidak 
melakukan mediasi. Tetapi, tidak 
baik kalau Presiden terlalu sering 
campur tangan dalam penegakan 
hukum,” katanya, 


Polri mematuhi Presiden 


Terkait keputusan Presiden 
itu, Kapolri menyatakan akan 
menindaklanjutinya dan ber- 
koordinasi dengan KPK untuk 
penyerahan kasus simulator 
SIM. Untuk pelang hukum 
yang dilakukan Komi Novel, 
Timur menyatakan masih akan 
menyesuaikan penegakan hu- 
kumnya. Denny Indrayana me- 
negaskan, Komisaris Novel akan 
tetap menjadi penyidik di KPK. 
Wakil Ketua MPR Lukman 
Hakim Saifuddin menyatakan, si: 
kap Presiden Yudhoyono itu 
amat melegakan. "Itulah sikap 
Presiden yang ditunggu-tunggu 
oleh masya t luas,” kata 
Lukman. "Meski terlambat, kita 


siasi sikap yang ditunjukkan Pre- 
siden Yudhoyono,” lanjutnya. 
Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Keamanan Djoko 
Suyanto menyatakan, KPK dan 
Polri sebaiknya masing-masii 
melaksanakan tugt 
an. Kedua lembaga itu diharap- 


kan melakukan koordinasi, su- 
pervisi, dan mematuhi MOU 
yang sudah disepakati sesuai UU. 


"Ada komunikasi kelembagaan 
yang kurang,” kata Djoko. 
Masalah Polri dan KPK, ujar 
mantan Wapres Jusuf Kalla, ter- 
lambat ditangani. Sebenarnya 
lah kecil. "Diselesaikar 
i, katanya. Bisa cepat 
diselesaikan, kata Kalla, karena 
polisi di bawah Presiden. 

Dengan pidato Presiden ter- 
sebut, dukungan rakyat terhadap 
KPK yang terus mengalir se- 
panjang tiga hari terakhir akhir- 
nya menuai hasil, Pidato Pre- 
siden menjadi sinyal langkah 
KPK untuk terus membersihkan 
negeri ini dari koruptor. 

Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, KPK sa- 
ngat mengapresiasi apa yang di- 
kemukakan Presiden Yudhoyono 
dan Kapolri. Bambang juga ber- 
terima kasih atas dukungan rak- 
yat, 

Sepanjang Senin KPK masih 
terus didatangi tokoh dan ber- 
bagai kelompok masyarakat yang 
menyatakan dukungan, seperti 
Ikatan Alumni Universitas Islam 
Indonesia yang dipimpin Mahfud 
MD yang juga Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Ikatan Alumni Insti- 
tut Teknologi Bandung juga da- 
tang ke KPK, kemudian anggota 


Albert Hasibuan. 

Sebelumnya dukungan terha- 
dap KPK meluas. Dukungan ter- 
hadap penguatan KPK dan pem- 
berantasan korupsi digelar di se- 
jumlah daerah, seperti Denpasar, 
Banjarmasin, Solo, Padang, Ba- 
tam, Makassar, Medan, Padang, 
dan Yogyakarta. Rektor Univer- 

Gadjah Mada Yogyakarta 
Pratikno turut menyerukan du- 
kungan terhadap KPK. 

Di Bali, sekitar 30 orang ber- 
unjuk di depan Markas Pol- 
da Bali di Denpasar, Pengunjuk 


rasa, yang mengatasnamakan 
Rakyat Bali Pendukung KPK, 
menyerukan dukungan untuk 
KPK. 

Pengajar di Universitas An- 


dalas, Padang, meminta polis 
dak melakukan pelemahan ter- 
hadap KPK. Rektor Universitas 
Andalas Werry Darta Taifur 
mengatakan, pihaknya menyesal- 
kan tindakan sebagian polisi yang 
cenderung membuat KPK tidak 
berdaya. 

Bahkan, anggota DPD Wayan 
Sudirta meminta Presiden me- 
mecat Timur Pradopo. Pasalnya, 
kehadiran anggota Polri ke kan- 
tor KPK untuk menjemput paksa 
Novel Baswedan pada Jumat 
(5/10) malam menunjukkan Ti- 
mur Pradopo kehilangan kendali 
atas Polri. Ketua Divisi Advokasi 
dan Bantuan Hukum Partai De- 
mokrat — Denny — Kailimang 
mengatakan, wajar jika Presiden 
memecat Timur Pradopo. 

(WHY/BIL/COK/RAZ/ABK/HAR/ 

ITA/RIZ/JON/ZAL/MHF/EDN/ 

DEN/EKI/WER/INK/HAN/WSI/ 

EETA/NWO/IAMJ/IAS) 


Cegah Masyarakat Jadi Penyendiri 


(Sambungan dari halaman 1) 


karena mereka sibuk mengejar 
materi dan karier sehingga be- 
rangkat pagi dan pulang malam. 
Dihubungi secara terpisah, bu- 
dayawan Komaruddin Hidayat 
berpandangan, depresi makin 
menggejala di Indonesia karena 
pembangunan kota, demografi, 
harapan yang timpang dengan 
kenyataan, media, dan emosi ma- 
syarakat saling terkait. 
Pertumbuhan kota-kota di In- 
donesia, khususnya Jakarta, 
membuat penghuni kota kehi- 
langan kepekaan sosial. Di Jakar- 


ta yang menjadi pusat banyak 
aktivitas dan padat penduduk- 
nya, misalnya, hidup individu di- 
giring menjadi kompetisi tanpa 
henti, mulai dari kompetisi di 
jalan raya, di lahan parkir, mem- 
perebutkan jabatan, materi, dan 
ruang. 


Masuk kesehatan primer 


Direktur Bina Kesehatan Jiwa 
Kementerian Kesehatan Diah Se- 
tia Utami, Senin (8/10), menga- 
takan, pemerintah daerah dimin- 
ta untuk mulai memasukkan ke- 
sehatan jiwa sebagai salah satu 
prioritas pembangunan kesehat- 


an, terutama untuk pelayanan 
kesehatan di fasilitas kesehatan 
primer, Sejauh ini, hanya 16 per- 
sen dari hampir 10.000 puskes- 
mas di Indonesia yang telah me: 
masukkan program kesehatan j 
wa dalam layanannya. Pena: 
nganan kesehatan jiwa bukan 
berarti harus membangun rumah 
sakit jiwa. 

Beberapa daerah, seperti Aceh, 
Nusa Tenggara Barat, dan Jawa 
Tengah, telah mempunyai kader, 
catatan, sistem rujukan yang ba- 
ik, dan pelayanan kesehatan jiwa 
yang rutin dijalankan puskesmas. 
Belum semua daerah mempu- 


nyai sistem pelayanan kesehatan 
jiwa karena bidang itu belum 
sepenuhnya disadari sebagai hal 
yang sama penting dengan ke- 
sehatan fisik. 

Tentang Hotline — 5S00ASA 
(500454) untuk — membantu 
orang-orang depresi dan untuk 
mencegah bunuh diri yang 
diresmikan Kementerian Ke 
hatan dua tahun lalu, tetapi 
karang tidak aktif, Diah menya- 
takan, "Kami sedang proses un- 
tuk revitalisasi agar berfungsi 
kembali. Mudah-mudahan bisa 
segera diaktifkan kembali.” 

ELD/INE/II) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi (War 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2201 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 461 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/nnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Shambazy, Mulyai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei MAKAS 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Plt: 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Si 
Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tiahjona, Yovita rika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Mari 

adjawane, Brigitta Isworo Laksi 

|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk diruat besok dapat 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


'AW Subarkah, Soelast 
At 


diterima 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. 
sayas Oktavianus, Julian Sih 


tri, Ratih P 
s Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
“asti Kurnia, M. Yunladihi Agung, Har 


Suprihadi, 
bing, Aanes 
Jannes tua 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


wati, Agung Setvahadi 
tta Pandia, LAMONGAN! 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 
Wawa, Nasru Alam Az1z, Imam Priha 
Suhartono 
Tunggal, Susat 
an, Prasetyo Eko P, 


Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


12 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
$ mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


0, Adi Prinantyo, Daru Kusi 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjay 
aro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Ftrianto Gesit anjago Wis 
lorna Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edi 
Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
»0WO, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Am 


ng 


nge Santhani Aziz Johanes Mskita 
R. Adhi Kus 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 
Is Harto, Dermitrius Wi 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugroho, Maruli ebi 


u Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 


Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Jasie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


KOMPAS, 


SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Hadiah Nobel Kedokteran 2012 


John B Gurdon dan Shinya Yamanaka 


Penghargaan Nobel 2012 diawali 
dengan pengumuman penerima 
penghargaan Nobel Kedokteran, 
Senin (8/10). Setelah ada berbagai 
spekulasi, akhirnya John B Gurdon 
(79) dan Shinya Yamanaka (50) 
diumumkan sebagai penerima 
penghargaan untuk pemrograman 
ulang sel dewasa menjadi sel 
punca pluripoten. 


OLEH ATIKA WALUJANI 
"——— MOEDJIONO 


el pluripoten adalah sel yang 
Suu tumbuh menjadi ber- 

bagai jenis sel tubuh. Sejumlah 
ilmuwan sebelumnya juga disebut-se- 
but sebagai kandidat kuat penerima 
pengharga 
Till dari Kanada dengan penelitian sel 
punca dari darah, 

Komite Nobel di Institut Karo- 
linska Stockholm menyatakan, pene- 
muan kedua ilmuwan 'itu mengubah 
total pemahaman kita tentang per- 
kembangan sel dan organisme, "Pe- 
nemuan Gurdon dan Yamanaka me- 
nunjukkan, sel dewasa yang terspe- 
sialisasi dapat diubah jadi muda kem- 
bali dengan perlakuan tertentu," kata 
mereka, "Penemuan itu memberi alat 
baru bagi para ilmuwan di seluruh 
dunia dan memungkinkan kemajuan 
pesat di berbagai bidang kedokter- 
an, 


Menentang dogma 


John B Gurdon menentang dogma 
bahwa scl dewasa terspesialisasi tidak 
bisa kembali menjadi sel punca plu- 


SIR JOHN B GURDON 


p Lahir: Dippenhall, Inggris, 1933 
p Pendidikan: 
- PhD dari Universitas Oxford, ta- 
hun 1960 
» Postdoctoral di Institut Teknologi 
California 
Pekerjaan: 
- Mengajar di Universitas Cam- 
bridge sejak tahun 1972 
- Kini menjadi Guru Besar Ilmu 
Biologi Selular dan pemimpin 
Institut Gurdon, Cambridge 
- Kepala Magdalene College 


ripoten. Hipotesisnya, genom dari 
sel masih mengandung seluruh in- 
formasi yang diperlukan untuk meng- 
arahkan pertumbuhannya menjadi 
jenis sel lain dari organisme. Pada 
1962, ia menguji coba hipotesisnya. 
Gurdon menukar inti sel telur katak 
dengan inti sel usus. Ternyata, 
sel telur yang dimodifikasi itu tumbuh 
menjadi kecebong normal. DNA 
dari sel usus ternyata masih mem- 
punyai informasi yang diperlukan un- 
tuk menumbuhkan seluruh sel tubuh 
katak. 

Terobosan Gurdon semula ditang- 
gapi dengan skeptis, Namun, akhirnya 
diterima setelah penelitiannya ter- 
konfirmasi oleh penelitian ilmuwan 
lain. Penemuan itu mendorong riset 
mendalam di bidang sel punca yang 
berkembang pada percobaan kloning 
mamalia. 

Dalam pernyataan di situs Gurdon 
Institute, ilmuwan sepuh ini menya- 
takan, "Tujuan penelitian kami adalah 
menyediakan sel pengganti bagi se- 
luruh jaringan tubuh yang dibuat dari 
sel dewasa, Kami berupaya mene- 
mukan cara untuk membuat sel jan- 
tungatau sel otak dari sel kulit atau sel 
. Dalam menye- 
ang terpenting 


terkait untuk mencegah masalah pe- 
nolakan oleh tubuh dan menghindari 
penggunaan obat penekan kekebal 
tubuh." 


40 tahun kemudian 

Jika mengikuti ti Jepang, 
Shinya Yamanaka bisa jadi adalah 
pengusaha suku cadang mesin jahit. 
Ta adalah anak tunggal pemilik pabr ik 
suku cadang mesi 
Gustri Jepang berke mbang pesat pada 
1970-an, ayahnya berpikiran modern. 
Ia mendorong anaknya untuk tidak 
mengikuti tradisi, meneruskan bisnis 
keluarga Sebaliknya, Yamanaka di- 
dorong menjadi dokter, 

Setengah abad kemudian, setelah 
beralih haluan dai jar bedah tu- 
lang menjadi peneliti riset dasar ge- 
netika, Yamanaka memimpin pene- 
litian tentang sel punca, 

Pada 2006, lebih dari 40 tahun 
setelah penelitian fenomenal Gurdon, 
Yamanaka menemukan bahwa sel tu- 
buh mencit yang telah terspesialisasi 


bisa diprogram ulang menjadi sel 
punca pluripoten dengan menambah 
beberapa gen. 

Riset Shinya 
punca embri el punca pluri- 
poten yang d dari embrio dan 
dikembangkan di laboratorium, Se- 
jumlah sel punca semula diisolasi dari 
mencit oleh Martin Evans (pemenang 
Nobel 2007). Dalam hal ini Yamanaka 
coba menemukan gen-gen yang 
membuat sel tetap muda. Ketika be- 
berapa gen diidentifikasi, ia menguji 
coba apakah ada di antara gen itu yang 
mampu memprogram ulang sel de- 
wasa menjadi sel punca pluripoten. 

Yamanaka dan tim mengintroduksi 
gen-gen di pa kombinasi 
ke sel dev gan ikat, fi- 
broblas (sel jaringan ikat) dan me- 
neliti hasilnya di bawah mikroskop. 


Yamanaka terkait sel 
nal, 


SITY/TOSHIF UMI KITAMURA 


akhirnya mendapatkan kom- 
ng tepat. Dengan mengin- 
empat gen bersama-sama, 
mampu memprogram ulang 
sel fibroblas menjadi sel punca yang 
mampu tumbuh menjadi ber 
nis sel lain, seperti sel saraf dan 
lambung, Penelitian itu dipublikasi- 
kan tahun 2006 dan segera dipandang 
sebagai terobosan bes 

Dalam jurnal Nature edisi tahun 
2010, Yamanaka memaparkan pene- 
litiannya. Menurut bil 
dari sel yang terdiferen: 
ketahui dikontrol oleh mekanisme 
dinamis yang dapat dengan mudah 
dikacaukan. "Karena itu, sel dewa 
bisa diprogram ulang, diubah pola 
ekspresi gennya ke jenis sel lain,” 
tulisnya, Yamanaka menyebut pene- 
muannya ”sel punca pluripoten yang 


SHINYA YAMANAKA 


p Lahir: Osaka, Jepang, tahun 1962 
# Pendidikan: 
- Dokter dari Universitas Kobe, 
tahun 1987 
- Sempat belajar bedah tulang, 
kemudian beralih ke riset dasar 
genetika 
- PhD dari Universitas Osaka, 
tahun 1993 
@ Pekerjaan: 
" Institut Gladstone, San Francisco, 
Amerika Serikat 
« Institut Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Nara, Jepang 
« Kini menjadi guru besar di Uni- 
versitas Kyoto, Jepang, dan 
Institut Gladstone, AS. 


diinduksi (induced pluripotent stem 
cells/iPS cell) 


Dari laboratorium ke terapi 


Penemuan Gurdon dan Yamanaka 
menunjukkan bahwa sel dewasa yang 
terspesialisasi diubah menjadi muda 
kembali dengan perlakuan tertentu, 
meski genom sel mengalami 
i dalam perkembangannya, 
si itu bukan tidak mungkin 


dibalik. 
Terobosan luar biasa itu mengubah 
total pandangan kita mengenai per- 


tumbuhan dan spesialisasi sel. Buku 
teks ditulis kembali dan bidang pe- 
nelitian baru dikembangkan. Dengan 
memprogram ulang sel manusia, ter- 
cipta peluang bagi para ilmuwan 
mempelajari penyakit dan mengem- 
bangkan metode baru untuk diag- 
nosis dan terapi. 

enelitian dalam tahun-tahun be- 
lakangan menunjukkan, sel punca 
pluripoten hasil program ulang mam- 
pu berkembang menjadi berbagai je- 
nis sel tubuh. Sel punca hasil program 
ulang juga bisa dibuat dari sel ma- 


ontoh, ilmuwan meneliti 


sel kulit pasien dengan berbagai pe- 
nyakit, diprogram ulang dan diteliti di 


laboratorium untuk dilihat perbedaan 
dengan sel orang sehat. Penelitian ini 
memungkinkan perkembangan terapi 
kedokteran, 
(WWW.NOBELPRIZE.ORG/AP/AFP) 


BSDCITY 


Big City. Big Opportunity 


“9 Marketing.Otfice 


A4 8SD: City 


021 5315 9000 


www.bsdcity.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


H4 ea 3 Dea 1 


No 


st 


Ganda CR 21 Oct 2012 JCC (REI EXPO) 20-28 Oct'2012. 
012 


member of 


Cs|sinarmas land 


EKONOMI 


KOMPAS SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Nusantara: 
Panen Kedelai Melimpah ma 


Ani Yudhoyono: 
Benang Kusut ua.zz 


17 


INVESTASI 
Indonesia Bukan Surga 


" ada di halaman B7 


harian The New York Times edisi 24 September 2012. Satu 
n penuh. Terdiri dari tiga artikel iklan, yakni eko- 
nomi, rencana induk, dan pariwisata, Ada foto Jakarta dan 
kawah Gunung Rinjani. 

Iklan itu memaparkan soal Rencana Induk Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI 
akan meningkatkan produk domestik bruto menjadi 
liun-4,7 triliun dollar AS dan menjel oal peringl 
Indonesia versi Fitch dan Moody' k investasi. 

Dirinci soal rencana induk pariwi ional yang akan 
mengembangkan 200 atraksi baru untuk wisatawan serta 80 

asi strategis wisata nasional tahun 2025. Dijelaskan juga 
srat Indonesia meraih kunjungan 8 juta wisatawan tahun 
2012, tumbuh 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Semua investor atau tamu yang hadir dalam Indon 
Investment Day yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono di New York Stock Exchange, akhir September lalu, 
mendapat surat kabar itu, Ini ditambah beberapa informasi 
dalam bentuk buku tipis yang dijilid, yang memaparkan potensi 
ekonomi Indonesia dan pertumbuhannya saat ir 

Semua bahan promosi itu tentu bertujuan menarik investor 
ke Indonesia, yang lalu berinvestasi terutama dalam bentuk 
penanaman modal asing yang lebih stabil dan berjangka pan- 
jang ketimbang investasi portofolio di pasar modal yang gam- 
pang datang dan pergi. 


Iz berjudul “Invest in Indonesi 


Per triwulan TI-2012, in- 
ung pada nera 
1 Indon 
3,882 miliar dollar 
Adapun inve 
tofolio £ 
AS, 


datangan investc 
malu untuk ber! 
Kepala Badan Koordir 
Penanaman Modal (BKPM) 
Chatib Basri dalam acara 
diskusi bersama ekonom 
penerima nobel Nouriel 
Roubini, Menteri Perda- 
gangan Gita Wirjawan, dan 
Menteri Keuangan Agus 
Martowardojo di hadapan peserta diskusi menyebutkan bahwa 
"Indonesia se”, 

Indonesia bukan surga. Chatib berbesar hati mengakui, ma- 
sih banyak masalah di Indonesia. Namun, ia menyatakan, 

M siap membantu investor menghadapi dan mengatasi 

ng dihadapi di Indonesi 
ih apa? Pasti dengan mudah akan ketemu, Seb 
contoh, biaya "di bawah meja", yang berarti biaya ekstra harus 


ih harus digalakkan. 
infrastruktur yang juga tak kunjung 

teratasi, Berapa banyak waktu dibutuhkan untuk mengangkut 
hasil produksi dari Bekasi, Jawa Barat, ke Pulau Sumatera 
dengan feri menyeberangi Selat Sunda? Atau berapa kali | 


Persoalan itu terkesan sepele. Namur 
akan semakin berat, mengakibatkan efis 
dah, Pada akhirnya menghilangkan daya tarik Indones 


a sebagai 


lah satu fakta, Bank Mandiri menyediakan dana pembiaya- 
an infrastruktur sebesar Rp 59,683 triliun per triwulan TI-2012. 
Berapa yang terserap? Hanya Rp 36,256 triliun. Artinya, poten- 
si yang ada di Indonesia belum tergarap dengan baik. Penye- 
babnya jelas, antara lain kepastian hukum dan pembebasan 
lahan, yang harus diselesaikan secepatnya. 
ahnya nyata, tinggal mencari solusi dan eksekusir 
Pada akhirnya, Indonesia benar-bena n jadi surga investasi. 
Iklan tadi tak akan si (DEWI INDRIASTUTI) 


Danamon SN 


Mau untung 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? 


FlexiMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya. 


O 021-3435 8811 


Jakarta IHSG 
4.400 


4.268,23 


Hongkong HANG SENG 

22.000 

KI 20.824,56 
18.000 

16.000 


21 3 4 5 90 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
In 
90 88,76 
70,0 


23 45 30 


Emas 

dollar AS pertroy ounce 
2.000 
1800 
yag 177200 
1400 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9.400 
2600 |—a 
9.800 3 
2.3 4 5 910 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


Apapun kartu ATMnya 
Anda bisa menang 


BNI memberi lebih 


KERJA SAMA BILATERAL 


Jepang Gugat Kebijakan Mineral 


TOKYO, KOMPAS — Pers 
an menyangkut undang-undang 
tentang pertambangan mineral 
dan batubara termasuk poin yang 
dibahas dalam dialog Forum 
Ekonomi — Gabungan — Indone- 
ia-Jepang Ke-4, di Tokyo, Je- 
pang, Senin (8/10). 

"Mereka (Jepang) mengharap- 
kan, yang pertama bea ke- 
luar (atas produk mineral dan 
barubara) tidak diterapkan. Ke- 
dua, mengharapkan agar kewa 
jiban untuk dive dihilang- 
kan,” kata Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa di 
Tokyo, sebagaimana dilaporkan 
wartawan Kompas, Cyprianus 
Anto Saptowalyono. 

Ketiga, pihak Jepang 
mengharapkan ada evaluasi ter- 
hadap kewajiban tidak mengeks- 
por bahan menta 
Hatta menuturkan, pihaknya 
lah menjelaskan kepada dele- 
asi Jepang alasan Indonesia me- 
lakukan kebijakan tersebut, yak- 
ni Indonesia juga menginginkan 
ada nilai tambah. 

"Kita sudah lebih dari 50 ta- 
hun mengekspor bahan mentah. 
Tentu kita ingin juga mengambil 
nilai tambah dari industri yang 
telah ada, membuka lapangan 
kerja, dan juga membuka indus- 
tri,” kata Hatta. 

Menurut Hatta, pihak Jepang 
memahami penj tersebut, 
tetapi tentu diperlukan dialog-di- 
alog lain. "Terhadap pungutan 


Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Raj 
Indonesia untuk Jepang Mohammad Lutfi (k 


Indonesi 
solusi at: 


ekspor 20 persen, saya jelaskan 
bahwa itu bukan keinginan kita 
untuk mencari tambahan pajak,” 
ujarnya. 
Namun keny s 
larangan ekspor diberlakukan, 
terjadi overeksploitasi yang luar 
biasa, Peningkatan lebih dari 100 
en dan mengakibatkan ke- 
an lingkungan. 
Sehingga itu merupakan ba- 
gian upaya kita melakukan clean 
and clear sekaligus menahan agar 


jepang di Gedung Kaidanren, Tokyo, Jepang, 
permasalahan dalam pelaksanaan kerj 


- 


bers 


betul-betul tidak terj 
ruk dan asal ekspor dengan harga 
murah karena ini membahaya- 
kan lingkungan kita,” katanya. 
Terkait dengan divestasi 51 per- 
sen, Hatta menuturkan, pihaknya 
menjelaskan bahwa hal itu tidak 
dikenakan di hilirnya. "51 persen 
itu hanya di hulu," tuturnya. 
Pihaknya juga menjelaskan, ti- 
dak semua pemeg E 
tambangan itu wajib membangun 
smelter, Hal yang penting, per- 


usahaan itu bisa memprosesnya di 
tempat di Indonesia sehingga bisa 
melakukan kerja sama, Itu berarti 
ada peluang usaha baru untuk 
membangun srnelter. 

Terkait dengan adanya per- 
bedaan persepsi sehubungan de- 
ngan aturan di pertambangan 
tersebut, Menteri Ekonomi, Per- 
dagangan, dan Industri Jepang 
Yukio Edano mengatakan, kedua 
belah pihak sepakat akan terus 
melakukan dialog di berbagai 


pang dalam di 
ttkan untuk mengidentifikasi dan mencari 
kedua negara, 


SBNI 


KOMPAS /CNPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO 


didampingi Menteri Perindustrian Mohammad $ Hidayat (kanan) dan Duta Besar 
ma delegasi Indonesia lainnya bertemu delegasi J 
nin (8/10). Forum tersebut dimar 
ma ekonomi, perdagangan, dan investa: 


log ekonomi 


tingkatan. 

Forum Ekonomi Gabungan 
Indonesia-Jepang yang digelar di 
Gedung Keidanren, Tokyo, juga 
melibatkan Menteri Perindustri- 
an Mohammad $ Hidayat, Duta 
Besar Indonesia di Jepang M 
Lutfi, dan Duta Besar Jepang di 
Jakarta Yoshinori Katori. Turut 
hadir pula Ketua Kadin Indo- 
nesia untuk Komite Jepang Sony 
B Harsono dan Ketua Keidanren 
Hiromasa Yonekura, 


Konsumsi Topang 


Pertumbuhan Indonesia Diperkirakan Melambat 


JAKARTA, KOMPAS — Bank Dunia menyatakan, 
pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik, 
termasuk Indonesia, bakal melemah tahun ini, tetapi 
akan pulih pada tahun berikutnya. Pemulihan 
ekonomi tersebut bakal ditopang oleh permintaan 
domestik di tengah dampak negatif krisis utang di 
zona Eropa yang masih menghantui. 


Pertumbuhan ekonomi kawas- 
an Asia Timur diperkirakan me- 
lemah dari 8,2 persen tahun 2011 
ke 72 persen tahun ini, tetapi 
akan pulih ke level Z6 persen 
pada tahun 2013. Untuk Indo- 
nesia, perekonomian nasional di- 
perkirakan tahun ini akan tum- 
buh 64 persen atau turun dari 6,5 
persen pada tahun lalu. Pada ta 
hun 2013, ekonomi Indones 
perkirakan tumbuh 6,3 persen. 

Laporan terbaru Bank Dunia, 
Fast Asia and Pacific Economic 
Data Monitor, yang dirilis di 
ngapura, Senin (8/10), menyat 
kan, negara-negara sept In- 
donesia, Thai ysia 
sedang menikmati peningkatan 
tajam dalam belanja publik dan 
belanja barang modal oleh sektor 
swasta, Hal itu berkebalikan de- 
ngan di China. Di sana, pertum- 


buhan permintaan domestik 
cara riil telah menurun da 
hun lalu dan pertumbuhan pro- 
duk domestik bruto (PDB) pada 
kuartal kedua hanya mencapz 
76 persen dibandingkan dengan 
pertumbuhan tahun sebelum- 


a terpisah, ekonom Uni- 
Gadjah Mada, A Tony 
iantono, menyatakan sepa- 
jika target pertumbuhan cko- 
nomi nasional diturunkan. Na- 
mun, ia optimistis pertumbuhan 
ekonomi 6,3 persen tetap dapat 
dicapai 


adalah investasi asing tetap kuat, 
baik langsung maupun portofo- 
lio. Salah satu penyebabnya ada- 
lah menurunnya perekonomian 
India. Kita nomor dua sekarang 
di bawah China. Momentum ini 


sangat kata 
Tony. 

Wakil Presiden Bank Dunia 
untuk Asia Timur dan Pasifik 
Pamela Cox menyatakan, turun- 
nya permintaan ekspor dari Asia 
Timur memang melemahkan 
perekonomian kawasan. Namun 
dibandingkan kawasan-kawasan 
lain, perekonomian Asia Timur 
tetap tumbuh kuat dan mening- 
katnya permintaan domestik 
akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi kawasan kembali ke le- 
vel 76 persen pada tahun 2013. 

Melemahnya tingkat ekspor 
dan pertumbuhan investasi akan 
memangkas pertumbuhan PDB 
China dari 9,3 persen tahun 2011 
menjadi 77 persen tahun ini. 
Namun pada tahun 2012, Cina 
diperkirakan akan pulih ke level 
8.1 persen sebagai dampak paket 
stimulus yang diterapkan peme- 
rintah negara tersebut serta pe- 
ningkatan volume perdagangan 
global. 


Risiko dari Eropa 


menolong kita," 


Dalam laporan itu, Bank Dunia 
menyatakan tekanan akibat kri- 
sis zona Eropa mulai mengendur 
setelah Bank Sentral Eropa (Eu- 
ropean Central Bank) menyata- 


Pemulihan 


PENGELUARAN KONSUMSI 
(TRILIUN RUPIAH)" 


Konsumsi domestik yang kian meningkat bisa mendorong pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, 


(PENGELUARAN KONSUNST Tara. PENGELUARAN 
Kb RUMAH | PEMERINTAH KONSUMSI at 
101281 | 1063 1117843 1.750,82 
107693 | au7s6 1.224,49 1.847.183 
113985 | 15331 128416 196433 
119119 169,30 1.360,49 2.082,46 
121907 | 19583 141490 Jaarges 
1.308,27 196,40 1.504,67 2,313,84 
136988 | 20261 157249 Jaasa2a 
2012” 35114 38,41 389,55 632,77 


1") Bordasarkan harge konstan 
“"y Ancka sementara 


'wtu) Triwulan I-2012 (angka sangat sementara) 


PDB: Produk domestik bruto 


0 
Sumber: Litbang "Kompas'/IWN, disarikan dari BPS dan Kantor Bank Indonesia 


kan komitmennya untuk mem- 
bela 1 


euro dan membeli 
ra Eropa yang ber- 
salah. Namun, sejumlah risiko 
asih menghadang. Jika kondisi 
Eropa merosot tajam, kondisi ini 
akan berpengaruh pada negara 
berkembang, 

Krisis zona Eropa juga ber- 


potensi membawa dampak ne- 
gatif pada perekonomian Asia Ti- 
mur dan Pasifik dari segi per- 
dagangan dan sektor keuangan. 
Sementara kenaikan harga pa- 
ngan diperkirakan tidak akan ter- 
lalu memengaruhi Asia Timur 
ena suplai pasar beras saat ini 
asih mencukupi. (BE 


Kesempatan Terbaik Belanja Furniture menyambut NATAL & TAHUN BA 


U, dapatkan... 


grand, 


Ur MIGUr 6 


show 2012 


13-21 Oktober 2012 


Hall B - Jakarta Convention Center /J 


Fantastis 


Hingga 70”4 selama pameran 


“ Dapat bertra 


Manfaatkan Penawaran Istimi 
dari dalam dan luar negeri. M 

n, Dinning Rooi 
Dengan berbagai Sty 


“ MISTY CONNEKION 


MISTY TO MEDIA 


dari 
nampilkan aneka produk furniture kebutuhan Anda 
Bed Room, Kitchen Set, Office Furniture 
Modern, Minimalist, Natural, Contem 


Media Partner ESA, » 
Radio Elshinta 


O perusahaan fumiture ti 


Ethnig serta banyak pilihan lainnya. 


Dakta Rakyai at Merdeka 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


KILAS 


KO 


Ekspor CPO Diproyeksikan 


Badan Pengawas Perdagangan Berj: 


Senin (8/10), melaporkan, ekspor 
Oktober diperkirakan « 


Oktober diperkir 


EKONOMI 


NOMI 


Turun 
ika Komoditi (Bappebti), 
crude palm oil Indonesia pada 


an mengalami penurunan. Penyebab- 
nya adalah permintaan yang melemah dari luar negeri 
an akan mengalami penurunan sebesar 12 


kspor 


persen menjadi 141 juta metrik ton. Angka tersebut turun 


dibandingkan dengan 16 juta ton 


nurunan ini akan menjadi yang terbe: 


ekspor kelapa sawit dalam negeri 


pada September lalu. Pe- 
Juni, ketika 
mengalami penurunan se- 


en. "Pemerintah Indonesia diperkirakan akan 


merevisi besaran pajak yang dikenakan untuk ekspor kelapa 


sawit jika harganya ter 


ekspor kelapa sawit ditetapkan sebesar 13,5 


pala Bappebti Syahrul R Sempur 


Penghargaan bagi Provinsi 


s mengalami penurunan, Saat ini pajak 


” kata Ke- 


persen, 
aya. (ENY) 


yang Hemat Energi 


Penghargaan atas keberhasilan dalam program efisiensi energi 
diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 


yaitu Sumate 
, Sabtu (6/10), d: 
Efficiency and Conservation Cle 
karta, Hal ini merupa 
Penghematan Energi yang diikuti 
mene 


tiga provin 
wesi Utar 


rakat. Pada ki 


an, Jawa Tengah, dan Sula- 
yang dip 
ing House Indone 


an hasil kegiatan Tantangan Satu Bulan 


9 provinsi tantangan, yang 


kan pada usaha mengubah perilaku untuk mendukung 
kegiatan penghematan energi di lingkungan kerj 
empatan sama, pemenang kompeti: 


untuk me- 


lakukan praktik efisiensi energi melalui perubahan perilaku 


konsumsi energi di rumah tangga 
kan. (EVY) 


dan sekolah juga diumum- 


| Merawat Padi 


—..u 
nm. daa 


Buruh tani 
istirahat di 
sela-sela 
aktivi 
merawat 
tanaman padi 
di Des 
Sidorejo, 


s 


Kabupaten 


Kendal, Jawa 
Tengah, Senin 
@/0). 
Aktivitas di 
sawah kembali 
dilakukan 
setelah hu 
turun dalam 
beberapa hari 
ini di daerah 
tersebut. 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


KURS BEA MASUK DAN PAJAK 


gal da 
nteri Keuangan Komor 
8-10-2012 sampal 16-10-2 


In Boa Mas 


Mata Uang 2 
USD Amerika Serikat 9393001 
LSAR Arab Saudi 51904 
LAU Aostatia oma 1 
1810 Brunel 780423 1 
10 China 1 
LOKK Dennatk 105033 1 
LEUR Euro mua 
LPMP Filpina 253 1 
LHKO Hongkong 

LINR India 1 
COP Inggris 4 
100 3pYJepang 1 


LKRW Korea 2 


uk, PPN, PP: 


Mata Uang 
KWD Kowatt 


LNZD Selandia Baru 


ca0 Kanada 
YR Matosta 
WK Myanmar 
NOK Worweoia 


PKR Pakistan 


560 Singapura pang 
Si tanta ms 
Swedia 


Or su 


M8 Thailand 


PROPERTI 


Mal Terus Dibidik 


JAKARTA, KOMPAS — Bisnis 
pusat perbelanjaan atau ritel kian 
diminati seiring dengan pertum- 
buhan masyarakat kelas mene- 
ngah. Jakarta masih menjadi ba- 
rometer pertumbuhan ruang ri- 
tel. Tahun 2012-2014, pasokan 
baru ruang ritel di Jakarta men- 
capai 527481 meter persegi. 

Demikian paparan konsultan 
properti Colliers International 
Indonesia di Jakarta, Senin 
(8/10). Di wilayah Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi (Bode- 
tabel), pasokan mal baru hingga 
tahun 2014 sebanyak 416,585 
meter persegi. 

Associate Director Research 
Colliers International Indonesia 
Salanto mengemukakan, 
bisnis ritel diperkirakan akan 
terus cerah, yang ditandai pe- 
a pasokan mal dan ting- 

pan sewa. 

Penambahan pasokan baru ri- 
tel diikuti kenaikan tarif sewa 
- (base reni) setelah tiga ta- 
hun sebelumnya tarif sewa dasar 


dasi 


enaikan tarif itu dipicu ma- 
itel baru untuk segmen 
rta 


suknya 
menengah 
mal yang sudah ada,” ujar Ferry. 

Pada kuartal TII-2012, Ju- 
li-September, tarif sewa mal kelas 


renovasi 


menengat (kelas A) men- 
capai Rp 700.000 per meter per- 
segi atau naik dibandingkan de- 
ngan periode sama tahun lalu, Rp 
600000 per meter persegi. 
sewa mal kelas menengah (kelas 
B) cenderung stabil, yakni ra- 
ta-rata Rp 350000 per meter 
persegi, dan tarif sewa rata-rata 
mal kelas menengah bawah (ke- 
las C) juga stabil, Rp 220000 per 
meter persegi. 


Banyak potensi 
Direktur Cornerstone Asset 
Management Adrian Priohuto- 
mo mengemukakan, masih ba- 
nyak potensi bisnis ritel di ko- 
ta-kota besar di Indonesia yang 
belum dikembangkan. Pihaknya 
kini fokus menggarap pengelo- 
laan investasi ritel yang men- 
cakup pembelian, penjualan, dan 
reposisi aset ritel untuk memak- 
simalkan pendapatan mal. 
Secara terpisah Direktur Ekse- 
kutif Indonesia Property Watch 
Ali Tranghanda mengemuk 
pemerintah harus lebih 


pengembang mal menye 
ruang terbuka hijau. Dengan de- 


mikian, keberadaan mal tidak 
mengganggu tata ruang wilayah, 
LK) 


Impor Bukan Jawaban 


Persoalan Gula Lebih Disebabkan Faktor Distribusi 


JAKARTA, KOMPAS 


Impor gula kristal putih 


bukanlah solusi tepat bagi persoalan gula di wilayah 


perbatasan, Persoalan gula 
kendala dis 


diharapkan cermat dalam melihat persoalan ter 


tribusi, bukan pada produks 


lebih mengarah pada 


. Pemerintah 


€- 


but dan tidak mengambil solusi instan, 


Ketua Aso: Gula Indonesia 
Farukh Bakrie, di Jakarta, Senin 
(8/10), mengatakan, pasokan gula 
di sejumlah pabrik tengah me- 
limpah. "Produksi gula di dalam 
negeri diproyeksikan cukup un- 
tum memenuhi kebutuhan ma- 
syarakat. Saat ini juga masih gi- 
ling dan produksi masih terus 
an, Jadi dari sisi produksi tidak 
ada pers ,” katany: 

Dia mengatakan, p an gu- 
la di wilayah perbatasan lebih 
disebabkan kendala distribusi. 


f | Karena itu, harus ada lembaga 


yang diserahi tugas sebagai dis- 
tributor. Lembaga tersebut harus 
bertanggung jawab memastikan 

an gula sampai di kawasan 
Persoalan itu tidak 
pada gula, tetapi juga pro- 
duk lain seperti be an barang 
konsumsi lainnya. Wilayah per- 
batasan selalu 'sulit mendapat- 
kannya karena distribusi tersen- 
any, 
enada juga diungkapkan 
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rak- 
yat Indonesia Sumitro Samadi- 
koen, Menurut dia, selama ini 


pemerintah hanya mengandal- 
kan peran pedagang dalam men- 
distribusikan gula ke perbatasan. 
"Padahal, kita tahu betapa buruk- 
nya infrastruktur di perbatasan 
Kondisi itu membuat ped 
kesulitan. Kalau ter 
ongkosnya terlalu maha 
nya, 

Kendala distribusi bisa teratasi 
jika pemerintah menunjuk Bulog 
sebagai badan penyangga stok 
gula, yang sekaligus bertugas 
bagai distributor. 

Berdasarkan data Dewan Gula 
Indonesia, pada Agustus produk- 
si gula tercatat 464.110 ton, 
tember 417.775 ton, Oktober 
335.678 ton, November 187029 
ton, dan Desember 11245 ton. 
Pada akhir tahun diperkirakan 
terdapat surplus gula sebanyak 
8611060 ton, 

Sebelumnya, Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia meng- 


kata- 


usulkan pemerintah mengimpor 
gula 


kristal putih (GKP) seba- 
k 80000 ton tahun depan. 
impor tersebut diperuntuk- 
kan bagi sejumlah provinsi yang 
berbatasan dengan negara lain, 
seperti Sulawesi Utara di 
pulauan Riau. Tahun ini, Ke- 
menterian Perdagangan menye- 
tujui impor 17500 GKP ton un- 
tuk didistribusikan ke Kaliman- 
tan Barat. 

Direktur Jenderal Perdagang- 


an Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan — Deddy — Saleh 


mengatakan, izin impor gula un- 
tuk perbatasan memang dimung- 
kinkan sepanjang produksi di da- 
lam negeri tidak mencukupi. 
”Untuk menentukan besarnya 
impor, pemerintah harus meng- 
hitung neraca gula nasional. Ka- 
lau memang produksi masih cu- 
kup, kita dorong su i dari 
pabrik gula," y) 


PUPUK BERSUBSIDI 


Ratusan 
Distributor 


Dikenai 
Sanksi 


JAKARTA, KOMPAS Se- 
banyak 409 distributor pupuk 
bersubsidi sepanjang 2007-2011 
mendapat sanksi dari perusaha- 
an pupuk BUMN yang merup 
kan anak usaha PT Pupuk In- 
donesia (Persero). Sanksi diberi- 
kan mulai teguran hingga pem- 
berhentian kerja sama distribusi 
pupuk bersubsidi, 

Direktur Utama PT Pupuk In- 
donesia Arifin Ta: Senin 
(8/10), di Jakarta, mengungkap- 
kan, sanksi diberikan agar ada 
efek bagi para distributor 
sehingga mereka menyalurkan 
pupuk dengan lebih baik. 

Dari 409 
kenai sanksi 


diberi teguran dan 99 dis 
iksi pemutusan dilakukan 
distributor 
melakukan penyimpangan dalam 
penjualan pupuk bersubsidi. 

Beberapa waktu lalu, sejumlah 
kasus penyimpangan pupuk ber- 
subsidi muncul. Pada September 
penyelundupan 
BlspuP wrsk Kajang Smpat kori- 
tainer ke Malaysia dari Jakarta. 
Di Medan ditemukan 15.000 ton 
urea berkantong pupuk nonsub- 
sidi. 

Pada Juli 2012, ada kasus 
penggantian karung pupuk urea. 
Penimbunan urea bersubsidi 64 
ton oleh pengecer, Juni 2012, 
ratusan ton urea bersubsidi di- 
temukan di gudang di Pasuruan 
yang juga diganti kantongnya. Ju- 

sejumlah kasus lain. 

Jumlah distributor pupuk 
mei Hau data 4 Tr Pupuk Dasa: pa 


swasta, 
i, dan 291 BUMD, 
stribusikan pupuk 
lima perusahaan pupuk 
aitu PT Petrokimia Gre- 
Pupuk Kujang, PT Pupuk 
Kalimantan Timur, PT Pupuk 


Palembang Sc iap dis- 
tributor rata-rata mendistribu- 
sikan 19.340 ton, (MAS) 


@ KIA 


5D BANGKOK PATTAYA by MH 
Dop, Dato 


50 HONGKONG SHENZHEN 
MACAU LONG WEEKEND £ 
Dep. Date 


cc 868 
1125 


AKN 
(021) 392 5128 
(021) 723 3666 
(022) 204 1486 


6D HONGKONG DISNEY 
SHENZHEN MACAU by CI 
Dep. Date 


KIA PUSAT 
KIA POLIM 
KIA BANDUNG 


ANALISA TEMUAN & “2 


LAPORAN AUDIT 


"WORKSHOP 1 - 2 November 2012, Hotel Redtop, Jakarta 


Trading Di Bursa Saham Sangat 
Income dan Wealth Anda, 
Super Rally Trading System by 


€ 
"4 


Edi Timbul, MBA, BAP, ERMCP 
Menjanjikan untuk Menciptakan 


Jika Anda Tahu Tekniknya! 
ASIA CHARTS Menjawab Semua 


Kebutuhan Anda Dalam Bertrading Saham. 


” Trade With Skill, 


KEaan Be Smart With Asia Charts" 


Info Lebih Lanjut Hub 
021 571 39061021 570 5276 
Email: Indo@tasiacharts.com 
WebSite : www-AsiaGharts.com 
acharts DJ @asiachartsindo) 
TalkShow PasFm : Rabu 10 Okt? 2012 
Pki: 18.00-19.00 WIB 


Pagi : 1000 -12.00 WIB 
Siang : 14.00 - 16.00 WIB 


Tempat Di Gedung Prince Center 
Lt. 14 Suite 1405 (Sebelah Toyota 
Auto2000) Jl.Jend Sudirman 
Kav3-4 Jakarta 


Selama 2 Jam Free Seminar, Anda Akan n Belajar 


Bagaimana Mendapatkan Profit dalam Waktu 
Cepat di bursa SAHAM? 

Alasan Mengapa Banyak Para Investor LOSS 
Gi BURSA SAHAM? 

“ Mombahas Cara Profit Consiston Dalam Bursa 
'Saham yang Bergejotak Saat ini 


" Mengetahui Signal untuk Buy, Short dan Swing 
Di Bursa Saham 


REGISTRASI NOW ! SMS 085890390 380 


ACJxSpasi»namaSpasi?Email, Jumat 
KCtxSpasionamacSpasid Email, Sabtu Pagi 
KC2xSpasi»namacSpasid mall, Sabtu Siang 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tours & Trave 


Kami Ada Karena Anda 
YID #UROPE VAGANZA by EV/EK 
Dap. Data : EV : ZA 


130 EUROPE HIGMUGHT 4 EURO DISNEY by KLM 
(ap. Date : 25 Oo: 


lo west sunOpe LOURDAS » DIN by IK 


9 Do 2012| EK 28 Dec 2012 


50 HONGKONG SHENZHEN 
MACAU BEST DEAL by Ci 
Dop, Date 


7D KOREA FANTASTIC JEJU by KE 


RMONI (021) 344 8886 
PAGADING | (021) 4585 1838 
(021) 344 9434 | 3925128 


Kunjungi Pameran K.LA di 


MALL SERPONG 
(09-21 Oct 2012) 


KD BELAWG MOESLEM TOUR 
AD MONGKONG DISNEYLAND 
HD VETNAM TOUR 

“USD AUSSIE FREE A EASY 


UM PLUIT (021) 6667 6760 
KIA CIKARANG (021) 897 2730 
www.kiatravels.com 


OSEA2012 


The 19th International Oil & Gas Industry Exhibition & Conference 


SINCE 1976 


27 - 30 November 2012 


Marina Bay 
Singapura 


Sands 


Menggeliatkan Asia 


“ Ikutilah perhelatan Minyak & Gas yang paling banyak dihadiri di kawasan Asia 


» Temuilah 1.500 peserta pameran terkemuka dari lebih 45 negara/wilayah 


“ Simak berbagai pendapat dari perwakilan utama Keppel Corporation dan 
Douglas-Westwood di OSEA2012 International Conference, serta berbagai 
pandangan terbaru tentang optimasi produksi, pengembangan LNG, dan 
berbagai aplikasi KKL serta aplikasi praktis inovasi teknologi terkini 


Pra-daftarkan kunjungan Anda @ www.osea-asia.com 


Penyelenggara 
Singapore Exhibition 
Services Pte Ltd 


Temukan OSEA 
di Facebook / Linked In 


Didukung oleh 
ut ai 88 
Ban here matra TERAATTINN 
'Agen perjalanan resmi Bayu Buana 
J Tel: 62 Z1 2350 9999 / 2350 9925 
'Ctc: Marcel atau Nurdin Supena 


Email: marcelabayubuanatravelcom 


2 (dua) bidang Tanah terletak di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Ciganjur Jakarta 
Selatan, Posisi di pinggir jalan Raya dekat Lapangan Golf Matoa Ciganjur seluas 
410.500 m2 dan & 3.385 m2, masing-masing berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), 


Penawaran dapat diajukan kepada Bapak Jandri Siadari, S.H,, LL. 


| sebagai kuasa 


dari Para Pemilik tanah di alamat sebagai berikut: 


Kantor Hukum Siadari & Partners 
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Wing B, Ruang 718 
Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi (021) 57903080 atau Bapak 


Rudi Setiawan (081310057895), Bapak Wahyu Hidayat (081213910725) 
dan Bapak Adeliansah (081210307744). 


A PAMERINDO 


INDONESIA TRADE 


EVENT 


PLASTICS 
& RUBBER 
INDONESIA 2012 


The 25th International Plastics and Rubber Machinery, 
Processing and Materials Exhibitions. 


Incorporating : Mould & Die Indonesia 


A PAMERINDO INDONESIA TRADE EVENT 


PROPAK 


INDONESIA 2012 


The 25th International Series of Exhibitions for the Processing, 
Packaging & End-Line Printing Industries. 


10-13 
Oktober 
2012 


Rabu - 
Sabtu : 10.00 - 17.00 WIB 


Jumat : 10.00 - 18.00 WIB 


Hall Al, A2, A3, D1, D2 


Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta 
Daftar On Line di : 
www.plasticsandrubberindonesia.com 


— Terbesar untuk industri plastik dan pengemasan. 
- Diikuti oleh lebih dari 600 perusahaan dari 37 


negara. 


- Paviliun negara dari Austria, Bavaria, China, Italy, 
Korea, Singapore, Taiwan dan The Netherlands. 


Didukung oleh : 


Giaa 


Penyelenggara : 
PT. Pamerindo Indonesia 
Te: 162 021 3162001 

il promotions@pamerindo.com 


tm ita Ne 


Official Hotel : 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


19 


Harga Sapi Naik 


Penjual dan pembeli hewan ternak berkumpul di P: 
Senin (8/10). Menjelang hari raya Idul Adha, harga jual 
atau naik sekitar Rp 2 juta dibandingkan harga pada hari biasa. 


r Her 


an Muntilan, Ke 


amatan Munti| 


KOMPAS/FENGANATA INDRA RIATMOKO 


an, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 
erutama sapi jantan untuk kurban, di pasar itu berk: 


ar Rp 10 juta per ekor 


Layanan ”Mobile Banking” Akan Pesat 


NUSA DUA, KOMPAS — Po- 
tensi mobile banking di Indonesia 
sangat besar dan diy 
berkembang pesat. Kondisi di In- 
donesia, seperti pertumbuhan 
jumlah penduduk usia muda, po- 
pulasi kelas menengah, dan per- 
ubahan perilaku mas 
lam menggunakan media infor- 
masi, menjadi pendukungnya. 
Perbankan menyikapi potensi 
tersebut dengan transformasi 
memudah- 


Tan Whitehead, Director Retail 
and Business Banking, Common- 
wealth Bank Indonesia, mema- 
parkan hal itu dalam acara Mo- 
bile Banking & Payments for 
Emerging Asia Summit di Tan- 
jung Benoa, Nusa Dua, Bali, Se- 
nin (8/10). "Tantangan mobile 
banking di emerging market sa- 
ngat besar,” kata Ian. 
Transformasi layanan per: 
bankan untuk mengakomodasi 


fikan dalam 10 tahun terakhir. 
Pada 2000-2004, kanal perbank- 
an hanya berupa kantor cabang, 
anjungan tunai mandiri (ATM), 
dan call center. 

Pada kurun waktu 2005-2009, 
kanal layanan bertambah dengan 
internet banking. Nasabah inter- 
net banking bisa melakukan tran- 
saksi seperti halnya di kantor 
cabang, seperti membayar tagih- 
an, mengirimkan uang, dan me- 
ngecek saldo. 

Pada 2010, layanan bertambah 
dengan mobile banking yang bisa 
untuk transfer dana. Layanan 
mobile banking Commonwealth 
Bank Indonesia bahkan me- 
mungkinkan untuk  transaks 
pembelian reksa dana, seperti pa- 
da layanan internet banking. 

”Tahun 2013-2015, layanan se- 


makin berkembang. Misalnya, 
Jorm aplikasi online dan penu- 
karan reks "ujar Ian 


Di Indonesia, diperkirakan ada 
8 juta pengguna layanan mobile 


banking. Beberapa bank besar 
yang menerbitkan layanan ini 
adalah Bank Mandiri, BCA, Bank 
Permata, CIMB Niaga, dan Bank 
Commonwealth Indonesia. 

Tan menambahkan, kondisi In- 
donesia memungkinkan layanan 
mobile banking terus tumbuh. 
Kondisi itu, misalnya, 78 persen 
penduduk dengan usia kurang 
dari 45 tahun dan kepemilikan 
telepon seluler berkemampuan 
internet yang jauh lebih besar 
daripada komputer. 

Rhys Bollen, senior fellow dari 
Fakultas Hukum Monash Uni- 
versity, menyampaikan, mobile 
banking merupakan perkem- 
bangan dari layanan perbankan. 
Dampaknya sangat besar bagi du- 
nia perbankan, antara lain dari 
sisi biaya dan inklusi masyarakat 
untuk mengenal bank. 

u yang diusung dalam la- 


ya, privasi, kecepatan, dan kep 
cayaan,” kata Bollen, (IDR) 


Birokrasi Disubsidi 


Rakyat Tidak Menikmati Pelayanan Publik 


JAKARTA, KOMPAS — Anggaran daerah yang 
mengendap di bank menjadi alat subsidi bagi 
birokrasi dan mengebiri hak rakyat. Awalnya 
anggaran ditujukan untuk belanja modal, tetapi 
karena tak terserap, anggaran tersebut kemudian 
diendapkan, 


Penyebabnya, sebagaimana di- 
sebutkan Sekretaris Jenderal Fo- 
rum Indonesia untuk Transpa- 
ransi Anggaran (Fitra) Yuna 
han, adalah karena rendahnya 
kapasitas biroki 
na unsur kesengajaa 
sengajaan yang dimaksud adalah 
mencadangi anggaran untuk 
tahun berikutnya ataupun ke- 
pentingan kepala daerah beserta 
para pembantunya untuk men- 
dapat komisi dari pihak bank. 
Ekonom Sustainable Develop- 
ment Indonesia, jad Hari 
Wibowo, dihubungi di London, 
Senin (8/10), menyatakan, dana 
transfer pada akhirnya hanya 


menjadi alat subsidi bagi birokra- 
ah. Hal ini terkonfirmasi 
a anggaran pemba- 
ngunan yang mengendap di bank 
a tak terserap pada tahun 


pelayanan publik yang lebih baik 
menjadi tertunda atau bahkan 
menjadi tidak jelas lagi, 
Menurut Direktur Eksekutif 
Komite Pemantauan Pelaksana- 
an Otonomi Daerah Robert Endi 


Jaweng, mayoritas anggaran dae- 
rah yang tak terserap dan akhir- 
nya mengendap di bank adalah 
belanja modal. Setelah menjadi 
a lebih penggunaan anggaran 
(SILPA), anggaran itu masuk ke 
dalam struktur pembiayaan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belan- 
ja Daerah tahun berikutnya. 
Robert mene- 
n itu umumnya 
digunakan untuk belanja opera- 
sional birokrasi. Artinya, terjadi 
pengalihan peruntukan dari yang 
untuk belanja modal 
j ija pegawai. 
”Belanja pegawai tidak semua- 
nya bisa ditutup dengan DAU 
(Dana Alokasi Umum). DAU ha- 
nya bisa menutup gaji pegawai 
yang menjadi salah satu kompo- 
nen dalam belanja pegawai. De- 
ngan demikian, komponen di lu- 
itu, seperti biaya operasional, 
akan menggunakan sumber dana 
lain. Dalam hal ini adalah 
SILPA," kata Robert. 
ra terpisah, Ketua Lem- 


baga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas 
Atma Jaya Jakarta Agustinus 
Prasetyantoko menyatakan, be- 
sarnya anggaran negara yang 
mengendap di bank membuk- 
tikan daya serap anggaran oleh 
pemerintah daerah secara ra- 
ata buruk. Bagi masyarakat, 
ini berarti hilangnya kesempatan 
ekonomi. 

"Anggaran sudah tersedia, 
tetapi tidak dieksekusi untuk 
program-program yang memiliki 
efek ekonomi berantai, 
setyantoko. 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Armida 
Salsiah Alisjahbana meny: 
besarnya anggaran pemerintah 
daerah yang mengendap di bank 
adalah persoalan daya serap pe- 
merintah daerah. Dengan demi- 
kian, solusinya adalah mendo- 
rong pemda menyelenggarakan 
sistem pengadaan barang dan ja- 
sa elektronik yang lebih tra 
ran dan cepat. (LAS) 


Ekspor Gas Segera Dikurangi 


BANGLI, KOMPAS — Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Jero Wacik menegaskan, peme- 
rintah akan terus mengurangi 
alokasi ekspor gas seiring m 
ningkatnya kebutuhan domestik. 
Hal ini terutama akan diberlaku- 
kan untuk negara tujuan ekspor 
gas yang tidak menambah inves- 
tasi di Indonesia. 

Jero Wacik menyampaikan hal 
itu seusai menghadiri Upai 
Meprani, Senin (8/10), di 
Tulukbiyu, Kecamatan Kintama- 


ten Bangli, Bali. 
nya kebutuhan gas 


di kawasan A: 
nya Indonesia, menji 
ma yang akan dibahas dalam 
pembukaan Konterensi Interna- 
sional Gas Asia Pa ng di- 


"Kebutuhan gas dunia makin 
naik, sementara produksi dan 
eksplorasi gas tidak bisa meng- 
ikuti kenaikan itu dengan cepat. 
Dulu kita tidak terlalu butuh g: 
selalu berpatokan pada minyak. 
tini minyak makin langka da 
mahal, sementara eksplorasi 
belum banyak dilakukan,' 


ny: 

Saat ini perekonomian Indo- 
nesia tumbuh bagus mencapai 
6,5 persen yang berdampak pada 
meningkatnya kebutuhan energi. 
Dengan pesatnya pertumbuhan 
ekonomi, kebutuhan rik ma- 
kin tinggi dan industri butuh gas. 
Pengalihan pemakaian bahan ba- 
kar minyak ke bahan bakar gas 
bagi kendaraan juga memerlukan 
gas dalam jumlah banyak, 
"itu, pemerintah me- 
ngurangi porsi ekspor gas dan 
memprioritaskan kebutuhan do- 
mestik. Dengan alokasi gas untuk 
ekspor 60 persen dan domes 
40 persen dari hasil produksi gas 
nasional, saat ini hal itu tidak 
pat mencukupi kebutuhan do- 
tik. "Jadi, ekspornya harus 
dikurangi jika produksinya ti 
bisa ditambah. Alokasinya akan 
dihitung bersama,” ya. 

Pihaknya mengingatkan kep 
da ne 1 importir gas 
dari Indonesia, seperti Jepang 
dan Korea, mengenai komitmen 
Pemerintah Indonesia untuk me- 
ngurangi ekspor gas. 

Jika hendak impor gas dari 


Indonesia, negara bersangkutan 
n modal di In- 
sia melalui kegiatan penge- 
n gas, Setelah mendapat gas, 
sebagian hasil produksi gas bisa 
dibawa ke ne 

Jero Wacik menegaskan, pe- 
ngurangan ekspor gas itu juga 
dikenakan ckspor 
gas yang saat ini berjalan jika 
negara importir gas itu tidak me- 
nambah investasi di Indonesi 

Di tempat terpisah, Di 
Eksekutif Lem ajian 
nomi Pertambangan dan Energi 
Pri Agung Rakhmanto menyata 
kan, komitmen pengurangan 
ekspor gas harus dibarengi upaya 
mempercepat pembangunan in- 
frastruktur gas, Infrastruktur itu 
meliputi terminal penerima LNG 
dan jaringan pipa transmisi-dis- 
tribusi gas ke konsumen, 

Selain itu, perlu kebijakan har- 
ga gas domestik yang kompetitif 
dan sehat untuk mendorong pro- 
dusen gas memasok kebutuhan 
domestik. Pengaturan lebih jelas 
juga diperlukan t 
ta pelaku trans 
busi gas. 


HD Super Amoled 
BMP Roar Camera witih 
EO flash 

Powerful Perfor 
116Mz Oual-Core 


Samsung 


GALAXY Note 


samsung 


GALAXY Tak2 Rp. «999.000: 


#— 
erajaya 


Samsi 


GALAXY G III 


Exclusively for HSBC Cardholders until 17 Oct 2012, only available at 


Pacific Place - Senayan City 


Plvit Mall» Central Park » Mall Kelapa Gading T 


«Mall Artna Gading 


An nymodpE 


" Terms and Conditions apply Price before Save value 


| #etanjaOntinedi 


Se PN en PULSA 
- -. Pe ona esa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mall of Indonesia » Mall Taman Anggrek 


Flow us: #eratunesore: 


Emporius 


Senayan City 


HSBC 


Sd 


SALAH SATU 
PENY 43 th Mi AP | 


Sami 


Rungkut Industri Raya No 


1913 
PT HM SAMPOERNA Tbk 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
230,00 | : 
214000 Taka 
220000 201900 1 
2.100,00 1.880,00 1— 1 
2 3 4 5 8/10 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SENIN, 8 OKTOBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN 
160000 ke-i 98900 9074 | 55000 Isian | 74000 73. 69 
1550,00 158149 900,00 ee 540,00 725,00 Kama N | 
150,00 870,00 ) 530,00 A 710,00 

2 3 4 5 8/10 2 3 4 5 3/10 23 4 5 3/10 2 3 4 5 8/10 


MANUFAKTUR 
1.160,00 k 
1.120,00 
1137,72 
11080,00 | | 
2 3 4 5 310 


kota entin 
ADRO Adaro Energy Thi LA6h 1470 1420 1440 -20 22742500 934 23 
TMPI— AGIS Tole Sei “560 540 550 -IO G705KONO Sngaa - 
APLN Agung bodororo Tang TIK 370 370 350 35 15 4435300 736 — 
AKRA — AKR Corporindo Tbk. 4125 4200 4100 4175 50 1552500 2824 - 
SRI Alam Sutera Realty Tbk. A90 495 4gb 490 42.686.500 92 Ss 
ANINT—Aneth tomtang (Persero TBC LJa) 3507 L3DI 320 39 093.000 —TI25 3 
POLY Asia Pete Hihors Tb EM IE TA IETEESA 3 
ALI “Agro Lestari Tbk 200 21201 AT500 20.00 B0 — 820510 16.28 - 
ASI “Astra International Tbk. 8200 8300 7950 &000 -200 5330LMO 1424 - 
AUIo— Asta Otnarts To 3975 SO 2731 385 TES AO NM 
BNER — air & Btotars TC 1-0 0 5D Tio 10 ANT 
USp bale umat PlangFENE TOK T26 27 MN LIS ID EZ 670.000 “22507 
ELIY —tairiland Dovelopmene Ibu” 54— 57 SL 531 52000 “IA s 
BBKP Bank Bukopin Tok, Bah G0 Da0 530 40 1499600 617 bag 
BBCA Bank Central Asia TBK TSM TO TES0 TO AN — 6.595.000 A7 z 
BOMN Bank Danamon Indonesia TEK. 6120 6,250 6100 6220 IO0  3/703.000 IddL ta c. 
Bra — Yan Mandi (aset) 14. —ID0 200-000 BIDO FE? M0 1267 s 2: 
BBI — Bank Negara Indonesia 350 3075 3.025 3850 21854500 — 18 PA AI 
PNBIT Bank Pan Indonesia TO 200 100 700 720 1594-300  6SL EA 
BJBR — Bank Pum Daerah JebarganB- 1.100 1.120 TO90 1-00 —10 1895600 8,7 sr, 
BBI Bani Rakyat Indonesia. pa00 500 PNO L.d00 22942500 A0,38 Bima: 
BIN Bank Tabungan Negara 1390 1400 1370 1,380 IU 799700 917 s 
par uan Re Tt TLBI TESTI TO S) — 1000 TO SEE 
Bip —anatat Perak EneayTBT IBO 100 WE “IAO TOL 0 1d sa. 
Ae ten Tpi Ae AA A0 (LE 
BAIT aki Ivestana Tpi Sip II AM Sh ——— MAN TI : . 
BUSI BISI International Thk, 1090 L100 Ln60 1070 1996500 1942 KO! HERU SRI KUMORO 
BORN “Borneokumbung EnerarE Metal 54) 580 510 520 -40 10.640.000 1243 2 
Bus Keosan Mine Ine 310309 45409 —40—MAPJO0N 054 Kegiatan pembangunan proyek apartemen Green Pramuka, di Jakarta, Senin (8/10). Selain banyak dicari oleh keluarga baru untuk tempat tinggal, apartemen juga dibeli 
rana ne Kit BTP GI untuk investasi ataupun disewakan. Hingga triwulan TIT-2012, permintaan kumulatif apartemen sewa di Jakarta dan sekitarnya tercatat mencapai 29.660 unit atau naik 124 
BPI Piatanan Toe Lan LD 1) 152 20109 srsen, dibe an dangan perlodersa sa talan TA 
Ha nana 20 Kelpan In persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. 
Gin —Gnaten Pokgnand Indonesi TD25 Tap 5 —T A15 7 
CIRE — Gputra Develpmant Tee — 650 KE OR IE 
Gif” — Ca Mnrga Nusaphaa Peraga 125 Tap 5 — IN 10, 
CEM — lipan inang Indonesia Toe — 205 Bo AL Aa 
(pi Colornei Indonesia Tol, Ta7 T950 20 1251300 1338 @ 
DEWI — Darma Hana Tk 5 5D LD 500 
Fa Ha an maa 1 Ta : Ka 2 5 2 e 1 un u n ras ru ur 
USA — nusa bi 7— 23 
EIRG —Eneri Moga PersaTn BT) 23 TIA 000 R25 
GaL — ajah Tunggi Te PALI Ipda I2pan — ap 
AA ME Si 
los Medacom Ine T To 10 13 
GGRM — Gudang Garam Tok, 49950 50.500 48500 49000 -950 943.500 J3 il 
me — BE ae BNI Kucurkan Rp 3,95 Triliun untuk Hutama Karya KREDIT BANK UNTUK INFRASTRUKTUR 
lc Indonesia TE 395 20 IN —83 7 
or nia Energy Toe RO LO0T LSN Of AT — BANK MILAN KREDIT PERUNTUKAN 
ine nd Tembangraya MEGAR TEC A1 900ALASO TOL ADO A00 777000 G0 Sa » 8 Wa CRILUN RUPIAH) 
ip Hndozement Tung Paksa. 20902LA09 20250 2100000 TI 28.200 ALE JAKARTA, KOMPAS — Bank Negara Indonesia milih PT Bank Permata Tbk un- 
INAE Jaana Ta no 2 1 u 20 2803 Tbk kan kredit Rp 8.95 triliun bagi PT tuk bekerja sama menyalurkan Bank Mandiri 11 Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara 
icgp Indofpad CP SUKET IMEKTUT “900 A00 A00 G9) 3 22000 1 #ranies si : , s ) 
IDE Indofood Sukses Makmur Tok, 5.400 5.200 5.650 5,700--1O0 20.494.500 99 menguncurkan kredit Rp 3,95 triliun bagi pembiayaan infrastruktur, Bank Sindikasi 22 Institusi “3 Jana, aan Tatan OT Cemal PATI 
Jala nona Ska Inarasoni LAN Ge Pa NIA Kah AA Hutama Karya. Kredit ini guna memperkuat modal — Permata pun akan memberi | perbankan dan keuangan 8 3 
DILO Intiland Development Tbk. 340 335 3gp 330 10 177500 J683 4 TAN 4 anan sebagai agen fasilitas dan 
INA Intro Penta Tb Ga en Io A00 00 kerja perusahaan ini dalam mendukung sejumlah "Jonan: al (BCA dan Bank DKI 
JPFA — Japra Comfesd Indonesa TBK. 4.975 5.000 A900 H925 5T 645.000 817 ga . : agen penyimpan jaminan, sebagai koordinator) 
BK aa em Petai —200 AO AAN 0 IPO Nge IT proyek konstruksi infrastruktur sekaligus juga Penandatanganan kerja sama Bank Rakyat Indonesia 4,5 Program percepatan pembangunan pembangkit 
Pa Be Ea menAbrondiesimibuham skononii dilakukan oleh Direktur Utama 10.000 megawatt tahap | 
KA — em METER RA? 0 —— gran 8P « IIF Kartika Wirjoatmodjo dan Bank Mandiri 4 PLTUdi Labuan, Indramayu, Rembang, Lampung, dan 
KI—eatatan Stud Persen) To 5 4 
E 5 Direktur Wholesale Bank Per- Pangkalan Susu (Sumatera Utara) serta pemba- 
pak opo arang In TO T350 G3 T/25 IE 1500 — , 
KKR, kopo-karmat Jon 72 aa 72 73 H7 DIK Dg Fasilitas ini secara resmi di- sudah siap menghadapi lonjakan — mata Roy Arfandy, di Jakarta. ngunan transmisi di Jawa, Bali, Sumatera, 
MAA an Ka Sa Pa ar AA berikan BNI kepada PT Hutama — kebutuhan modal tahun 2012un- Dengan kerja sama ini, Bank EN ENNAA Ba denda ——— 
SE en ena ga Ge LA AA Karya (HK) dalam acara penan- tuk proyek baru dan proyek yang Permata akan membantu TIF un- TN 2 NA tahap DNA 
aa Ga OAT IA — RA SO datanganan Perjanjian Kredit masih berjalan," tutur Gatot. tuk mengurusi administrasi di Ban ega nba Jam ai ENG PRE 
Manan el 2 3 an dan Kerjasama Cash Manage- Direktur Utama PT HK (Per- lam menyalurkan kredit dan me- Jalan To Nusa Dus- Ngurah Rai, Benoa, Bai alan tol 
LL EL PL MS LC ment, di Jakarta, Senin (8/10). | sero) Tri Widjajanto menyata-  ngumpulkan pembayaran cicilan. Mojokerto-Kertosono tahap | dan II, serta jalan tol 
PING Pakuwon Jai Fa 22 EN RM LA Direktur Utama BNI Gatot kan, fasilitas kredit ini nantinya "Kami sudah seleksi, dan Bank lintas Sumatera 
pohe— Pesta Gasa JA H0) D5 30 IP 2/00 Mudiantoro Suwondo menegas- digunakan untuk tambahan mo- Permata terbaik dalam mendu- cr pvyigmemttan4odrhtasutus 
Aoa Sen entalnsal Bi aa la kan, fasilitas kredit tersebut da- dal kerja dalam pencapaian tar- kung fungsi ini," ujar Kartika, Sumber Utang Kampas” /BIM Oisarikn dar pembeitarn "Kompas" 
Kp — pp Lapdon Suara Tone “LJ00 “242 TS) TA0O— LT 228 patdigunakanolehPT HK untuk get kinerja perusahaan tahun —— Menurut Roy, kerja sama de- 
Sis— papa ang RAL ALA GRAN RI memenuhi kebutuhan modal 2012/2013. ngan IIF merupakan upaya Bank 
Seno —Samoowna aro” 12-20 2520 Liat 15 207200 tr kerjanya, mendapatkan garansi — Saat ini, PT IIK memperoleh Permata membantu mengimple- kredit Rp 844 triliun semester salnya menyiapkan obligasi in- 
Bea — eo  ARA TAA — bank, hingga menerbitkan letter proyek senilai Rp 104 triliun,” mentasikan pembangunan infra-  T-2012, "Artinya, pembiayaan di frastruktur,” ujarnya, 
IT ema Min Tan Aap Wa Gap TAP 50 ARAI of credit (LC) untuk mendukung antara lain Bandar Udara Kuala- struktur. "Kami berharap masya- infrastrukturini masih cukupbe- —— Kartika mengakui, kini ada 
AAN TA YAA STIK MET TN pelaksanaan proyek-proyek ta- namu, Sumatera Utara, dan tol rakat juga akan memperoleh sar peluangnya, di mana kami produk dari pasar modal seperti 
Aa ap oa hun 2012. layang di Bali yang akan siap manfaat melalui infrastruktur akan melihatproyekperproyek” reksa dana infrastruktur. "Na- 
PN PT PTM ME MMC MTMA YAOI DB K7 "Ini bukan yang pertama ka- tahun 2013. yang lebih baik,” ujarnya. ujarnya. mun nantinya lebih spesifik. Di 
ISA Liga Pilar Sejahtera Food Tbic 250 170 100 150 10843500 &64 inya kami bekerja sama Y Seja ini, ata edi 5 kata artika FP lia da ia a a- 
AA — Via. Pl Sate PA DAA linya kami bekerja sama. Tahun Bank permata Sejauh ini, kata Roy, kredit” Tahun 2014, kata Kartika, TIP” Australia dan India, misalnya, be 
TBK —ower Bersama THASTTCIT “4.000 “4630 “530 “072 22 4.710 0021 2009, BNI juga pernah mengu- Bank Permata ke sektor infta- akan memulai penghimpunan li unitlink saja sudah tahu kalau 
en AN RP OR UI curkan kredit sejenis kepadaTIK, Sementara itu, PT Indonesia struktur belum terlalu besar, ya- dana dari pasar modal. "Persiap- digunakan untuk sektor infra- 
UWNR— Unted Trctos TU 0230 20.650 19750 19/50 80) 7190200196 Semoga dengan kredit ini HK Infrastructure Finance (IIF) me- itu di bawah 5 persen dari total anterus dilakukan, termasuk mi- struktur," ujarnya. (RYO/ARN) 
INCO “Vale Indonesia Tbk 2A5I 2850 2725 2750 100 3948000 26113 
WK ya Kara Pesek LI 1401 ANA 1630 LD 
EXA Anta Tok BSI -BOSD 67306000 “ISO 2997500194 
KURS UANG KERTAS ASING 
. . . . 
. Tindak Mafia P lur Alih D BEI Kembali Sentil 
2 am au Inda ala renyalur AH aya emball senu 
uss soon 50520 100060 41500 ... 
pond 161935 Isasyan 1625196 1552500 JAKARTA, KOMPAS — Pe- an Pengawasan Ketenagakerjaan butuh upaya luar biasa untuk Minimnya IPO Bl MN 
Tang 2rapa Sape ngan saman merintah harus bisa menjelaskan — Mudji Handaya. Turut hadir Ke- mengatasinya. Dia meminta pe- 
EA AA Ne Tang secara gamblang tafsir pekerjaan tua Asosiasi Pengusaha Indone- — merintah membentuk pusat kri- 
Ea - AAA FA AA alih daya dan membenahi peng- sia (Apindo) Hariyadi B Sukam- sis mengatasi masalah ini. JAKARTA, KOMPAS — Mi- yang melakukan penawaran sa- 
TN FT Ta Ta Ta awasan ketenagakerjaan untuk — dani, Sekretaris Jenderal Apindo Ketua Komisi TX Ribka Tjipta- | nimnya badan usaha milik negara ham perdana ke publik. Alasan- 
1 a mengatasi masalah ketenagaker- Soerjadi Sasmita, Sekretaris Jen- ning mengatakan, dia “akan | yang menawarkan saham per- nya, perusahaan-perusahaan itu 
us Lipa Lag yan Laman : : : 13 4 : Ha 3 
jaan. Pemerintah juga harus  deral Konfederasi Serikat Pekerja menggelar aksi mogok makan | dana (IPO) kembali diingatkan. — belum mendapat persetujuan da- 
KI 18 anu H2 1228 memberantas mafia penyalur ja- Indonesia Muhammad Rusdi, bersama jutaan buruh jika pe- | Potensi perusahaan negarauntuk ri DPR. 
us Ja1eo aasnan ANA 12500 sa tenaga alih daya yang meng- dan Ketua Serikat Pekerja Na- merintah tak segera menuntas- | mendapatkan belanja modal dari "Belum ada izin dari DPR un- 
eksploitasi pekerja dan membuat  sional Baso Rukman AJ. kan masalah alih daya. Menurut | pasar modal nasional dinilai me- tuk privatisasi, Alasannya, doku- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS praktik alih daya buruk sekali. Pasal 66 Undang-Undang Ribka, pemerintah seharusnya | limpah. men-dokumen perseroan belum 
Hal ini mengemuka dalam ra- (UU) Ketenagakerjaan berbunyi langsung mencabut izin penyalur |” Direktur Utama Bursa Efek lengkap. Namun, tidak ada yang 
Bak (o/US0) ihmnG)— 3hlanG)— Gtvland) — 12bulon Gi) pat kerja Lembaga Kerja Sama "Perusahaan dapat menyerahkan tenaga alih daya yang jelas-jelas | Indonesia (BED Ito Warsito privatisasi tahun ini, tidak men- 
SEA Ro 2 Mia) 3asiasa 3sus0 305/as0 3750 Tripartit Nasional, Dewan Peng- sebagian pelaksanaan pekerjaan — melanggar aturan. mengungkapkan, pada periode jadi masalah,” kata Dahlan Iskan 
Bank Danamon Sas/t28 — ssninas Gonfn25 60035 upahan Nasional,serta Kemente- kepada perusahaan lainnya me- — Rusdi meminta pemerintah | 1996-2012, jumlah badan usaha — (Kompas, 19/9/2012). 
an cp on tan Asas asas 2 30725 rian Tenaga Kerja dan Transmi- lalui perjanjian pemboronganpe- memberantas mafia alih daya | miliknegara (BUMN)yangsudah Ta ganjal 
Bank BRI (cRp 108 Juta) ana Oa AKI DN grasi (Kemenakertrans) dengan kerjaan atau penyediaan jasa pe- yang memperbudak pekerja. | melakukan IPO baru 18 per- gan) 
ea in AR AA Kama Komisi IX DPR, di Jakarta, Senin  kerja/buruh yang dibuat Rusdi mengatakan, ada 942 per- | usahaan. Semen Baturaja belum b 
Bana ran ne aa na aa (8/10). Rapat dipimpin Wakil Ke- tertulis”, usahaan alih daya di DKI Jakarta | “Dalam waktu hampir 22 ta- melakukan IPO karena masih 
Na Aan ae ag ot tua Komisi IX Soepriyatno. Menurut anggota Komisi IX yang tidak jelas alamatnya. hun,hanya18 perusahaan BUMN terganjal status perubahan di- 
AAA . aa akad ar. "Kalimat kunci adalah kelang- DPR, Surya Chandra Surapatty, ” Menteri Tenaga Kerja dan | yang berhasil listing. Itu tergo-  reksi. Waskita Karya masih me- 
Pee NBA Babat KBOm. Granat AAN menitan sungan berusaha dan terjamin- pemerintah saja belum menaf- Transmigrasi Muhaimin Iskan- | long minim menimbang jumlah — nunggu turunnya peraturan pe- 
Gibbank Basmas—/OAhWoas oo AOWIS —400/n5 nya hak-hak pekerja,” kata Soe- sirkan terminologi perjanjian dar siap menerbitkan peraturan | BUMN mencapai 140 perusaha-  merintah. 
Bank Panin sstim25—OSAWosh—/OSSMIS 6007075 priyatno. pemborongan pekerjaan atau pe- melarang penyalur jasa tenaga | an," kata Ito, di Jakarta, Senin Sementaraitu, tiga perusahaan 
nk UOB Ina CP 10 Ntah as0meo — 3Byoe0 3507060 350yaen Rapat dihadiri antara lain Di-  nyediaanjasapekerjayangdibuat alih daya selain diatur UU. 8/10). lainnya masih dikaji di sisi in- 
Bank DKI Go Int 54 Ro 1 Mila) asnsn Aryo A95/10 — 4asnan rektur Jenderal Pembinaan Hu- secara tertulis. Hal ini membuat — Hariyadi menjelaskan, peng- | Pernyataan serupa beberapa ternal perseroan. Namun, PLN 
Bank 1 soon 3300 5sn/100 bungan Industrialdan Jamsostek praktik penyaluran jasa pekerja usaha meninjau ulang perjanjian | kali dikeluarkan Ito sebelumnya. — Batam tinggal menunggu dari in- 
FAR ISA Asih osalis. MAKS Kemenakertrans yang juga Wakil alih daya tak terkendali. alih daya lewat perantara. "Kami | Tahun lalu, ia menyatakan ter- duk perseroan, yakni PT PLN 
Tak bakar ai oa Sa Aa Ketua Dewan Pengupahan Na- — Anggota Komisi TX, Arif Mi- harus memutuskan kerja sama | dapat sedikitnya 15 BUMN di (Persero). 
Nan an OA An Oa sional, Ruslan Trianto Simbolon, nardi, menegaskan, masalah alih ini agar tidak terkena masalah | sektor perkebunan. Mereka —— Kemarin, secara resmi PT Pro- 
Ha. aa dan Direktur Jenderal Pembina- daya sudah sistematis sehingga nantinya,” ujarnya. (AM) mempunyai lahan demikian luas vident Agro Tbk (PALM) men- 
ank Chinatrust Indonesia son/100 5007100 sag/1ob 500100 . dan katanya menbrmpati Ike celatkan sakkmnya di BKI, Pers 
han-lahan terbaik karena meru-  seroan menurunkan jumlah sa- 
pakan peninggalan perkebunan — ham yang dilepas ke publik, yakni 
Transaksi Mata Uang f : . 
yang dikelola Belanda. 134 persen dari modal ditem- 
j2 LA MD, Ds 23 Tn F5) en 1 Li se aw w Iwa w Zn cp Ito menyatakan, BUMN yang  patkan dan disetor penuh setelah 
us Lam ox aci ami anis ox can arti cap son osn art 105 125 top miollpaska Kahatmnya ks publik. TPOLANGKA ii Selara dengar 
hu gag ag gg Om gas a23 Oam 90an Oa a09 0s goa 109 1070 1576 ikut meningkatkan likuiditas dan 659151 juta lembar saham. 
ne za 701 cu ms con 2m .- o1ne7 s5 oom oa az um ino 20 transaksi di bursa Indonesia. In- — Sebelumnya, perseroan me- 
“ Ea En 1 ass era sr can zam rai a03 1 yu 562505 va ag vestor, baik asing maupun do- rencanakan akan melepaskan 25 
Dg sus sma ima mun RIAS BSN PaKa  BNP  TSARS Kg OEM NAM DARAH AMA mentik nyaman dani banyakrter persen dari mpdal sesuai denggn 
tarik dengan perusahaan-per- kesepakatan rapat umum peme- 
rs mas Tati esp ya one an ana jas aan cam 26m 250 es 1120 2 ysahtan nigsra ganyisaliamn Ivar binsis beberapa 
mn inn 3m oa asa 2 oa 2m am 2.0 ootes oa a z2 3m 1900 Sebagai catatan, tahun iniren- waktu lalu, 
1 1 1251 am am mi ons aa as ons omi goa rei 2 ia ina cananya ada lima BUMN yang Direktur PT Indo Premier Se- 
pup ass 22201 3 am a03 an Bm ma01 2m arm Un 1 mana am tetra “an Dean ban per mt Moleonoto The, selaku 
ana, Kelima BUMN itu at salah satu penjamin emisi IPO 
sc 3 125 re oa oma oa om 108 ame am an ve jam 1 rai 5 5 . Dang 
PT Semen Baturaja, PT Waskita 'PALM, menyatakan hal itu di- 
ET Ip53 mam isi man ang Haa 2 m0 IK maa Isi Ipm6 — Lam6n 16an Karya, PT Pertamina Drilling sengaja Namun, haltersebutma- 
1m En Ea 3m 2 oo Oam asa 29m asa Es ons om nm nana “pan Service, PT Pertamina Gas, dan sih sesuai dengan kesepakatan 
Ka Ea sis za asa ora 023 zmpo Ps ta atap a16 127 ET 2s .z PT Pelayanan Listrik Nasional rapat umum pemegang saham 
Ka og Osis 020 cam 90001 gia ox 01012 10025 oz aon 0g gco05 12106 1908 (PLN) an ata | Juar biasa Nanpan ln Pa 
En arm are oom on oo om ti os nas tea oom angsa (2 os 120 Papan pain MSN Pa Nm ea Ng 
c8p asa Get Onsoa 1018 too ova 02022 0s: 00150 Ostst 00m, 00213 Oxon3 06661 06072. V 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kan, tahun ini tidak ada BUMN 


kenaikan harga. BEN) 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


BANDARA 


Wirasaba 
Terganjal 
Izin 
Kemenhub 


PURBALINGGA, KOMPAS 
— Rencana pengembangan Pang- 
kalan Udara Wirasaba di Kabu- 
paten Purbalingga, Jawa Tengah, 
hingga kini masih terganjal izin 
dari Kementerian Perhubungan, 
Selain itu, anggaran pengem- 
bangan senilai Rp 25 miliar juga 
belum dapat dipastikan dari ma- 
na sumbernya, 

”Kami masih menunggu izin 
dari Kementerian Perhubungan, 
Semoga sesuai target sehingga 
pengembangan bandara dapat 
segera dilakukan,” kata Bupati 
Banyumas Mardjoko seusai per- 
temuan dengan bupati Purba- 
lingga, Banjarnegara, Wonosobo, 
dan Kebumen di Purwokerto, Se- 


Pedagang Asli Asmat 


NUSANTARA 


w 
KOMPAS/H JOSIE SUSILO HARDIANTO 


Pedagang asli Asmat umumnya memiliki keterbatasan modal. Mereka menjadi penjaja yang menggelar dagangannya di emperan toko, 
Minggu (7/10), di Agats, Papua. 


nin (8/10). Kelima daerah di Ja- 
teng bagian barat itu menggagas 
komersialisasi Lanud Wirasaba, 

Rencana pengembangan pang- 
kalan udara milik TNI AU itu 
telah disetujui Kepala Staf TNI 
AU, Namun, komers asi lanud 
harus mendapatkan izin dari Ke- 
menhub selaku regulator trans- 
portasi Indonesia. 

Terkait kendala itu, Gubernur 
Jateng Bibit Waluyo berharap pe- 
merintah pusat sepaham dengan 
inisiatif para pemimpin daerah 
yang selama ini kawasannya ter- 
nggal dibandingkan dengan wi- 
layah utara (Semarang) di 
mur (Solo). Pemprov Jateng juga 
siap membantu dana untuk men- 
dukung proyek tersebut. "Per- 
sentasenya masih dihitung. Si- 
sanya nanti akan diajukan ke 
pemerintah pusat," ujar Bibit. 

Bupati Purbalingga Heru Su- 
djatmoko memaparkan, anggar- 
an Rp 25 miliar digunakan mem- 
landasan pacu 
r, pengei 
dan perpanjangan landasan pacu 
Rp 11,8 miliar, pembangunan ter- 
minal kedatangan Rp 2 miliar, 
serta sarana pemadam kebakaran 
Rp 1,7 miliar dan ambulans Rp 
450 juta. (GRE) 


Banyuwangi 


masuki panen 


sih berlang: 
tong kedelai, 


rena kond 
nas dan 
tahan tinggi. 


yang 
daerah pemasok kedelai terbesar 
di Jawa Timur sudah mulai me- 


Hingga Senin (8/10), panen m 
ng di daerah kan- 
seperti Ket 
n | Tegaldlimo, Purwoharjo, 
biran, Genteng, dan s 

Petani kedelai diuntungkan 
pada musim panen kali ini ka- 
cuaca tergolong pa- 
ga kedelai masih ber- 


BANYUWANGI, KOMPAS — Musim kemarau 
tidak selamanya membawa petaka. Petani di Kabu- 
paten Banyuwangi, Jawa Timur, diuntungkan de- 
ngan adanya musim kemarau. Panen kedelai tahun 
ti- | ini melimpah mencapai 20 ton per hektar dan 
berharga tinggi, yakni Rp 8.000 per kilogram. 


menjadi Suswono (48), petani Desa 
Purwoharjo di Kecamatan Pur- 
woharjo, misalnya, memanen 1,8 
ton kedelai dari lahannya yang 
hanya seluas 0/1 hektar. Pero- 
lehan tahun ini lebih baik di- 
bandingkan dengan musim yang 
sama tahun lalu. Saat itu akibat 
hujan, panen Suswono jeblok. Ia 
hanya bisa memanen 2 kuintal 
karena kondisi kedelainya mem- 
busuk. 

Petani juga mendapatkan har- 
ga tinggi pada tahun ini. Menurut 


ak Agu: 


Sumitro (53), petani dari Cu- 
rahjati, Kecamatan Gambiran, 
kedelai lokal kini dihargai Rp 
8.000 per kilogram. Harga itu 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga kedelai pada tahun 
lalu yang hanya Rp 4000-Rp 
5.000 per kilogram. 

Berdasarkan perkiraan Dinas 
Pertanian dan Perkebunan Ka- 
bupaten Banyuwangi, panen ke- 
delai pada tahun ini bisa men- 
capai 20 ton per hektar. Jumlah 
itu merupakan panen optimal 
yang diperoleh petani kedelai di 
Banyuwangi. Salah satu faktor- 
nya adalah cuaca terik yang cen- 
derung tidak anomali. 


Pangan alternatif 

Dalam Lokakarya Hari Pangan 
Sedunia yang digelar Badan Ke- 
tahanan Pangan Provinsi Lam- 
pung, Senin, terwacanakan pro- 


Panen Kedelai Melimpah 


Kemarau yang Konstan Untungkan Petani 


vinsi itu berpotensi menjadi lum- 
bung bahan pangan alternatif se- 
lain beras, seperti ubi kayu. 

dir, antara lain, Ketua Ko- 


dan 


ngan Nasional Hermanto, 

Ahmad Subagyo, anggota Ke- 
lompok Kerja Ahli Dewan Kt 
tahanan Pangan Nasional, meng- 
ungkapkan, produksi ubi kayu 
atau singkong di Tanah Air 
mencapai 24 juta ton per tahun. 
Ubi kayu ini dapat diolah menjadi 
bahan pangan pengganti beras 
macam beras analog yang ber- 
bahan dasar tepung singkong. 

Sebesar 40 persen produksi 
ubi kayu nasional berada di Lam- 
pung ini. Dengan demikian, Pr 
vinsi Lampung dapat menj 
ujung tombak dalam diversi 
dan nasionalisme pangan,” uji 
nya. (JON/NIT) 


KILAS DAERAH 


Margasatwa Nantu Minim Promosi 

GORONTALO — Promosi potensi wisata terbatas pada Suaka 
Margasatwa Nantu di Gorontalo sangat minim. Padahal, Nantu 
memiliki kekayaan alam serta satwa langka endemis Sulawesi, 
seperti babirusa, anoa, atau tarsius. Dengan keberadaan Mata 
Air Adudu di Nantu untuk tempat berkumpul satwa men- 
jadikan tempat ini sebagai tempat satwa yang unik di In- 
donesia. "Brosur khusus Nantu tidak ada dan promosinya amat 
minim sehingga informasinya sebatas dari mulut ke mulut 
saja,” ujar Kepala Resor Suaka Margasatwa Nantu Mochtar 
Maksum, Senin (8/10). Suaka Margasatwa Nantu terletak di 
dua wilayah kabupaten di Gorontalo, yaitu Kabupaten Go- 
rontalo dan Boalemo, Luas kawasan itu sekitar 3000 hektar. 
Selain babirusa dan anoa, di kawasan itu juga hidup 90 jenis 
burung, 85 di antaranya endemis Sulawesi. (APO) 


Imigran Gelap Sri Lanka Masih di Mentawai 


PADANG — Sebanyak 45 
imigran gelap asal Sri 
Lanka hingga Senin (8/10) 
masih berada di Kecamat- 
an Sikakap, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Su- 
matera Barat. Komandan 
Kodim 0319/Mentawai, 
Letkol (Kav) Josafath M 
Roberth Duka me- 
ngatakan, 45 imigran ge- 
lap itu merupakan bagian 
dari 53 imigran gelap 
yang tiba pada gelombang 
kedua. Adapun delapan 
imigran gelap kabur pada 
26 September dengan membawa serta GPS, kompas, 
komunikasi, dan persediaan bater ng belum 
ada petunjuk ke mana mereka kabur. Kami juga belum me- 
ngetahui dengan apa mereka kabur, kemungkinan naik kapal 
penangkap ikan,” kata Josafath. Imigran gelap asal Sri Lanka 
tujuan Australia itu terdampar di Kepulauan Mentawai dalam 
dua gelombang, Sebanyak 43 orang tiba pada Kamis (30/8) 
disusul 53 orang lainnya pada Sabtu (1/9). Sebanyak 43 imigran 
gelap yang tiba pada gelombang pertama sebelumnya dibet 
angkatkan ke Rumah Detensi Imigrasi di Pekanbaru, Riau, 
(INK) 


MENTANG-MENTANG 
IMIGRAN GELAP, 
Bouen PERGA 
SEENAKNY! 


Bibit Yakin Didukung Parpol 


BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo me- 
mastikan pencalonan dirinya kembali dalam bursa pemilihan 
kepala daerah Jawa Tengah 2013. Dia juga optimistis mendapat 
dukungan dari salah satu partai politik besar dalam pen- 
calonannya ters dapat dukungan parpol 

artai politik). Apa parpolnya? Kita tunggu saja. Proses pen- 
aran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih lama,” ujar 
Bibit di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas, Senin 
(8/10). Menurut Bibit, dirinya yakin mencalonkan diri kembali 
dalam Pemilu Kepala Daerah Jateng tahun depan karena me- 
asa masih mampu memimpin provinsi dengan warga sebanyak 
38,5 juta jiwa tersebut. Dengan penduduk sebanyak itu, di- 
butuhkan pemimpin yang tegas dan kompeten, Bibit pada 
Pilkada 2008 diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

(GRE) 


Alasan Berbisnis 
dan Berwisata di Surabaya 


Surabaya selama ini dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indo- 
nesia. Sebutan ini tidaklah mengejutkan apabila mencermati per- 
tumbuhan ekonomi di kota utama Provinsi Jawa Timur ini terhitung 
cukup tinggi. Bahkan, pada semester I 2012, pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur mencapai 7,02 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan 
ekonomi nasional yang hanya 6,4 persen. 


poran dari Pemerintah Provinsi Jawa 

'imur pun mengungkapkan bahwa 
Le memperoleh peringkat pertama 
dalam meraih investasi terbanyak tahun 2011, 
yaitu sebesar Rp 2246 triliun dengan 8.620 unit 
usaha, Menyusul di belakangnya adalah Sidoarjo 
dan Kediri. Dengan jumlah penduduk total 
sekitar 2,76 juta jiwa, Surabaya juga memiliki 
potensi sumber daya manusia yang cukup tinggi. 
Data dari Badan Pusat Statistik Jawa 
Timur menunjukkan sejumlah sektor yang 
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 
yang cukup signifikan ini adalah perdagangan, 
hotel, dan restoran. Sebagai sebuah kota yang 
berlokasi strategis di salah satu ujung timur 
Pulau Jawa, Surabaya memberikan kemudahan 


akses dari darat, laut, dan udara. Secara tidak 
langsung, Surabaya menjadi semacam jembatan 
yang menghubungkan daerah barat dan timur 
Indonesia 

Prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan 
ini pun diperkirakan akan terus meningkat. 
Selain dari niaga, Surabaya dikenal sebagai salah 
satu kota yang memiliki institusi pendidikan 
berkualitas seperti Institut Negeri Sepuluh 
Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga 
Pertumbuhan dari dunia properti juga turut 
mendukung Surabaya sebagai salah satu magnet 
di Indonesia. 

Surabaya juga memiliki sejumlah obyek 
ang menarik untuk dikunjungi. Beberapa 
di antaranya adalah Pantai Ria Kenjeran, 
Monumen Jalesveva Jayamahe, Monumen Tugu 
Pahlawan, dan Monumen Kapal Selam. Selain itu, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(FOTO-FOTO DOK. AMARIS HOTEL 


beragam kuliner khas Jawa Timur di sejumlah 
titik di berbagai penjuru kota akan memanjakan 
lidah Anda ketika mendatangi Surabaya 
Melengkapi kunjungan Anda, sebaiknya pilihlah 
hotel yang berlokasi strategis, tetapi pas di 
kantong ketika mengunjungi Surabay: 
satunya adalah Amaris Hotel Embong Mala 

Hotel ini merupakan Amaris Hotel ke-22 dan 
hotelke-51 dalamjajaran Grup Santika Indonesia 
Hotels & Resorts yang dibuka pada 11 Oktober 
2012, Hotel baru ini beradadi Jalan Kedung Doro 
Nomor 1-3. Lokasi ini tak jauh dari Tunjungan 
Plaza yang merupakan pusat perbelanjaan 
terbesar di Surabaya sekaligus plaza yang paling 
populer bagi masyarakat Surabaya. Amaris Hotel 
Embong Malang -Surabaya adalah Amaris Hotel 
pertama di Surabaya yang memiliki 105 smart 
room dengan fasilitas ruang meeting, @Xpress 
Cat, LCD TV, dan save deposit hox di setiap 
kamar, Untuk harga promosi, Amaris Embong 
Malang-Surabaya menawarkan harga Rp 
300.000 nett berlaku hingga 30 November 2012 

Berkonsep bed & breakfast, gaya chic, dan 
colorful serta letaknya yang strategis, Amaris 
Hotel merupakan salah satu pilihan cerdas 
untuk tempat menginap bagi Anda yang 
melakukan perjalanan bisnis ataupun wisata. 
Untuk info lebih lanjut mengenai Amaris Hotel, 
kunjungi website di wwwamarishotel.com. 
P/IKLAN/MILJ 


PUSAT RESERVASI 


FASILITAS DAN 
PELAYA 


AMI Shote 


by Santika 


EMBONG MALANG - SURABAYA 


ni 


CE) WIFI INTERNET ACCESS 


La uv 
1 @ xress 


NAN 


105 SMART ROOMS 


AKAN DIBUKA, 11 OKTOBER 2012 
AMARIS HOTEL EMBONG MALANG - SURABAYA 


N MEETING ROOMS 

(SMM CREDITS CARDS ACCEPTED 
GB sare Deposit sox 
Dana AnEa 


Jl. Kedung Doro No.1-3 Surabaya - Indonesia 


Ph: (62-21) 270 0027, Fax: (62-21) 270 0350 

Email: reservation@sontika.com 

Online Booking: www.amarishotel.com | www.santika.com 
(MB wvufacebook.com/santikaonline 


15) @sontikoonline 


Ph: (562-031) 548 2299, Fax: (62-031) 549 2299, E-mail: surabaya.embongmalang@amarishotel.com 


ES 


Santika Indonesia 
HOTELS & RESORTS 


1G Koumas GRAMEDIA 


Jb wwwryoutube.com/santikaonline 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


INDUSTRI 


Unit Terbaru PT Semen Tonasa Beroperasi 


MAKASSAR, KOMPAS — 
Pabrik unit V PT Semen Tonasa 
yang berkapasitas 2,5 juta ton di 
Kabupaten Pangkajene Kepulau- 
an, Sulawesi Selatan, mulai ber- 
operasi Oktober ini. Penambahan 
kapasitas produksi itu diharap- 
kan kian mendekati pemenuhan 
kebutuhan semen di wilayah In- 
donesia timur yang mencapai 12 
juta ton per tahun. 

Direktur Utama PT Semen 
Tonasa Sattar Taba, Senin (8/10), 
mengemukakan, total kapasitas 
produksi terpasang lima unit 
pabrik Semen Tonasa saat ini 
sebesar Zl juta ton per tahun, 

"Jika ditambah dengan total 
kapasitas PT Semen Bosowa se- 
besar 2 juta ton per tahun, kami 
mampu memenuhi 75 persen ke- 
butuhan di Indonesia timur,” 
ungkapnya. 

Pembangunan pabrik baru se- 
lama dua tahun itu menelan bi- 
aya hingga Rp 35 triliun, Pe- 
nambahan kapasitas produksi ti- 


dak lepas dari pertumbuhan ke- 
butuhan semen yang rata-rata 9 
persen per tahun. 

Volume batu kapur di lahan 
seluas 715 hektar di Desa Bi- 
ringere, Kecamatan Bungoro, 
yang dikelola Semen Tonasa, di- 
perkirakan 1,3 miliar ton. Se- 
mentara itu, kandungan tanah 
liat yang menjadi bahan cam- 
puran pembuatan semen dite- 
ngarai 1524 juta ton. Bahan baku 
itu paling tidak bisa dimanfaat- 
kan hingga 100 tahun. 

Pengembangan pabrik juga di- 
lakukan PT Semen Bosowa yang 
memiliki hak mengelola lahan 
000 hektar di Kabupaten 
ulsel. Chief Executive 
Officer Bosowa Corporation Er- 
win Aksa mengatakan, pihaknya 
segera membangun pabrik baru 
berkapasitas 1,2 juta ton. Pabrik 
senilai Rp 4 wiliun itu dijad- 
walkan rampung tahun 2014. 

Saat ini, pabrik Semen Bosowa 
di Maros memiliki kapasitas pro- 


duksi terpasang 2 juta ton per 
tahun, Pada 2011, pabrik Semen 
Bosowa di Batam, Kepulauan Ri- 
au, mulai beroperasi, Pabrik ber- 
kapasitas produksi 1,2 juta ton 
per tahun itu memanfaatkan po- 
tensi pasar di Indonesia barat. 


Kendeng 
Gubernur Jawa Tengah Bibit 
Waluyo menyesalkan berlarut- 
nya pembangunan pabrik semen 
di kawasan Pegunungan Kende- 
ng, Kabupaten Pati. Masyarakat 
diimbau membuka diri terhadap 
investasi dan kemajuan pemba- 
ngunan yang niscaya bakal me- 
majukan perekonomian warga. 
”Saya prihatin rencana pem- 
bangunan pabrik semen di Pati 
yang terkatung-katung. Pemba- 
ngunan ini untuk kepentingan 
semua,” ungkap Bibit, Senin, se- 
usai peletakan batu pertama 
pembangunan pabrik semen di 
Kabupaten Banyumas. 
(RIZ/GRE/HEN) 


Mencari Batang Tembakau 


Lt 


“KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


batang tanaman tembakau yang dimanfaatkan untuk kayu bakar di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten 


Kendal, Jawa Tengah, Senin (8/10). Setelah menanam tembakau, petani setempat akan memulai mengolah lahan untuk ditanami padi 


seiring datangnya musim hujan. 


MODIFIKASI CUACA 


Hujan Kurangi Asap dan Titik Api 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Hujan deras tiga hari ber- 
turut-turut hingga Senin (8/10), 
di Palangkaraya, Kalimantan 
Tengah, membuat kabut asap 
berangsur-angsur '— menghilang. 
Jumlah titik api pun menurun. 
Koordinator Pemanfaatan 
Teknologi Modifikasi — Cuaca 
(TMC) Budi Harsoyo, di Palang- 
karaya, mengatakan, titik api me- 
nurun dari 22 titik pada 4 Ok- 
tober 2012 menjadi 7 titik pada 5 
Oktober, serta masing-masing 
tu titik pada 6 dan 7 Oktober, 
”Kabut asap juga berkurang, 
Kami terus melakukan hujan bu- 
atan, terutama di Palangkaraya 
dan daerah-daerah sekitarnya, 
tutur Budi. Pada Sabtu sore, hu- 
jan deras turun. Hujan kembali 
terjadi Minggu malam, dilanjut- 
kan pada Senin pa 
Seminggu terakhir, pener- 
bangan untuk melaksanakan hu- 
jan buatan dilakukan di selatan, 
tenggara, dan barat daya Kal- 
teng, 
Cuaca basah diprediksi terjadi 
sepekan mendatang. Budi men- 
jelaskan, pihaknya tetap melaku- 


kan modifikasi cuaca yang ber- 
tujuan membuat hujan jatuh le- 
bih cepat disertai dengan pe- 
nambahan intensitas curah air, 
Hujan buatan dikondisikan tu- 
run ke daerah yang diinginkan. 

”Kalau tak ada modifikasi cu- 
aca, hujan tidak terlalu deras dan 
jatuhnya belum tentu di tempat 
yang diinginkan,” ujarnya. 

Pilot pesawat hujan buatan 
dan Komandan Skuadron Udara 
4 Malang Mayor (Pnb) Tio Hu- 
tapea menj : j 
buatan di Kalteng dimulai pada 
28 Agustus 2012 hingga hari i 
tim TNI AU bersama Badan 
Pengkajian dan Penerapan Tek- 
nologi (BPPT) telah melakukan 
58 penerbangan. 

Situasi yang membaik juga 
tampak di Kalimantan Selatan. 
Hujan yang turun hampir merata 
Senin lalu cukup manjur meng- 
hapus kabut asap. Hujan yang 
turun beberapa jam ini pun be 
lum bisa dijadikan patokan apa- 
kah pembuatan hujan buatan 
tetap dilaksanakan atau urung. 

Komandan Tim Manggala 
Agni Daerah Operasional 3 Zul- 


karnaen mengatakan, hujan 
ini turun hampir merata di Kal- 
Akibatnya, kabut asap di be- 
pa wilayah yang sebelumnya 
lihat cukup pekat, seperti di 
daerah gambut Kabupaten Ban- 
jar, sepanjang Landasan Ulin di 
Banjarbaru, ataupun di Kota 
masin, menjadi bersih. 


Pembakaran mereda 


Kebakaran lahan dan hutan, 
empat meluas di sejumlah 
ah di Aceh pada Juni-Sep- 
tember, saat ini perlahan surut 
H ng dengan mulai redanya ke- 
giatan pembakaran lahan. Na- 
mun, pemerintah dan masyara- 
kat diminta tetap waspada ka- 
rena cuaca ekstrem masih terjadi 
di sebagian besar wilayah Aceh. 
Pengamat cuaca Stasiun Kli- 
matologi Blang Bint: 
sar, Rahmat T: g 
ungkapkan, di telit yang 
terpantau, dalam seminggu ter- 
akhir tak terli a titik api 
di wilayah Aceh. Di kawasan ba- 
rat dan selatan Aceh yang 
ini rawan kebakaran pun juga tak 
ada titik api. (WER/BAY/HAN) 


Penyelundupan Marak 


Gula Kristal Ilegal asal Malaysia Tetap Masuk Kalbar 


BANDA ACEH, KOMPAS — Penyelundupan beras 
dan gula masih tetap marak di Sumatera dan 
Kalimantan. Aktivitas ilegal tersebut memanfaatkan 
sejumlah jalur laut dan darat yang kurang diawasi 


aparat. Bahkan, di Aceh, j 
melibatkan sejumlah ibu 


Melalui — Pelabuhan — Ulee 
Lheue, Banda Aceh, diselundup- 
kan Ll ton gula dan sekitar 4 ton 
beras ketan asal Thailand. Ba- 
rang-barang itu dibawa sejumlah 
ibu rumah tangga dari Sabang 
dengan kapal penyeberangan. 

Kepala Kantor Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Banda Aceh 
Beni Novri mengungkapkan, gula 
dan beras ketan masing-masing 
dikemas dalam 22 zak dan 151 
Satu zak gula berisi 50 kilo- 
gram (k0, sedangkan satu zak 

i 5 kg 

"Barang-barang itu termasuk 
barang ilegal dan dilarang masuk 
ke wilayah di luar Sabang karena 


jaringan penyelundupan itu 
rumah tangga dari Sabang, 


tak ada bea masuk dan pajak 
impor, ujar Beni, Senin (8/16). 

Barang impor tersebut masuk 
melalui Sabang tanpa bea masuk. 
Ini karena Sabang kawasan bebas 
perdagangan. Namun, barang im- 
por ini dilarang dibawa keluar 
Sabang, Hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 37 Ta- 
hun 1998 tentang Barang Impor. 

Pelaku tergiur membawa ba- 
rang-barang itu ke Banda Aceh 
karena ada selisih harga. Satu 
karung gula dibeli dari toko-toko 
di Sabang seharga Rp 480.000. 
Mereka lalu menjual ke Banda 
Aceh seharga Rp 560000. 

Sa (40), pelaku penyelun- 


dupan, mengaku berutang pada 
sebuah toko di Sabang. Pemba- 
yaran dilakukan jika barang itu 
lolos ke Banda Aceh dan terjual. 
Sementara itu, peredaran gula 
kristal putih ilegal asal Malaysia 
tetap marak di Kalimantan Barat. 
Padahal, wilayah perbatasan Ka- 
limantan Barat sudah mendapat 
alokasi gula impor 17,500 ton. 


Gula kristal 


Pekan lalu, Direktorat Re: 
Kriminal Khusus — Kepolisian 
Daerah Kalbar menyita 9 ton gula 
kristal putih ilegal dalam 180 
karung dari sebuah truk di Kota 
Pontianak. Gula ilegal yang disita 
itu bermerek Pakistan dan me- 
rupakan merek baru gula ilegal 
yang beredar di Kalbar, 
“Setelah diselidiki, gula ilegal 
itu milik Sumarni Manalu, Gula 
dibeli di Malaysia lalu dibawa ke 
Kalbar melalui Pos Pemeriksaan 
Lintas Batas Entikong tanpa 
menggunakan dokumen impor,” 
kata Kabid Humas Polda Kalbar 


Ajun Komisaris Besar Mukson 
Munandar, 

us gula ilegal ini yang ke-45 
ditangani Polda Kalbar selama 9 


aysia membanjiri pasar di 
Kalbar karena harganya hanya 
Rp 9000 per kg, sementara gula 
asal Jawa Rp 13.000 per kg. 

Petugas Bea dan Cukai juga 
menangkap dua kapal yang me- 
nyelundupkan bahan kebutuhan 
pokok dari Malaysia ke Riau. Ke- 
pala Bidang Penindakan Kantor 
Bea dan Cukai Kepri Ahmad Ro- 
fig mengatakan, kedua kapal ada- 
lah kapal motor (KM) Dede Jaya 
Putra dan KM Lian Wi. KM Lian 
Wi membawa 300 ton beras dan 
KM Dede Jaya Putra mengang- 
kut 500 ton beras. 

"Keduanya angkut beras dari 
Malaysia menuju Indragiri Hilir,” 
ujarnya. Salah satu kapal itu su- 
dah enam kali tertangkap me- 
nyelundupkan barang kebutuhan 
pokok. (HAN/RAZ/AHA) 


KEPENDUDUKAN 


Beda Data 
Berpeluang 
Ganggu 
Pilkada 


MATARAM, KOMPAS — 
Jumlah penduduk Provinsi Nus 
Tenggara Barat sesuai hasil sen- 
sus tahun 2012 sekitar empat juta 
jiwa, Namun, hasil pemutakhiran 
yang tercatat dalam daftar pen- 
duduk potensial pemilih pemilu 
kepala daerah mencapai lebih da- 
ri lima juta jiwa. Perbedaan ini 
berpeluang mengganggu pelak- 
sanaan pemilu kepala daerah 
NTB. 

”Apakah yang dipakai data ha- 
sil atau data pemutakhir- 


Wakil 


Gubernur NTB Badrul 
Munir, saat menerima Komisi 
si DPR di Mataram, Senin 


Penyebab membengkaknya 
jumlah penduduk dalam daftar 
penduduk potensial pemilih pe- 
milu (DP4), antara lain, warga 
yang pindah di luar NTB masih 
tercatat dalam kartu keluarga di 
desa asal. Misalnya, anak yang 
sedang kuliah di Yogyakarta atau 
menjadi TKI di Malaysia tetap 
tercatat sebagai penduduk NTB, 
Padahal, orang itu tidak ada se- 
cara fisik di daerah asal. 

Sunardi Ayub, Ketua tim DPR, 
mengatakan, kedatangan mereka 
untuk mendapatkan tanggapan 
dan masukan dari daerah, ma- 
syarakat dan pemangku kepen- 
tingan, menyusul pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Per- 
ubahan atas Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Presiden dan Wakil Pre- 
siden yang tengah dibahas. 

Fauzan Khalid, Ketua KPU 
NTB, mempertanyakan juga ada- 
nya perbedaan data versi Ke- 
mendagri dan KPU kabupaten/ 
kota di NTB, Merujuk Surat Ke- 
mendagri, KPU lalu bersurat ke- 
pada KPU kabupaten/kota bah- 
wa jumlah penduduk NTB yang 
ditetapkan KPU adalah 5.565.616 
jiwa, lebih tinggi daripada data 
yang dikantongi KPU NTB se- 
jumlah 5.336.090 jiwa. 

”Kami minta KPU pusat me- 
neliti ulang data jumlah pen- 
duduk NTB itu karena akan ber- 
dampak terhadap penentuan 
jumlah kursi setiap daerah 
pemilihan, pembentukan pe- 
tugas PPK, PPS, dan lainnya,” 
ujarnya. (RUL) 


KELIMUTU 


Wisata Khusus Digarap 


ENDE, KOMPAS — Perkem- 


lah menjadi tren internasional. 
Taman Nasional Kelimutu di 
bupaten Ende, Pulau Flore 
sa Tenggara Timur, juga sedang 
dikembangkan sebagai obyek wi- 
sata dengan minat khusus itu. 

Wisata ini umumnya dilaku- 
an yang benar-benar 
tertarik terhadap kegiatan khu- 
sus, antara lain, mendaki gunung, 
bersepeda, menyelam, atau jalan 
kaki. "TN Kelimutu akan dikem- 
bangkan dengan mengarah pa 
destinasi minat khusus berbasis 
pemberdayaan masyarakat,” kata 
Kabag Perencanaan dan Kerja 
Sama Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Frans 
Teguh, Senin (8/10), di Ende. 

Kawasan TN Kelimutu mem- 
punyai daya tarik yang dapat di- 
kelola jadi produk wisata berjalan 
kaki seperti wi: i: 
kolam pemandian 
alami Kolorongo, rumah adat, 
dan kerajinan tenun ikat. 

Salah satu upaya adalah pe- 
nguatan kapasitas pemandu (rek- 
king TN Kelimutu, berupa bim- 


bingan teknis yang digelar pada 
6-7 Oktober 2012, di Hotel Sao 
Ria, kawasan Moni, Ende, Peserta 
bimbingan teknis itu sebanyak 29 
orang dari kalangan pelaku pa- 
D a di seluruh Flores. 

serta sepakat jalur jalan kaki 
di TN Kelimutu dimulai dari De- 
sa Waturaka hingga puncak ka- 
wah Gunung Kelimutu dengan 
menyinggahi Desa Pemo sambil 
melihat pengolahan kopi, rumah 
adat, kerajinan tenun ikat, juga 
atraksi tarian adat. Di jalur pun- 
cak trekking, wisatawan akan me- 
nyaksikan panorama Danau Tri- 
warna Kelimutu yang menakjub- 
kan. Jaraknya sekitar 10 kilo- 
meter. 

Presidium Destination Mana- 
gement Organisation  (DMO) 
Flores Yachobus Mbira mengata- 
kan, pihaknya terus mendorong 
masyarakat untuk benar-benar 
sadar wisata sehingga siap dan 
dapat melayani serta menjamu 
wisatawan dengan standar in- 
oral, 

n sampai promosi su- 
ukan, tetapi masyarakat 


PENGAIRAN 


Sawah Tercemar Air Laut 


JEMBER, KOMPAS — Sekitar 
400 petani di Desa Puger Kulon 
dan Mojosari, Kecamatan Puger, 
Jember, Jawa Timur, kesulitan 
memanfaatkan 200 hektar lahan 
persawahan yang tercemar air 
laut. Air laut merembes masuk ke 
sungai di Desa Puger Kulon ka- 
rena klep penahan air laut tidak 
berfungsi. 

”Jika petani hendak bercocok 
tanam pada musim kemarau, 
mereka harus patungan dan kerja 
bakti memperbaiki klep. Cara itu 
dapat menahan air laut jangan 
masuk sungai atau saluran iriga- 
si,” ujar H Abdul Rois, Ketua 
Kontak Tani dan Nelayan Andal- 
an (KTNA) Kecamatan Puger, 
Jember, Senin (8/10). 

Rois menambahkan, klep ter- 
sebut pernah diperbaiki dengan 
menelan biaya lebih dari Rp 100 
juta, Namun, dalam waktu satu- 
dua pekan, alat penahan air laut 
sudah rusak lagi. 

"Awalnya, di atas klep tersebut 
tidak ada jalan untuk umum, 
namun perkembangan perumah: 
an di seberang sungai kian pesat. 
Akhirnya, permukaan tanah atas 
klep tersebut kini menjadi jalan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


umum menuju ke lokasi wisata di 
Pancer," kata Rois. 

Ketua KTNA Jember Muhsin 
menambahkan, petani di dua de- 
sa mengajukan permohonan ke- 
pada dinas pengairan, dinas pe- 
ternakan perikanan dan kelaut- 
an, serta dinas pertanian agar 
menyediakan dana perawatan 
klep kapuran tersebut. Petani ti- 
dak mampu menanggung beban 
biaya untuk selalu memperbaiki 
klep saat musim kemarau. 

Muhsin menambahkan, setiap 
musim kemarau kedudukan air 
laut lebih tinggi daripada posisi 
air sungai. Agar jangan mengalir 
ke sungai yang menjadi saluran 
irigasi pertanian, dibuat penahan 
air laut jika pasang. Tetapi, be- 
berapa tahun terakhir penahan 
air laut itu sudah rusak. 

Kepala Dinas Peternakan, Per- 
ikanan, dan Kelautan Jember 
Mahfud Affandi mengaku, tidak 
pernah menerbitkan izin peng- 
operasian kembali tambak udang 
di sekitar klep kapuran tersebut. 
Ini persoalan lama dan klep ka- 
puran tersebut memang gam- 
pang rusak sehingga air laut ma- 
suk sungai. (SIR) 


PENGUMUMAN 


Sehubungan dengan pengumuman dimedia Koran Kompas pada hari 
Senin 08 Oktober 2012 halaman 38, bersama ini kami beritahukan 
kepada publik bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang yang diajukan oleh PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA 
terhadap PT. KARTIKA SELABUMI MINING ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada 13 September 2012, tidaklah tepat berdasarkan 
hukum. Hal ini dikarenakan PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA 
tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan hasil produksi 
tambang Batubara kepada PT. KARTIKA SELABUMI MINING seba- 
gaimana tertuang dalam “Perjanjian Jasa Penambangan” 08 Desember 
2009. Dengan demikian, kami bertindak untuk dan atas nama PT. 
KARTIKA SELABUMI MINING, mengajukan gugatan wanprestasi 
terhadap PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA dengan tuntutan 
ganti rugi sebesar US$ 32.355.383 (Tiga puluh dua juta tiga 
ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga 


Dollar Amerika) dan Rp. 350.000.000.000,- (Tiga ratus lima 
puluh milyar rupiah) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah 
terdaftar No. 453/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst pada 08 Oktober 2012. 


Demikian pengumuman ini 


gaimana mestinya. 


Hormat kami 
Kuasa Hukum 
PT. KARTIKA SELABUMI MINING 
Magdir Ismail & Partners Law Firm 


Dr. Magdir Ismail, S.H., LL.M. 


Kunthi Dyah Wardani, S.H. 


Ade Kurniawan, S.H. 


disampaikan agar menjadi perhatian seba- 


Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum. 


Masayu Donny Kertopati, S.H. 


Mohammad Ikhsan, S.H. 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


PESONA NUSANTARA 


Atraksi Burung di Danau Limboto 


Danau Limboto di perbatasan Kota Gorontalo dan 
Kabupaten Gorontalo lebih banyak dikenal sebagai 
salah satu danau kritis di Indonesia, Serbuan eceng 
gondok yang menutupi sebagian besar permukaan 
danau ibarat kanker ganas yang menggerogoti tubuh 
manusia. Siapa sangka, di tengah danau, ada atraksi 
aneka burung yang memukau. 


Oleh ARIS PRASETYO 


erangkat sore hari, sekitar 
Paw 1600 Wita, menuju 

ke tengah-tengah danau, 
kita akan disuguhi aneka burung 
beterbangan di angkasa. Seseka- 
Ii, burung-burung itu menyam- 
bar ke permukaan danau dan 
terbang kembali ke atas dengan 
ikan di paruh mereka. 

Dengan tenang, burung-bu- 
rung tersebut menikmati hasil 
buruan mereka di tiang bambu 
yang jumlahnya ratusan yang 
ditanam nelayan untuk mem- 
buat karamba. 

Dari sekian banyak burung 
yang beterbangan di atas per- 
mukaan Danau Limboto, satu 
jenis yang paling menarik per- 
hatian adalah elang bondol (Ha- 
liastur indus) yang berjumlah 
belasan. Burung ini termasuk 
dalam burung yang dilindungi. 
Dengan ciri khas warna putih 
pada bagian kepala hingga dada 


DANAU LIMBOTO 


dan kecoklatan pada sayap sam- 
pai ekor, burung berparuh tajam 
tersebut berputar-putar mela- 
yang di angkasa, Dengan sorot 
mata tajam, ia mengamati calon 
mangsanya, yaitu ikan danau. 
Selain elang bondol, burung 
kirik-kirik australia (Merops or- 
natus) seolah tak mau kalah. 
Burung yang berukuran lebih 
kecil dari elang bondol ini ge- 
rakannya lincah. Dengan paruh 
kecilnya yang panjang sekitar 
3-4 sentimeter itu, sesekali bu- 
rung itu menyambar ikan danau 
berukuran kecil dan menikmati- 
nya di atas pancang bambu un- 
tuk keramba milik nelayan. Di 
antara burung lain di Danau 
Limboto, jenis ini memiliki war- 
na paling beragam, yakni per- 
paduan kuning (leher), hitam 
itar mata), hijau (punggung 
dan sayap), dan abu-abu (ekor). 
Ada pula jenis burung yang 


@ Luas: 7.000 hektar (1932) kini menjadi 2.500 hektar (2010) 

@ Kedalaman: Rata-rata 12 meter (1932) kini menjadi rata-rata 2-3 meter (2010) 
# Lokasi: Perbatasan Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo 

@ Flora di danau: Eceng gondok (menutupi separuh permukaan danau), teratai, 


dan kangkung 


@ Fauna di danau: Gabus, mujair, nila, sepat, tawes 


Danau Limboto juga memi 
amfibi yang ditumpangi Presiden Soekarno 


riwayat sejarah menjadi lokasi pendaratan pesawat 


saat berkunjung ke Gorontalo pada 


1950 dan 1956. Kedatangan Soekarno ketika itu diabadikan dengan didirikannya 
Museum Pendaratan Seokarno di Desa Iluta, Kecamatan Batuda'a, 


Kabupaten Gorontalo, 


Limboto @ 
FSULawEsi PP coRONTato 
na? NX 2 DANAU 3 
SO LIMBOTO 4 
Ng 


NOVAN 


suka bergerombol di Danau 
Limboto, yaitu kuntul kecil 
(Egretta garzetta) yang juga ba- 
nyak ditemukan di sawah atau 
rawa, Dengan ciri khas warna 
putih pada seluruh tubuhnya, 
keelokan terlihat saat burung 
tersebut kaget dan serentak ter- 
bang dengan jumlah yang men- 
capai puluhan. Burung ini ge- 
mar bertengger bergerombol 
pada pancang bambu yang jum- 
lahnya ratusan di Danau Lim- 
boto, 

Sementara itu, jenis yang ra- 
jin melayang-layang di udara 
adalah jenis layang-layang api 
(Hirundo tahitica). Burung ini 
memiliki ciri khas warna biru 
tua pada punggung dan sayap 
yang kehitam-hitaman. Adapun 
warna leher burung ini merah 
kecoklatan dan putih pada ba- 
gian perut. 

Selain keempat jenis burung 
di atas yang banyak ditemukan 
di Danau Limboto, ada juga je- 
nis lain, seperti cangak merah 
(Ardea purpurea), dara laut sa- 
yap putih (Chlidonias leucopte- 
rus), mandar besar (Porphyrio 
porphyrio), bondol rawa (Lon- 
chura malacca), dan blekok sa- 
wah (Ardeola speciosa). Semua 
burung-burung itu memiliki mi- 
si yang sama di Danau Limboto, 
yakni berburu ikan untuk me- 
nyambung hidup. 


Faktor ikan 


Menurut Eko Prastio Ramad- 
han, anggota staf lapangan Bu- 
rung Indonesia di Gorontalo, se- 
buah organisasi nirlaba bidang 
pelestarian burung, Danau Lim- 
boto memiliki daya tarik bagi 
aneka burung di sana, Salah satu 
tujuan burung-burung tersebut 
adalah keberadaan ikan yang 
melimpah di dalam danau, Tak 
heran, elang bondol yang juga. 
kerap ditemukan di laut tertarik 
untuk berburu ikan di Danau 
Limboto. 

”Burung-burung di Danau 
Limboto termasuk kategori bu- 
rung air, maksudnya burung 
yang bergantung pada kebera- 
daan air untuk mencari makan, 
Sebab, di danau banyak ikan 
yang menjadi salah satu makan- 
an burung-burung tersebut,” ka- 
ta Eko, Sabtu (6/10). 

Banyaknya karamba untuk 


KOMPAS/ARIS PRASETYO 


Dua ekor elang bondol bertengger di batang bambu karamba di Danau Limboto, Gorontalo, Jumat 
(6/10). Selain elang bondol, banyak burung yang mencari ikan di Danau Limboto, di antaranya jenis 
layang api, kuntul kecil, kirik-kirik australia, dan cangak merah. Keberadaan burung tersebut menjadi 


atraksi tersendiri di tengah danau, 


mengembangbiakkan ikan di 
Danau Limboto menjadi salah 
satu daya tarik kedatangan bu- 
rung-burung tersebut, Para ne- 
layan setempat mengembangbi- 
akkan ikan nila di dalam ka- 
ramba, Selain nila, ikan yang 
ada di Danau Limboto antara 
lain mujair, gabus, sepat, atau 
tawes. Namun, 
peternak ikan di Da- 
nau Limboto, keber- 
adaan burung-burung 
tersebut menjadi se- 
macam hama, 

"Tak jarang bu- 
rung-burung berburu 
ikan yang masih ke- 
cil-kecil, Namun, ka- 
mi tidak merasa ter- 
ganggu dengan keberadaan me- 


cam hama, Mereka sudah s 
perti menjadi teman kami ke- 
tika menunggui karamba-ka- 
ramba ini,” kata Norman Kalu 
(43), salah seorang nelayan di 
Danau Limboto. 

Tak banyak yang tahu soal 
keberadaan aneka burung di 


tengah Danau Limboto, Biasa- 
nya, yang kerap berkunjung un- 
tuk menikmati atraksi burung di 
danau itu adalah para pehobi 
fotografi, Mereka kerap ke da- 
nau untuk memotret burung, 
terutama pada akhir pekan atau 
hari libur, Dengan menyewa pe- 
rahu nelayan seharga Rp 50.000 
per perahu selama 
dua jam, sudah me- 
muaskan para pen- 
cinta burung atau 
penggemar fotografi 
berkeliling Danau 
Limboto. 

"Waktu yang 
tepat untuk memot- 
ret burung di Danau 
Limboto adalah sore 
hari, Saat-saat itulah banyak bu- 
rung berkumpul mencari ikan. 
Pemandangan di danau menje- 
lang matahari tenggelam juga 
tak kalah indah," ujar Adhy Wi- 
nata (28), salah seorang peng- 
gemar fotografi di Gorontalo. 


Hiburan tersendiri 
Keberadaan aneka burung di 


Danau Limboto menjadi hibur- 
an tersendiri di tengah-tengah 
ancaman lenyapnya danau se- 
luas 2.500 hektar tersebut. Ya, 
oleh beberapa pakar lingkungan, 
Danau Limboto diperkirakan 
akan lenyap dalam kurun 10-15 
tahun ke depan akibat tingginya 
sedimentasi di danau tersebut. 
Pada tahun 1930, kedalaman 
danau mencapai 12 meter. 

Kini, kedalaman danau menyi- 
an 2 meter-2,5 meter s 
Separuh permukaan danau yang 
tertutup oleh serbuan eceng 
gondok juga menjadi persoalan 
tersendiri. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi 
Gorontalo berupaya keras me- 
mulihkan Danau Limboto se- 
perti sediakala dengan cara me- 
ngeruk endapan lumpur dan 
membuang eceng gondok ke da- 
ratan. 

Jika itu berhasil, Danau Lim- 
boto akan semakin elok dengan 
pemandangan air yang luas tan- 
pa eceng gondok serta dihiasi 
ratusan burung yang terbang di 
atasnya. 


GUBERNUR DIY 


Tempat 

. 
Pelantikan 
Dipindah 
YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Pelantikan Sultan Hamengku 
Buwono X dan Paku Alam TX 
sebagai Gubernur dan Wakil Gu- 
bernur Daerah Istimewa Yogya- 
karta yang awalnya direncanakan 
di Siti Hingsil Keraton Yogya- 
karta akhirnya pindah ke Gedung 
Agung, Rabu (10/10) besok. Selain 
itu, tamu undangan yang sebe- 
lumnya diusulkan 1500 orang 
akhirnya dikurangi menjadi 400 
orang. 

Sekda DI Yogyakarta Tehsanuri 
mengatakan, pelantikan Sultan 
dan Paku Alam di Gedung Agung 
akan ditangani protokoler kepre- 
sidenan yang dibiayai pemerin- 
tah pusat dan pemda DI Yog- 
yakarta. 

"Anggarannya masih akan ka- 
mi bahas dengan DPRD. Dari 400 
undangan, pemda DI Yogyakarta 
diberi jatah 355 undangan, di 
mana 105 undangan nantinya 
duduk di Ruang Garuda dan 250 
undangan lainnya di Gedung 
Kesenian, kompleks Gedung 
Agung,” ujarnya, Senin (8/10), di 
Yogyakarta. 

Pengurangan jumlah tamu un- 
dangan diharapkan berdampak 
signifikan terhadap biaya pelan- 
tikan, Sebelumnya, total biaya 
yang diusulkan Rp 1,6 miliar, 

Anggota Panitia Khusus (Pan- 
sus) Penetapan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah DT Yog- 
yakarta, Isti'ana, menilai, jika bi- 
aya pelantikan ditanggung pe- 
merintah pusat, semestinya pe- 
ngeluaran APBD DI Yogyakarta 
bisa dihemat. Namun, porsi pem- 
biayaan antara pemerintah pusat 
dan daerah harus transparan. 

Pangdam TV Diponegoro Ma- 
yor Jenderal TNI Hardiono Su- 
roso menjelaskan, 1 
dahan tempat pelantil 
Hinggil ke Gedung Agung karena 
Gedung Agung dinilai lebih nya- 
man, bagus, dan aman. Adapun, 
masyarakat umum tidak perlu 
datang ke Gedung Agung karena 
mereka bisa menyaksikan pelan- 
tikan melalui televisi nasional. 

Pelantikan Sultan dan Paku 
Alam pada Rabu ini tidak digelar 
dalam sidang paripurna, Presi- 
den Susilo Bambang Yudhoyono 
pun akan hadir. (ABK) 


NFO | WISATA 


Santapan “Wah” 
di Kapal Mewah 


Menjelajahi sejumlah tempat sambil menikmati wisata 
kuliner merupakan kemewahan yang menjadi dambaan para 
pelancong sejati. Tak harus repot menempuh perjalanan 
darat dari satu tempat ke tempat lain yang memakan waktu 
dan menguras tenaga. Anda dapat berpindah tempat sembari 
santai mencicipi penganan unik yang menggoyang lidah. 

Hal itu dapat Anda nikmati di atas kapal pesiar mewah yang 
niscaya menjadi momen yang istimewa dan tak biasa. 


elakukan — perjalanan dengan 
kapal pesiar. memungkinkan Anda 
untuk merasakan sensasi berbeda. 


Hamparan samudra biru yang tak terbatas di 
depan mata adalah visualisasi atas mahakarya 
alam yang tak dapat direkayasa. Pesona kian 
memukau dengan terpaan angin laut yang beradu 
dengan deru ombak saat Anda berdiri di dek 
kapal. 

Tak hanya dek yang dapat 
menyuguhkan sensasi berbeda, tetapi juga bagian 
dalam kapal. Berada di dalam kapal pesiar, Anda 
juga tak akan dirundung rasa bosan, Apalagi, saat 
berada di kapal mewah seperti Costa Victoria. 
Sajian menu santapan istimewa nan khas akan 
membuat lidah bergoyang 


bagian 


Menu Italia 

Untuk memberikan pelayanan terbaik, kapal 
Costa Victoria menyediakan lima menu santapan 
per hari (sarapan, makan siang, teh di sore hari, 
makan malam, dan supper), ditambah lagi acara 
gala dinner, hiburan, dan tempat belanja. Jangan 
lupa untuk turut serta dalam “course Italian 
dining, yaitu membuat appetizers, pasta, main 
course, dan desserts dengan keju dan salad pilihan. 
Dengan demikian, tidak akan ada waktu yang 
membosankan, Anda pun dapatmenikmati suasana 
Italia diatas lautan. 

Di dalam kapal pesiar yang megah ini, Anda 
diibaratkan sebagai tamu istimewa. Pelayan 
dapat mengirim sarapan ke suite cabin (kabin 
balkon pribadi) pada pagi hari. Rasakanlah 
kenikmatan menyantap hidangan istimewa dengan 
pemandangan laut yang spektakuler di sekitar. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Selain mencicipi menu hidangan yang 
lengkap, ikutilah kelas uji coba wine dan keju. 
Kelas ini dapat memperluas pengetahuan Anda 
tentang wine, baik dari sisi sejarah, jenis anggur 


yang diracik, maupun proses pembuatannya. 


Sensasi malam 

Pada malam hari, jangan sampai Anda 
melewatkan momen yang menyenangkan. Kerlip 
lampu di dalam kapal semakin memperlihatkan 
suasana glamor dan elegan, Belum lagi, para 
pengunjung mulai berpakaian menawan sehingga 
suasana malam semakin meriah. Sebelum larut 
dalam malam, bergabunglah dalam sesi Italian 
cooking demonstration, Anda akan diajarkan 
untuk membuat resep pizza, misalnya pepperoni 
pizza, 

Malam semakin lengkap dengan adanya gala 
dinner. Warna-warni lampu terlihat berkilau dan 
membuat para tamu hanyut dalam kemewahan. 
Pelayanan yang ramah pun menjadi nilai tambah 
untuk sebuah kenyamanan. Belum lagi, ragam 
makanan Italia yang disuguhkan seperti salmon 
norwegia baked segar dengan keju serta pasta 
spageti lobster. 

Lalu, apakah kesenangan berhenti begitu 
saja? Tentu saja tidak. Ajaklah si kecil untuk 
menyaksikan pertunjukkan sulap dan variety 
show ala Italia. Ada pula aksi Ice, imitasi Michael 
Jackson, yang dapat menirukan gaya legendaris 
moonwalk dengan memukau. Untuk acara spesial 
dengan pasangan, nikmatilah malam panjang 
dengan midnight pool deck party. IKLAN/GPW) 


41 
-!nlus Extra Offers 


Shopping your favourite European brands at sea with lowest Duty-Free Prices" 
Costa Victoria Departures from Singapore 


Port Malacca Langkawi Penang Kummtn Bangkok KohSamui 
18027 Atau s3 to) din 
Nov 21, Dec & 19, Jan 2 Nov 47, Dec 1, 15, NavaA Deen 
Extra Erna fr Ke 
TILLLIAN (ae orrotunae HTI OFF USD 50 
Ami 180 asam DI onsomoean 
Alai Lena Pa eat 


NY JA 7 night salings, 
— 


Non ox eco 


Tha en enlusie and Inormatioe coret ati Ike ai priiag ad In sabit change withaw prior 
Dasa Lnarante” 


airportsingapore 


Ad dpr aan aan Ma gd mp 


en na ea An Er ea 
Ea na 
2 Ba aa eng ntt rod menua MOM bt It png oa pem nh mama 

Sa aa an ama 


Panen Tour Tel: (021) 3855388 -Menara Te: (021) 5220494 -AVS Indonesia Tel: (021) 29079792 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Menjawab Kebutuhan 
Wisatawan dan Pebisnis 


— . 
- — 
Gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dihubungkan 
dengan hamparan laut biru menjadi salah satu alasan Indonesia memiliki 
nik begitu banyak obyek wisata menarik yang tak dimiliki negara lainnya. 
ma -a 
smurrensoce 
alah satunya Sulawesi Selain sebagai salah satu kota Selain Makassar dan Padang, Bukan tanpa alasan Citilink baru dibuka tersebut. di Indonesia. Ke depannya Citilink 
Selatan, yang memiliki awan, Makassar Batam — merupakan — salah membuka rute baru di Padang. Tak hanya berhenti dengan akan terus membuka rute-rute 


sejumlah wisata gjuga ibu kota Sulawesi Se satu kota penting yang patut Selain banyak menyimpan atraksi rute-rute tersebut, Citilink akan baru di beragam kota di Indonesia. 
menarik yang banyak merupakan kota niaga terpenting dipertimbangkan.Kotainimemiliki wisata, Padang menjadi terusmelebarkan sayapnya dengan “Target kami hingga akhir tahun 
dikunjungi, — domestik dan pintu gerbang di bagian timur pertumbuhan ekonomi yang pesat. satu p ymnomian karena rute-rute lainnya. SM Marketing 2012 adalah mengoperasikan 137 
maupun mancanegara. Kepulauan Indonesia. Pelabuhan Makassar Dalam tempo 40 tahun, penduduk memiliki pendapatan per kapita '& Communication Citilink Aristo frekuen 
u dari berperan sebagai sentral aktivitas Batam tumbuhhingga158kalilipat. — tertinggi di Sumatera Barat. Kristandyo mengemukakan, “Tidak Ini adalah komitmen 
sekian banyak atraksi wisata yang ekonomi, pemerintahan, serta Batam juga telah ber: Selain itu, Padang menjadi  menutupkemungkinanbahw: untuk — meningkatkan 
banyak diminati. Kepulauan hubungan dengan negara-negara Kawasan Ekonomi Kh pusat pendidikan dan kesehatan ada rute Makassar outbond untuk — pelayanannya kepada masyarakat 
terletak di Kota Makassarini masih Eropa. Kota ini strategis ditempuh melalui karena memiliki perguruan tinggi merambah Indonesia Timur” di Indonesia," lanjut Arif. 
asri serta memiliki hamparan pasir Kota menarik lainnya adalah jalur udara dari berbagai kota di dan fasilitas kesehatan yang lebih CEO PT Citilink Indonesia Sebagai bukti keberhasilan 
putih yang dapat dijadikan tempat Padang, Sumatera Barat, Kota ini Indone dan negara lainnya banyak dibandingkan kota atau Arif Wibowo mengatakan hal Citilink dalam — komitmennya 
relaksasikan diri. menyimpan sederet atraksi wisata melalui Bandar Udara HangNadim. kabupaten lainnya di Sumatera senada. “Citilinksengaja membuka meningkatkan pelayanan kepada 
antaranya Pantai Air Barat. penerbangan ke rute-rute yang pelanggan, Citilink telah meraih 


penerbangan setiap 
Spermonde merupakan 


atawan yang berkunjung menarik, di 


ke pulau-pulau tersebut tak Manis. Pantaiinimerupakanobyek Citilink lebarkan sayap Oleh karena itu, Citilink sudah mature dan teruji dari segi ' beberapa penghargaan antara lai 
hanya dapat menikmati saat-saat wisata yang erat kaitannya dengan Banyaknya wisatawan yang  membukarutepulangpergiBatam- pasarnya. Tingkat permintaan oleh Indonesia Travel and Tourism 
tenggelamnya matahari dan mandi cerita yang melegenda, Malin berkunjung ke daerah tersebut Padang sehingga masyarakat dapat kat untuk penerbangan — Foundation untuk kategori Leading 
di pantai yang indah. Tak sedikit ' Kundang. memicu Citilink, anak perusahaan — memanfaatkan sistem point to point ota tersebut pun cukup Low Cost Airline 2011/2012, 
wisatawan yang menyelam untuk Selain pantai, keindahan PT Garuda Indonesia Tbk, untuk light yang ditawarkan Citilink. ar Arif. kategori Best Overall Marketing 


and 


melihat indahnya terumbu karang lainnya ditunjukkan oleh Ngarai jasa penerbangan berbiaya murah Warga Padang dapat bepergian ke »ngan penambahan pener- Campaign di The Budgi 

yangada di dalamnya. Sianok. Lembah yang dipenuhi (LCC) — kembali — melebarkan Singapura melalui Batam danyang bangan ke rute baru, diharapkan Travel Awards 2012, dan yang 
Menikmati “alam Sulawesi pohonbesardanhamparanrumput sayapnya. Sejumlah rute dibuka memiliki kepentingan bisnis di Citilink dapat turut serta terbaru yaitu penghargaan Service 

nakansemakinmengesankan hijau semakin menampilkan untuk memenuhi kebutuhan  Surabayakinisemakindimudahkan — membantu meningkatkan investasi — To Care Award 2012 untuk Airlines 

jannya dengan desiran angin tawan maupun pebisnis, dengan adanya rute baru ini. dan perekonomian di kota-kota category dari Markplus Insight. 

ratebingyangtinggi. Halini di antaranya rute penerbangan Kegiatan bisnis seperti meeting sbut. Saat ini Citilink telah — (IKLAN//BYUI 

awansemakin Batam-Padang PP dan Batam- pada pagi hari tak terkendala melayani 78 frekuensi harian ke 

1-Makassar. berkat rute penerbangan yang ai kota penting dan menarik 


dengan — melihat sekelompok kea 
burung camaryangtengah berburu dian 
ikan, juga melihat para nelayan  tentumembuatwi 
yang sedang mencari ikan. kagum akanalam Sumatera Barat. — Surabaya PP, dan Jakarta 


Garuda Indones 


mudah dan hem: 


Tale 


Indonesia Trav 
and Holidoy Fair 2012 
Grand indonesia Shopping Town 
West Mal! Level 5 - Exhibition Hall 
12-14 October 2012 
Dapatkan penawaran menarik 
selama event berlangsung 


patkan melalui pembelian di 


aga aib " 
burok Rursbeekaima persediaan era 
Syomat den ketemnaan berlaku! 


satu hui perh 


EASY, BUY, & EASY, PAY, 


citilink.co.id 
0804 1 080808 


FP | atilink 
IB  catilink 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


Renovasi Sekolah Terhenti 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Petugas sekolah, Dika, memperhatikan perlengkapan meja kursi yang disimpan di selasar SD Negeri 


Renova: 


segera dimulai kembali 


, Jakarta Pusat, karena atap ruang k 
yang dimulai pada Ramadhan lalu terhenti seusai Lebaran, Mereka berharap proyek te 
hingga barang-barang milik sekolah tidak rusak oleh hujan yang mulai turun. 


terpaksa dipindahkan ke sekolah-s 


sedang direnov 


, Senin (8/10). 
ebut 


ekolah lainnya. 


Warga Masih Kerepotan 


Data Kepesertaan Layanan Kesehatan Gratis Perlu Diperbaiki 


JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan jaminan 
kesehatan bagi warga miskin DKI Jakarta dinilai 
belum optimal. Sejumlah warga yang belum 
terdaftar masih kerepotan mengurus administrasi 
untuk mendapat layanan gratis. Sebagian warga 
menilai pengelola rumah sakit diskriminatif. 


Keluarga Elisa Rohna (40), 
warga Kelurahan Lagu 
matan Koja, Jakarta Uf 
salnya, Senin (8/10), mengaku 
harus menunggu lebih dari sem- 
bilan jam untuk mendapatkan 
perawatan bagi anaknya, Asep 
Budi Riyanto (23), yang meng- 
alami kecelakaan, di ruang unit 
gawat darurat di salah satu 
rumah sakit di Jakarta Utar: 
Asep tiba di rumah sakit pada 
Sabtu (6/10) pukul 04.00, 

Elisa mengaku mengeluarkan 
uang lebih dari Rp 1,3 juta agar 
Asep bisa segera ditangani oleh 
dokter. Padahal, Asep sudah ter- 
daftar sebagai peserta jaminan 
pemeliharaan kesehatan keluar- 


ga miskin (JPK Gakin). 

Jusuf JK (47), warga Kelu- 
rahan Semper Barat, Kecamatan 
Cilincing, juga mengaku harus 
meluangkan waktu beberapa hari 
untuk mengurus surat keterang- 
an tidak mampu (SKTM) dari 
ketua RT, RW, lurah, serta veri- 
fikasi SKTM dari puskesmas dan 
Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 

Tukang ojek itu harus meng- 
urus administrasi yang panjang 
guna mendapatkan layanan ke- 
sehatan gratis bagi ” Oktovina 
Louise @D), istrinya, yang meng- 
idap diabetes dan harus men- 
jalani operasi. 

Pada Sabtu pekan lalu, Jusuf 
mengantongi SKTM, laporan ve- 


rifikasi keluarga miskin, dan se- 
jumlah syarat untuk mendapat- 
kan layanan gratis, Dia juga dua 
kali memperpanjang surat reko- 
mendasi dari dinas kesehatan. 
Namun, Jusuf belum mendapat- 
kan fasilitas gratis. 

”Pihak rumah sakit meminta 
saya menanggung separuh biaya 
obat, rata-rata Rp 250000 per 
hari, serta biaya operasi sekitar 
Rp 25 juta. Saya tidak tahu harus 
ke mana mencari uang untuk 
membayar biaya itu,” keluh Ju- 
suf, 


Perbaikan data 


Menurut aktivis sosial dari Fo- 
rum Bersama Penggugat (For- 
magat), Ricardo Hutahaean, Ju- 
suf adalah sebagian warga mi 
ng tak terdaftar sebagai peserta 
JPK Di sekitar tempat 
tinggalnya di Kampung Beting, 
Kelurahan Tugu Utara, Kecamat- 
an Koja, hanya terdata 46 ke- 
luarga miskin. Padahal, jumlah 
warga miskin diperkirakan lebih 
dari 600 keluarga. 


Ricardo menambahkan, le- 
mahnya data yang dipakai seba- 
ai acuan kepesertaan JPK Gakin 
memaksa sebagian warga miskin 
tidak memperoleh layanan 
bagaimana seharusnya, Karena 
itu, perbaikan data mendesak di- 
lakukan selain perbaikan mutu 
layanan rumah saki 

Sementara itu, Kepala Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta Utara 
Bambang Suheri mengatakan, 
Pemerintah Provinsi DKI telah 
bekerja sama dengan 88 rumah 
sakit untuk pelayanan tersebut. 
Sebanyak 17 rumah sakit di an- 
taranya berada di Jakarta Utara, 
Seharusnya, program ini men- 
cakup semua warga miskin di 
DKI, 


ak ada alasan bagi rumah 
it untuk menolak melayani 
warga miskin. Jika belum ter- 
daftar sebagai peserta (penjamin- 
an kesehatan), masuk saja, apa- 
lagi saat dalam darurat. 
Mereka bisa urus SKTM dari RT, 
RW, kelurahan, dan rekomendasi 
kemudian,” ujarnya, (MKN) 


Jadi Korban Pemerkosaan, Malah Dikeluarkan dari Sekolah 


ungguh malang nasib siswi 
Gas satu SMP swasta di 


Depok, Jawa Barat, ini. Su- 
dah menjadi korban pemerko- 
saan, ia dikeluarkan dari seko- 
lahnya karena dinilai memper- 
malukan sekolah. 

Akibat peristiwa tragis bei 
tubi, keluarga menyebutkan, 
an dan pe- 
merkosaan itu dalam kondisi 
terguncang dan sedih. Siswi itu 
adalah murid SMP BU, Depok, 
yang diperkosa orang yang di- 
kenalnya lewat Facebook 

Menurut TG, tante korban, 
Senin (8/10), korban menget: 
hui dikeluarkan dari sekolah se- 
usai mengikuti upacara pagi ke- 
marin. "Padahal, keluarga sudah 
menyemangati agar ia kembali 
ke sekolah,” katany: 

TG menceritakan, saat meng- 
ikuti upacara pagi hari, pihak 
olah menyebutkan, mereka 
tidak menerima siswa yang 


mempermalukan nama sekolah. 
"Meski tak menyebut nama, tapi 
yang dimaksud jelas,” uj 
Ta menambahkan, kelui 
sebenarnya menawarkan kepada 
korban, jika mau pindah, korban 
akan dipindahkan. Namun, lan- 
jutnya, remaja ini memilih un- 
tuk bertahan di sekolah lama. 
Keluarga, kata TG, saat ini 
juga sedih dan shoc 
ngan kejadian itu. "Kami 
dapat kemalangan, tetapi malah 
dikeluarkan. 
Menurut TG, keluarga belum 
memutuskan langkah yang akan 
diambil terkait hal ini. mi 
masih menunggu Komnas Per- 
lindungan Anak (PA),” katanya. 
Wali Kota Depok Nur Mah- 
mudi Ismail membantah ada s 
kolah mengeluarkan siswa ka- 
rena menjadi korban pemerko- 
saan. Nur Mahmudi sudah men- 
dapat klari dari dinas pen- 
didikan bahwa hal itu tak benar, 


”Besok kami akan memediasi 
pertemuan antara dinas pendi- 
dikan, pihak sekolah, dan orang- 
tua. Pertemuan itu penting un- 
tuk menggali informasi yang se- 
benarnya,” kat 

Menurut dia, korban pemer- 
kosaan perlu dilindungi karena 
dia korban kejahatan. Sebab, dia 
orang yang diculik, bu 

yang mel 
pihak yang mencemarkan nama 
baik pihak lain, 

Nur Mahmudi ber 
ban bersedia menghadi 
i dengan Dinas Pendidikan Ke. 
ta Depok. Kepala Polres Depok 

i: ar Mulyadi Ka- 
harni mengatakan, pih 
memang pernah menet 
poran kehilangan anak dari ke- 
luarga. Saat ini, anak itu sudah 
kembali kep angtuanya, 

Terkait dengan pengusutan 
kasus ini, Mulyadi menyebut di- 
tangani Polres Kabupaten Bogor 


karena kejadian pemerkosaan di 
Cibinong. Mulyadi menyayang- 
kan jika siswi itu dikeluarkan 


Kepala Satuan Reserse Kri- 
Polres Bogor Ajun Ko- 
Imron Ermawan 
mengatakan, pihaknya telah me- 
meriksa lima saksi, mendatangi 
TKP, dan menyita barang bukti. 
”Upaya menangkap tersangka 
telah dilakukan. Kami sudah 
mendatangi orangtua angkat 
tersangka di Gunung Sindur, 

a pencarian masih dilaku- 

, sampai tertangkap pelaku- 
nya,” kata Imron. 

Keputusan sekolah menge- 
luarkan siswi ASS diprotes keras 
Komnas PA. Ketua Komnas PA 
Arist Merdeka Sirait mengata- 


kan, pihaknya segera mengirim- 
kan surat keberatan ke sekolah, 
am pelecehan seksual ini, 
adalah korban. Semesti 
ndungi dan tetap dibe 
kan kesempatan untuk sekolah.” 
Menurut Arist, selama 2012, 
Komnas PA menerima 21 kasus 


ada yang jadi korban pelecehan 
al Bahkan, ada satu ka- 


dah Pare 
Untuk mencegah hal itu, ujar 
Arist, dibutuhkan peran aktif 
orangtua mengawasi pergaulan 
anaknya di jejari sial dan 
internet, (MDN/NDY/GAL/RAY) 


10 PUN MET RAGE & 


aa apr 1 MR Hen 
adah 28 Oet/ 2 TE Ou Pt 

Am “er 23 
14D FUN WEST EUROPE 4 


Bean Lorne Po NS 


18D GRAND EUROPE LOURDES 
& abal 
bag rate Yasa 


Bana G7 3g 


18D WEST EUROPE SUPER FANTASTIC 
MANCHESTER Tag 
. 3.188 


“ 
Dp: 10 Moe) 18 Due 


ISO FUN EASTEAN $ 
# WESTERN EUROPE $$ 


2.588 
16D SPAIN PORTUGAL MOROCCO 
4 MI "TI 
H-3) « 2.988 
130 FUN pak telan PORTUGAL Papan 
Ka 2.388 
1SD MAGNIFICENT EAST EUROPE 
HO 2S 


10 FUN EAST EUROPE 
# DANUBE RIVER Ta 
» 2.788 


10D BEAUTIFUL SWITZERLAND 
4 GLACIER 3000 


3.588 


3.288 
3.688 


4.488 


IL) POM SANTA CLAUS VILLAGE 


13D GREAT BRITAIN EXPLORER 
4 STONEHENGE 


1D WONDER OF FRANCE 
4 CHAMONIC 


16D EXOTIC ITALY SICILY GREECE 
4 SARONIC ISLAND CRUISE 


11D WEST COAST USA FAVOURITE # 
SANDIEGO SEAWORLD 


13D MEMORIES WEST COAST USA 

4 HONOLULU 

4D SPLENDID NORTHEAST USA 
4 FRENCH 


140 BEAUTIFUL EAST COAST USA 
DISNEYWORLD 4 CANADA 


140 HISTORICAL EAST COAST USA 
CHICAGO 4 CANADA 


10D SOUTH AFRICA GARDEN ROUTE |... 
#BAKUBUNG BUSH LOOGE 3 F0g 


11D SPECTACULAR SOUTH AFRICA 
4 VICTORIA FALLS 


5.088 
180 LATIN AMERICA SAMBA FESTIVAL 
MACHU PICCHU 4 SANTIAGO $ Egg 


AN 
CN 
GOLDEN RAMA 


NE 


MALL KELAPA GADING, 24 


05D KOREA K - POP FESTIVAL ri 


08D FUN KOREA TAIWAN FANTASTIC 


4 SKI RESORT 1.98 


OTO FUN KOREA WINTER @ 
4 TEDDY BEAR FARM (87 Ta 
121,77. 20 00 154 
08D FUN KOREA DREAMLAND 
4 APPLE WINE FACTORY 


090 KOREA MONDERFULSNOW 
4 LOTTE WOALI 2 4 aan 
& 1928 


090 KOREA WINTER SNOW JEJU ISLAND 
4 TRICK EYE MUSEUM 


OTO FUN OKINIOU JAPAN 
NAZAWA 


080 OISHI JAPAN CLASSIC & 

4 DISNEYSEA 

08D BEAUTIFUL JAPAN SAPPORO 
# HAKODAI 


070 FUN JAPAN DISNEYLAND DISNEYSEA,, 
4 UNVERSAL STUDIOS 2i5i 


P 


080 FUN ALISTRALIA TANGALOOMA DAY: 
4 BALLARAT SOVEREIGN 


UISTRALIA DREAMLAND 4 BLUE 
MOUNTAIN TANGALOOMA 


080 AUSTRALIA DAEAMLAND 4 
SERVIS BAY DOLPHIN CRUISE 2.651 


090 AUSTRALIA DREAMLAND 
TANGALOOMA #PHILP ISLAND Gpp 

090 AUSTRALIA TANGALOOMA # 
HELICOPTERADVENTURE 5 Sgg 

10D AUSTRALIA TANGALOOMA BLUE |. 
MOUNTAINS £ PHILIP ISLAND » Ggg 


090 NEW ZEALAND KIWI TASMAN GLACIER 
AHOBTTONFARMTOUA 3 Fpg 


7D FUN HONG KONG SHENZHEN MACAY, 
VENETIAN & DISNEYLAND @ 


u 
VENETIAN # DISNEYLANO SA. 523 


Den Hn TN Pe 1) 
NETIAN JAN PARK Eng 
A 5 . 181.588 


080 PEARL PIVER DELTA DISNEYLAND3 Gg 


05D FUN MALAYSIA LEGOLAND 
4 SINGAPORE 


05D Fun BANGKOK PATTAYA 
4 SINGAPORE 


08D FUN CAMBODIA VIETNAM 


PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


It OCTOBER 2012 


OCT - NOV PROMOTIONS 


GUARANTEED DEPARTURES 


IK PATTAYA 


"338 
Dep 


na » 5 


D1 On 7.14.21,20 Me 
FUN JAPAN DISNEYSEA | rem USD 


Aa “3 1,488 


KO La Di 


ga Momen, 


De ANN 


Tp Puma Gp "Ta 


Ono: 12 Oel) 0D tv 
10D WEST COAST USA 088 


ON au 7 1.T08 
NEW ZEALANG KIWI ' tom USD 


09D Fei # GLOW WORM CAVES 2, 588 


00: 01911 


000 FUN CHINA HIGMLIGHT. @ir4 ag 
Dg 200 4. 21122. 2100 SP 1.088 
100 CHINA IMPIANKU HUANGSHAN 4 ag 
1 Ne 23 2, Tee 1,288 
100 CHINA FANTASTIC 4 GUILIN 


090 BEAUTIFUL HARBIN # 
ICE FESTIV/ 5 


100 CHINA CLASSIC @ 
£ WEST LAKE CRUISE 2 


11D CHINA SENYUM # HONG KONG, Haa 
. . 1.928 


OTO FUNTAIWAN TAITUNG G9 
KOTSPRING BPERIENCE ”” dag 


7D TAWAN FORMOSAN ABORIGINE Gg 
7D TAWAN SPECIAL ALISHAN (f Gap 


08D TAIWAN SPECIAL KENTING, 
MARINE NATIONAL MUSEUM 4 Ygi 


08 TAIWAN SPECIAL OCEAN PARK.. #cta 
De 1.598 


DISCOUNT Rp. 200.000 


040 


BANGKOK SHOPPING 
ag Paha 23.380, 


Hanya berkaku untuk online booking di 
ne golden-rama.com 
Selama periode :9 - 13 October 2012 


2311123 
ka KETING Hang 2222 


Rajanya Diesel 


Ikuti program Kejar (Kejutan Menggelegar) Isuzu! Setiap transaksi pembellan Isuzu Elf di bulan ini, 
Anda dapat mengikuti undian berhadiah 1 unit EIF NKR71 Std (Cabin Chassis Only & Off The Road)" 
Selain itu, Anda akan mendapatkan hadiah langsung sesuai dengan jumlah unit pembelian, yaitu 


Pembelian 1 unit 
Pembelian 2 unit 
Pembelian 3 unit 
Pembelian 4 unit 
Pembelian $ unit 


Blu-ray Player 
GPS Navigasi TOMTOM 
Blackberry Armstrong 
LED TV 32” 

iPad 2 (16 GB) 

Tersedia juga layanan I-passport yaitu program gratis jasa kontrak servis berkala, layanan purnajual 
dengan program penyediaan spare parts 1x24 jam"" atau gratis dan Spare Parts Depo untuk 


jaminan ketersediaan spare parts. 


" pemenang tidak dibebani pajak undian 


## syarat dan ketentuan berlaku 


Agen Tunggal & Distributor 


www.isuzu-astra.com 


Be 
INDONESIA 


26 


METROPOLIT/ 


KOMPAS, 


SELASA, 9 OKTOBER 2012 


KILAS 
METRO 


Saksi Kasus Tawuran 
Diperiksa Ulang 


Kepala Polres Jakarta Selatan 
Komisaris Besar Wahyu Hadi- 
ningrat, Senin (8/10), menga- 
takan, kemarin semua saksi k: 
sus tawuran yang menewaskan 
Alawy Yusianto Putra diperiksa 
ulang. ”Hari ini diperiksa ulang 
untuk memastikan semua fakta 
dan bukti. Belum mengerucut 

pada adanya tersangka baru. 
Yang pasti, tersangka masih FR 
(49),” kata Wahyu. Wahyu juga 
menambahkan, re 
perkara pada har 
(0/10), karena bebe 
akan diundur, Namun, dipas- 

tikan pekan ini segera digelar 

kasus sehingga bisa cepat di- 

limpahkan ke kejaksaan. (NEL) 


Pantauan secara 
”Online” Terganggu 
Koneksi internet di pos peman- 
tau Sungai Ciliwung di Bendung 
Katulampa, Kota Bogor, Jawa 
Barat, putus sehingga peman- 
tauan kamera pengawas yang 
bisa dilakukan secara online ter- 
ganggu. Menurut penjaga Ben- 
dung Katulampa Andi Sudir- 


Tarif Parkir Naik 100 Persen 


Kenaikan Diberlakukan untuk Pengguna Lahan Parkir di Area "Off Street” 


JAKARTA, KOMPAS — 


Pemerintah Provinsi DKI 


Jakarta, Senin (8/10), mengumumkan kenaikan tarif 
parkir di luar badan jalan (off street). Tarif baru ini 
diberlakukan setelah sejak tahun 2004 belum 
pernah ada penyesuaian nilai. Langkah ini sekaligus 
sebagai upaya eksekutif mengendalikan penggunaan 


kendaraan pribadi. 


Dengan tarif parkir yang ma- 


araan pribadi berpikir dua kali 
menggunakan kend: , 


. "Kami 
ingin mendorong warga beralih 
ke angkutan umum sehingga 
jumlah kendaraan pribadi yang 
melintas di wilayah Ibu Kota se 
makin ditekan," kata Kepala Di- 
nas Perhubungan DKI Jakarta 


Tarif baru berlaku di sekitar 
190000 kapasitas parkir mobil 
Off street di wil 
Keputusan penyt 
cantum dalam Peraturan Guber- 
nur Nomor 120 Tahun 2012 ten- 
tang Biaya Parkir pada Penye- 


terbuka, minibus, dan sejenisnya 
sebesar Rp 3.000-Rp 5.000 pada 
am pertama, dan jam berikutnya 
Rp 2.000-Rp 4000. 

Bus, truk, dan sejenisnya pada 
jam pertama Rp 6.000-Rp 7000 
dan jam berikutnya Rp 3.000 per 
jam. Untuk sepeda motor, ta- 
rifnya Rp 1000-Rp 2.000 pada 
jam pertama dan jam berikutnya 
Rp 1000 per jam. 

Golongan 2 (tempat parkir pa- 
da perkantoran dan apartemen). 
Tarif parkir untuk golongan ini 
sama nilainya dengan tarif pada 
golongan 1. Golongan 3 (tempat 
parkir untuk umum, seperti pa- 
sar, tempat rekreasi, dan rumah 
akit). Untuk mobil sedan, jeep, 
minibus, pikap, dan sejenisnya 


man, Senin (8/10), koneksi in- 
teret yang semula bisa diakses 
tumum melalui situs | sekutif 
http://bpsda06.com kini tidak 

ayangkan kondisi 


lenggai 


riil elevasi 
di Katulampa. "Kami sudah la- 
porkan ke Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air Jawa Barat, 
tetapi masih menunggu per- 
baikan,” kata Andi. (GAL) 


ng meny: 


”Radar Bogor” Didemo 


Umum di Luar 
menetapkan 
ini pada 18 September 2012 dan 
snya mulai diterapkan se- Rp 
air Sungai Ciliwung jak 19 September 
baru dikelompokkan da- 
lam tiga golongan. Golongan 1 
(tempat parkir di pusat perb 
n, hotel, atau kegiatan pa 
u), Di golongan 1, 


s Parkir untuk 
adan Jalan, El 
ketentuan 


dikenai tarif parkir Rp 2.000-Rp 
3000 untuk jam pertama, lalu 
Rp 2000 untuk setiap jam ber- 
ikutnya, Bus, truk, dan sejenisnya 
000 untuk jam perta 1 
Rp 3000 untuk setiap jam ber- 
ikutnya. Sepeda motor sebesar 
Rp 1000 per jam. 


Sudah naik sebelumnya 


Ketua Komisi B DPRD DKT 
Jakarta Selamat Nurdin menga- 


takan, kenaikan tarif parkir su- 
dah terjadi di banyak tempat se- 
hingga lebih baik sel 
tapkan aturanny: 
tidak hanya mengurangi kenda 
raan pribadi, tetapi kenail 


investasi gedung parkir y 
ini jumlahnya masih minim. 


memadai, ora 
kir di badan jalan sehingga ke- 


Ker 
Selamat, F 
peningkatan 


an dite- 
. Kebijakan itu 


juga bisa menggairahkan 
ang saat 


menyat 
ngan ke 
berhai 
kan pel 


lau banyak gedung parkir 
ng tidak akan par- 


anan, 


macetan berkurang," katanya. 
an tarif parkir, menurut 
rus dibarengi dengan 
pelayanan 
asi kenaikan tarif juga ha- 
gar tidak menimbulkan 


Sejumlah pengguna jasa parkir 
an tidak keber: 
kan. Namun, mei 
p pengelola meningkat- 


Yani, warga Semper Barat, Ke- 
camatan Cilincing, Jakarta Utara, 
mengatakan, saat ini tarif parkir 
sepeda motor seharusnya Rp 
1000, tetapi sebagian pengelola 
parkir telah memberlakukan tarif 
Rp 2.000, 

"Kadang kami hanya parkir 
berapa menit, tetapi tarifnya 
sama dengan y 
seharusnya beda 
warga Lagoa, Kec 


parkir, 


an de- 


ujar Rahma, 
natan Koja. 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Pengendara 
sepeda motor 
menuju loket 
pembayaran 
parkir di pusat 
perbelanjaan di 
kawasan Roxy, 
Jakarta Pusat, 
Senin (8/10). 
Dinas 
Perhubungan DKI 
Jakarta 
mengumumkan 
kenaikan tarif 


menjadi Rp 
3.000-Rp 5.000 
perjam dan 


motor 
di Rp 
1000-Rp 2.000 
per jam. 


Mohammad Nasrullah, peng- 
s pengelola parkir di Pasar 
Koja Baru, mengatakan, kenaik- 
an tarif parkir kerap tak bisa 
diterapkan di lapangan. Dia men- 
contohkan, tarif progresif Rp 
1000 per jam yang diterapkan 
Januari 2012 hanya berumur 
pekan. Tarif akhirnya direvi 
menjadi tarif tetap Rp 2.000 
rena menuai protes dari peng- 
guna jasa. (NDY/MKN/FRO) 


Sekitar 600 anggota Pemuda 
Pancasila berunjuk rasa di ha- 
laman tor surat kabar Radar 
Bogor di Bogor Barat, Kota Bo- 
gor, Jawa Barat, Senin (8/10). 
Mereka menuntut permohonan 
f dari redaksi Radar Bogor 
dengan pemberitaan pa- 
1 Oktober 2012 berjudul "Du- 
nia Kecam Pemuda Pancasila 
Menurut Ketua Pemuda Panca- 
sila Kota Bogor M Benninu A 
dalam orasinya, judul ber 
menyudutkan Pemuda Pancasi- 
la. Setelah perwakilan Pemuda 
Pancasila bertemu dengan re- 
daksi Radar Bogor, kemudian 
tercapai kesepakatan. (GAL) 


Api Indone 


kukan hingga awal tahun 20! 

"Tni penting untuk memb: 
rikan tempat yang luas bagi pe- 
numpang kereta, 
mempunyai tempat luas untuk 
naik dan turun,” 


Komersial PT KAI Sulistyo Wim- 
bo Hardjito, Senin (8/10). 
Selama ini, peron kereta hanya 
cukup untuk delapan kereta da- 
lam rangkaian. Dengan 
ngan peron, PT KAI 
lankan rangkaian 10 


kan me- 
un yang dilin- 
Penataan 
anjangan 

akan di 


lisasi stasiun akan dila- 
nuntuk mencegah okupansi 
pedagang kaki lima hingga ke 
peron, Selain itu, PT KAT juga 


Penumpang 


kata Direktur 


bisa mencegah penumpang tanpa 
tiket. PT KAI juga akan mem- awal, 
berlakukan tiket elektronik un- 
tuk penumpang KRL mulai ta- 
hun depan, 

Kepala Aset PT KAI Daop 1 Aji 
Bambang mengatakan, akan ada 
43 stasiun di lintas Bogor dan 
jalur lingkar yang akan diste- tuk 


Terkait dengan perpanjangan 
peron, ada 19 stasiun lintas Bo- 


Stasiun Akan Disterilkan, Peron Diperpanjang 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Kera 


biaya 


pada tahap awal Wimbo, 


gor yang dilakukan pada tahap 


Pendapatan nontiket 

Penataan stasiun juga akan 
mengoptimalkan pendapatan di 
luar penjualan tiket. ”' 
penjualan tiket sudah habis un- 
operasional,” 


Secara nasional, pendapatan 
PT KAI dari pengelolaan aset 


nonproduksi, termasuk stasiun, 
3 persen tahun 201. "Ka- 
dapat 5 
rnya. 
an, PT KAI harus 


persen sudah baik,” uja 

Ia meng 
hidup sec 
berapa kasus 
bangan KRL 
kata usahaan harus meminjam dana 
pihak ketiga. Konsekuensinya, 
ada kewajiban membayar bunga. 
Kewajiban itu yang ditutupi dari 


il dari 


berbagai jenis pendapatan, se- 
perti penataan area komersial di 
stasiun 

Menurut Kepala Aset Nonpro- 
duksi PT KAI Edi Harjonc 
siun Cikini dan Gondangdia akan 
di percontohan. "Selain ber- 
fungsi sebagai tempat naik-turun 
penumpang, kami berharap st: 
siun menjadi tempat pertemuan 
t. Akan ada juga aneka 
katanya. (ART) 


Aktinitas, 


PENDIDIKAT 


“Science without religion is lame, religion without science is 
blind (Ilmu pengetahuan tanpa iman, lumpuh. Iman tanpa ilmu 
pengetahuan, buta).” Albert Einstein. 


( ejak dulu, sang peramu rumus E-MC2 
telah mengingatkan betapa pentingnya 

/ keseimbangan antara ilmu pengetahuan 
dan iman, Namun, pada praktiknya hal ini 
memang tak mudah dilakukan. 

Indonesiatelah lamadikenal sebagaibangsa 
yang ramah-tamah. Karakter ini amat lekat di 
benak warga negara lain. Ingat Indonesia, ingat 
keramahannya. Begitulah rata-rata komentar 
mereka setelah berkunjung ke negara kita. 

Namun, jika menilik beberapa kasus 
yang terjadi belakangan ini, tampaknya ada 
yang hilang dari bangsa Indonesia. Sekadar 
mengambil contoh, cobalah perhatikan 
beberapa kasus mulai dari tawuran 
antarsekolah hingga kasus korupsi. 

Data Litbang Kompas menyebutkan, 
sebanyak 58 kepala daerah tersangkut korupsi 
sepanjang 2004-2011, 42 anggota DPR terseret 
korupsi pada kurun waktu 2008-2011, dan 30 
anggota DPR periode 1999-2004 terlibat kasus 
suap pemilihan DGS BI. 

Apakah data tersebut menunjukkan 
wajah Indonesia yang sebenarnya? Tentu 
saja tidak. Beruntung banyak pihak yang 
berinisiatif '”membentuk kembali karakter 
Indonesia ke hakikat yang sebenarnya. Mulai 
dari pemerintah yang akan memprioritaskan 
kurikulum berbasis pada pendidikan karakter 
hingga sekolah-sekolah yang menekankan pada 
sistem pendidikan karakter daniman yangbaik. 


Hal ini ana ra lain telah dilakukan sekolah 
seperti IPEKA International Christian School. 
Sekolah ini berprinsip bahwa membentuk 
karakter anak sama pentingnya dengan 
pencapaian sebuah ilmu pengetahuan. Selain 
mendukung prestasi dan mengajarkan 
pengetahuan, IPEKA International 
berkeyakinan bahwa tugas utama sebuah 
sekolah, para guru, serta orangtua adalah 
membimbingsiswa-siswi agar menjadigenerasi 
penerus bangsa yang memuliakan Tuhan, serta 
menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi 
positif bagi keluarga, masyarakat, dan dunia. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IPEKA International adalah sekolah 
dengan standar internasional yang 
menggunakan kurikulum internasional bekerja 
sama dengan institusi-institusi global, seperti 
Chinese Christian Schools di Amerika Serikat, 
St Catherine's School di Australia, dan CityU di 
Hongkong. Sekolah ini pun terdaftar di dalam 
Association of Christian Schools International 
(ACSI). 


ulum 

Dari segi kurikulum, jenjang TK dan SD di 
IPEKA International menggunakan kurikulum 
KristenA Bekadari AmerikaSerikat, Kurikulum 
ini memberikan pengetahuan dan kesempatan 
untuk mengenal Tuhan melalui semua mata 
pelajaran bagi siswa. Untuk jenjang SMP dan 
SMA, sekolah ini menggunakan kurikulum 
'The Higher School Certificate (HSC) yang 
diakreditasi oleh Board of Studies, New South 
Wales, Australia. 

Untuk mengembangkan talenta dan minat, 
tersedia berbagai kegiatan, seperti Spiritual 
Emphasis and Enrichment Days, Science Club, 
Public Speaking Club, pertandingan olahraga, 
kompetisi Matematika atau perlombaan 
bahasa Inggris, Subject Days, Cooking Class, 
Swimming Club, Paper Art, bahasa Jepang, 
fotografi, serta IPEKA Junior Olympics. 

Berkat keselarasan pendidikan ilmu 
pengetahuan, karakter, dan iman, sekolah 
ini berhasil memaksimalkan potensi anak di 
beberapa bidang. Salah satunya Stephanie 
Senna yang mempersembahkan medali emas 
pertama untuk kontingen Indonesia dalam 
ajang International Biology Olympiad. Ada 
juga Tobi Moektijono yang mendapatkan 
medali emas dalam International 
Mathematics Contest. 

Sebagai informasi, IPEKA International 
mengadakan open house tahun pelajaran 
2013/2014 untuk jenjang TK & SD pada 12 
Oktober 2012, pukul 09.00-12.00 WIB, dan 
untuk jenjang SMP & SMA pada 13 Oktober 
2012, pukul 09.00-12.00 WIB. (IKLAN/"/INOJ 


veka 


INTERNATIONAL 
CHRISTIAN SCHOOL 


WA 
Nurtu 
Ruri 


cinspiri 
hildren 


in Faith & Knowlec ye 


OPEN HOUSE 


IPEKA INTERNATIONAL 


Kindergarten and Elementary 


October 12", 2012, 9 am - 


(Presentation: 9 - 10.30 am) 


Junior and Senior High School 


October 13", 2012, 9 am - 


(Presentation: 9 - 10 am & 11 am -12 pm) 


IPEKA INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL 
Komplek Taman Meruya Ilir, Jl. Batu M 
Jakarta 1 0 « Ph. 02 0 5890, 58 


www.ipeka.org 


lia Blc 


12 pm 


12 pm 


dmission fee 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


METROPOLIT: 


27 


Air Kalibaru Meluap 


Sampah yang Dibuang ke Kali Menyumbat Saluran 


JAKARTA, KOMPAS — 
Luapan air Kalibaru 
yang menggenangi 
sebagian kawasan 
Cililitan, Kecamatan 
Kramat Jati, Jakarta 
Timur, sejak Senin 
(8/10) dini hari hingga 
Senin siang, disebabkan 
oleh sampah yang 
menyumbat saluran. 
Genangan itu 
mengganggu aktivitas 
warga. 


Selain menggenangi permu- 
kiman, 1 meng- 
genan, lan Dewi 
Sartika dan Jalan Mayjen Sutoyo 
di depan Pusat Grosir Cililitan 
(PGO). Sejumlah warga Cililitan 
yang tinggal di sepanjang Ka- 
libaru mengaku, luapan sudah 
di pada Sabtu malam dan 
terjadi lagi pada Senin dini hari. 
Luapan terjadi bersamaan de- 
ngan turunnya hujan, 

Berdasarkan pantauan Balai 
r Wilayah Sungai Cili- 
wung-Cisadane, tidak terjadi pe- 
ningkatan debit air dari Waduk 
Katulampa, Ketinggian air di Su- 
ngai Ciliwung dan Waduk 
tulampa di Bogor, yang menjadi 
hulu Kalibaru, masih dalam kon- 
disi normal dan aman. 

Besarnya luapan — Kalibaru 
menyebabkan pintu air Kalibaru 
di Jalan Cililitan Kecil, RW 015, an pintu air 
Cililitan, dibuka dan airnya Cililitan keci 
membanjiri permukiman serta 
sebagian ruas Jalan Condet Raya. 
at pintu air dibuka, bermacam 
sampah terbawa air, Mulai dari 
sampah rumah tangga, kardus 
dan busa pengemas , hingga 
kayu a 
meter, 

Tak hanya itu, pada Senin pagi, 
juga meluap dari sejumlah 
bagian saluran penghubung se- 
hingga menggenangi 
ruas Jalan Dewi Sartil 
Mayjen Sutoyo di der 
Genangan di sebagian ruas jalan 


mengganggu 


Kalibaru 


selalu meluap, 
repotkan,” 


ri Kalibaru ke 


itu mencapai 20 sentimeter dan 
pengendara yang 
sedang berangkat ke 
Bahkan, menurut 
lah seorang warga di RW 015 
ang rumahnya terendam luapan 
harus 
anaknya untuk diantar ke 
kolah karena genangan di depan 
rumahnya mencapai hampir se- 
tinggi lutut orang dewasa. 
"Sudah empat tahun terakhir 
ini, setiap kali huj 
Ini cukup me- 


Samsuri (51), warga lainnya, 
juga mengungkapkan, pembuka 
K: 


itu s 
perlu dilakukan 
saluran yang me 


yalurkan air da- 
Kalimalang yang 
bermuara di Sungai Ciliwung. 
Menurut Teguh 
bantu untuk Op 


batan sampah pada saluran- 


Warga melompat menolong seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh 
Kalibaru di Jalan Raya Condet, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (8/10). Banjir kiriman dari Bogor 
tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang menyumbat kali tersebut. 


luran di kawasan hilir, 

Seperti di Kalibaru, 
guh, itu merupakan salah satu 
saluran percabangan dari Sungai 
Ciliwung. Tepat di bawah PGC, 
saluran itu tak lagi terbuka, tetapi 
ditanam di bawah jalan berupa 
saluran gorong-gorong. 

Kepala Bidang Pemeliharaan 
Sumber Daya Air Di Peker- 
jaan Umum DKI Jakarta Rifig 
Abdullah mengakui, memang ba- 
nyak sampah menyumbai 
an di Kalibaru. ” 
sedang berupaya kei 
pah di saluran Kalibaru, terma- 
suk yang ada di gorong-gorong, 
bisa ditarik,” katanya 

Sementara itu, di J: 2 
an, tumpukan sampah di al 
an sungai yang menyebabkan 
warga khawatir juga terjadi di 
Kali Grogol di Jalan Lebak Bulus 
3, Cilar Pada Senin kemarin, 
tumpukan sampah terlihat di 
jembatan di Kelurahan Pondok 
Labu, Cilandak. Diperkirakan 
sampah tersebut terbawa arus 
sungai dari wilayah Depok dan 
tersangkut di Pondok Labu. 

Yuni, warga RW 007, Pondok 
Labu, mengaku khawatir air ba- 
kal meluap karena sampah me- 
a-  menuhi kali. Padahal, hujan de- 


ata Te- 


omar (41), 


menggendong 
se- 


Kalibaru 


aru di Jalan 
mestinya tak 
ada 1 


Asisten Pem- 
I dan Pe- 


jang 2,5 kilometer ini sudah 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


at melintas di luapan 


ras cukup sering turun dalam 
beberapa hari terakhir, 
Pengamat perkotaan dan ar- 
sitek lanskap Nirwono Joga me- 
ngatakan, penanggulangan banjir 
merupakan pekerjaan rumah 
utama gubernur-wakil gubernur 
DKI Jak: ang baru. 
Kemarin, di Kampung Kojan, 
Jalan Warung Gantung, Kalide- 
res, Jakarta Barat, Suku Dinas 
n Umum Tata Air Ja- 
at membongkar inrit 
ang menutup tetap sa- 
dibongkar, tampak 
tumpukan sampah dan endapan 
Dapur hitam di beberapa titik 


anjang saluran air 
bongkar dan dibersihk: 
lometer. "Mudah-mudahan da- 
lam dua hari saluran air sepan- 


berfungsi penuh menghadapi 
musim hujan,” kata Kepala Suku 
Dinas Pekerjaan Umum Tata Air 
Jakarta Barat Heryanto 

MDN/NEL/WIN) 


Lihat Video Terkait 
"Kali Baru Meluap” 
di vod.kompas.com/ 
luapankalibaru 


GUBERNUR TERPILIH 


Pelantikan Jokowi Belum Dipastikan 


JAKARTA, KOMPAS — Wak- 
tu pelantikan Joko Widodo dan 
Basuki Tjahaja Purnama, sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, hingga Senin (8/10), 
belum juga dipastikan. Jadwal 
pelantikan yang telah direnca- 
nakan Kementerian Dalam Ne- 
geri pada 15 Oktober ternyata 
juga masih bersifat tentatif. 
Kemarin, DPRD DKI Jakarta 
menggelar rapat koordinasi pe- 
lantikan gubernur bersama se- 
jumlah instansi, seperti Peme- 
rintah Provinsi DKI Jakarta, Ke- 
polisian Daerah Metro Jay 
menterian Dalam Negeri, S 
Polisi Pamong Pi 
sukses kandidat terpilih. 
Menurut Sekretaris DPRD 
DKI Jakarta Mangara Pardede, 
rapat itu tidak membahas jadwal 
pelantikan, tetapi persiapan pe- 
lantikan, “Tni hanya rapat pe 
siapan. Kapan pun 
tah untuk pelanti 
melaksanakan,” 
menjelaska 


ujar 


Mangara 


Keppres belum keluar 

Mangara menegaskan, pihak- 
nya masih menunggu turunnya 
keputusan presiden (keppres) 
untuk pelantikan gubernur dan 
wakil gubernur terpilih, Joko Wi- 
dodo (Jokowi) dan Basuki. 

"Saya antar surat tanggal 5 
Oktober. Sekarang keppres se- 
dang diproses di Sekretariat Ne- 
gara. Keppres belum keluar. Saya 
tidak pernah memundur-mun- 
durkan dan tidak pernah men- 
dapatkan kepastian kenapa di- 
undur,” katanya. 

Sementara itu, Direktur Jen- 
deral Otonomi Daerah Kemen- 
terian Dalam Negeri Djoherman- 
syah Djohan, Minggu (7/10), 
mengatakan, Kementerian Da- 


lam Negeri dan DPRD DKI Ja- 
karta telah menyepakati pelan- 
tikan gubernur dan wakil gu- 
bernur DKI dilakukan Senin, 15 
Oktober, 

Seharusnya, pelantikan Joko- 
wi-B: 


uki dilakukan 7 Oktober, 
ai batas akhir masa jabatan 


petahana, Fauzi Bowo-Prijanto. 

Jadwal pelantikan dimundur- 
kan menjadi tanggal 12 Oktober 
dengan alasan administrasi yang 
belum beres. 

Akibat mundurnya pelantikan 
gubernur terpilih ini, tugas-tugas 
gubernur harus dijalankan oleh 
Sekretaris Daerah Fadjar Pan- 
jaitan selaku pelaksana tugas ha- 
rian, 


Gerindra menyayangkan 

Ketua Fraksi Gerindra di 
DPRD DKI M Sanusi sangat me- 
nyayangkan adanya penundaan 
pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur DKI. Hal ini memun- 
culkan kesan dan opini bahwa 
ada pihak-pihak yang masih me- 
nahan diri. Banyak kebijakan di 
DKI Jakarta pun tidak bisa ber- 
jalan. 

"Ini ibu kota negara, Perlu ada 
keputusan strategis yang harus 
segera diambil gubernur, bukan 
pelaksana tugas harian. Warga 
sudah menanti,” ujarnya. (FRO) 


PELAYANAN 


Distribusi Air dari Palyja 


JAKARTA, KOMPAS Pipa 
air transmisi berdiameter 900 
milimeter yang dikelola Pa 
bocor, Senin (8/10) pagi. Akiba 
nya, pasokan air bersih PAM ke 
sejumlah wilayah, kemarin, ter- 
henti selama penggantian pipa. 
Tingginya tekanan air dari pi- 
pa yang bocor membuat aspal 
jalan dan tanah yang ada di atas 
pipa ini terlempar, Air 
mengalir deras 
genangi permukir 


juga 
sehingga meng- 


an warga Ja- 
agian Jalan Ke- 
rta. Air mula 
rut dari rumah warga sekitar pu- 
kul 10.30. 

Corporate Communications 
and Social Responsibilities Head 
yja Meyritha Maryanie me- 

ah yang terhenti 
adalah Kampung 
Bali, Kebon Sirih, dan Cikini. 
ementara daerah yang pasokan 
nya berkurang adalah Pasar 
Baru, Gambir, Kebon Kelapa, P 
tojo Selatan, Kartini, 
Anyar, Maphar, Taman 


Tangki, Mangga Besar, Petojo 


a, Keagung, Ancol, Mangga 
Dua Selatan, dan Pademangan, 
Palyja memprior n pela- 
yanan darurat di tempat, seperti 
Sementara di dae- 
rah terdampak yang masih ter- 
integrasi dengan jaringan pipa 
lain masih bisa mendapat suplai 
air bersih. Meyritha belum bisa 
memastikan waktu yang dibu- 
tuhkan untuk perbaikan pipa. 
Menurut Nuraini, warga RT 
3 ha 002 Kelurahan Kebon 
PAMA di da 


ujarnya. 
Air juga sempat menggenangi 


Tekanan tinggi 


Manajer Departemen Pende- 
teksian dan Perbaikan Kebocor- 


an Palyja Hidayat Turahim me- 
ngatakan, tekanan air pada pagi 
hari memang tergolong tinggi ka- 
rena tergolong waktu puncak 


Terganggu 


penggunaan air. Apalagi, pipa 
yang bocor adalah pipa utam: 

"Tekanan air bisa mencapai 
tinggi 10 meter,” ujarnya saat 
mendatangi lokasi kejadian. 

Dia belum bisa memastikan 
penyebab pipa bocor, Namun, 
Hi mengatakan, pipa yang 
bocor sudah berumur sekitar 20 
tahun. Namun, umur pipa itu 
masih dalam batasan usia peng- 
gunaan pi yakni 30 tahun. 
Pipa di lokasi kejadian itu juga 
belum akan dig 

Proses perbaikan pipa baru 
bisa dilakukan setelah aliran air 
dihentikan. Pipa itu tertanam se- 
kitar meter di bawah tanah, 

Panjang pipa yang harus 
diganti sekitar 1 mete: ang- 
kan pipa lainnya akan dicek se- 
belum diambil tindakan. 

Wakil Lurah Kebon Sirih Hari 
Ananda mengatakan, kebocoran 
ini mulai terdeteksi sekitar pukul 
06.30. Air bersih segera meluber 
, kemacetan 
parah terjadi pada pagi hari,” kata 
Hari. (ART/NDY) 


nti 


Butiran Salju pada 
Penghujung Tahun 


Acara televisi yang menyuguhkan keindahan alam dan kehidupan 
manusia membuat orang yang menontonnya semakin penasaran. 
Terlebih lagi, keunikan dan sensasi yang dipertontonkan tidak dapat 
ditemukan di Tanah Air. Pakaian musim dingin, butiran salju putih 
yang memenuhi pekarangan rumah, serta anjing-anjing yang sedang 
menarik kereta salju tak mungkin dijumpai di negara-negara tropis, 


seperti Indonesia. 
si yang dilihat melalui 
ebut dapat benar-benar 


amun, sen 
televi s 
dirasakan dengan — mengunjungi 


negara-negara di Eropa. Di Benua Biru 
tersebut wisatawan dapat merasakan sensasi 
hawa dingin yang tak dijumpai di Tanah Air. 
Hamparan salju putih pun dapat dengan 
mudah ditemui di sepanjang jalan maupun 
pegunungan yang indah. 

Penghujung tahun adalah saat yang tepat 
untuk mengunjungi negara-negara di Eropa. 
Swiss merupakan salah satu negara yang patut 
disambangi. Banyak atraksi menarik yang 
dapat menghibur dan menambah pengalaman 
bersama keluarga dan orang tercinta. 

Gunung Titlis yang tingginya mencapai 
3.020 meter dari atas permukaan laut tentu 
menarik untuk dikunjungi. Wisatawan dapat 
melihat gugusan pegunungan yang diselimuti 
salju abadi dengan menggunakan revolving 
cable car atau kereta gantung. Tak hanya 
memandangi hamparan salju dari ketinggian, 
Anda dan anak-anak tercinta dapat bermain 
salju sambil — mengabadikan — gambar. 
Pengalaman yang mengasyikkan, bukan? 

Selain hamparan salju, terdapat monu- 
men yang menyimpan sejarah masa lalu 
Swiss, Lion Monument. Bangunan ini diukir 
di batu karang dan berbentuk seekor singa 
yang tengah tertidur dengan tombak di 
perutnya. Monumen ini menggambarkan 
tentang tewasnya sekitar 800 serdadu Swiss 
saat melindungi Raja Louis XVI pada saat 
revolusi Perancis. 

Tempat lainnya yang tak kalah menarik 
adalah London, Inggris. Jam raksasa yang 
sering ditampilkan di sejumlah film-film di 
televisi maupun layar lebar dapat Anda lihat 
di kota ini. Selain Big Ben (jam raksasa), 
Katedral St Paul tak boleh terlewatkan. Gereja 
tersebut merupakan salah satu ikon kota 
London yang menjadi pilihan tujuan utama 
wisatawan yang berkunjung ke Inggris. Selain 
sebagai ikon London, dalam situs resminya 
disebutkan gereja ini sebagai simbol harapan, 
keberanian, serta kekuatan Kota London dan 


mrioperkoran @ & 


bangsa Inggris 

Jangan hanya terpaku dengan sejarah dan 
arsitektur Katedral St Paul. Trafalgar Sguare 
yang dibangun guna mengenang kemenangan 
Nelson juga akan menambah pengetahuan 
Anda semakin kaya. Ayunkan terus langkah 
Anda ke Buckingham Palace yang dibangun 
oleh bangsawan Buckingham, John Sheffield 
pada tahun 1703. Sang buah hati tentu akan 
semakin senang dengan melihat patung- 
patung yang terbuat dari bahan dasar lilin 
dengan mengunjungi Madame Tussaud. 

Masih ingin melanglang buana di Eropa? 
Paris, Perancis adalah destinasi berikutnya. 
Selain tersohor dengan julukan kota mode 
di dunia, Paris memiliki suguhan wisata 
yang mengagumkan. Di kota mode ini, 
Anda dapat mengunjungi Arc de Triomphe 
atau gapura kemenangan. Keajaiban dan 
keindahan Menara Eifel yang merupakan 
salah satu bangunan yang masuk dalam 7 
keajaiban dunia jangan hanya puas didengar. 
Siapkan kamera Anda untuk mengabadikan 
diri bersama keluarga dengan latar belakang 
menara mengagumkan tersebut. 

Negara-negara lainnya, seperti Italia 
dan Belanda juga dapat dijadikan alternatif 
berlibur pada penghujung tahun. Oleh karena 
itu, persiapkan liburan Anda sejak dini agar 
kegiatan mengasyikkan ini berjalan lancar 
dan mengesankan. 

Chan Brothers Travel, salah satu 
biro perjalanan wisata di Tanah Air siap 
mendampingi Anda dan keluarga berkeliling 
Eropa. Berbagai paket wisata ke sejumlah 
negara di Eropa ditawarkan dengan biaya 
terjangkau dengan pelayanan berkualitas. 

Tour Manager PT Chan Brothers Travel 
Indonesia Theodorus Teja mengemukakan, 
wisatawan, termasuk yang berasal dari Tanah 
Air dapat mengisi libur akhir tahun dengan 
menikmati indahnya salju dan atraksi wisata 
lainnya di Eropa. Segera hubungi Chan 
Brothers untuk mendapatkan diskon terbaik. 
(IKLAN/BYUJ 


CHAN BROTHERS 


KUNJUNGI 
Pameran Kami e 


BEST OFFER DEAL | oct-Dec 


See #he Word in 


ip 


EUROPE 


H (wiversah 


INDONESIA 


RAV EL 


HIGHLIGHT! 5£ 
EURO STAR LONDON - PARIS & 


EURO DISNEY, 


SA 


LET'S GO 


EUROPE 12/13D 


Amsterdam - Volendam » Brussels 


Me Tilis- Venice - Pisa - Rame 


SUPERSTAR 


D tukar Stan 
#LOURDES nga DL 
Tay 18D £ 

Eulno STAN LOKOON - PANIS, 


Paris » Zurleh/ Beunoen - Lucerne - EURO DISWI 
PARIS - LOURDES DENGANTGV 


'TURKEY & DUBAI 


"|" CAPPADOCIA 


“ewcrnan 2 


Non 6, 20/ Dee. 4, 29 


10D 


TANGGAL 9. 


1268 : Ba uje 
DA man 


sp Ne XV De IL IL, 


kom OR 1 


4.288.000 : 


08 - IS Inhouse Travel Fair 
16-28 Ocr Puri Indah Mall 
24 Oct - 04 Nov Kelapa Gading 
09 - II Nov GATF JCC) 


DAPATKAN SPECIAL DISCOUNT 


13 OCTOBER 2 2012 


Dara 


Up Nox 6, 


m' Easy Package from USD 
Dec 


BEST OFFER DEAL TO CHINA 


CHINA ROMANTIC 8D 


rom USD 


058 » 


GUANGXI VIETNAM 
HANOI HALONGBAY 8D 


GUILIN BAMA 8D 


Das 


uan USD 


SPARKLING GUANGZHOL 
? SHENZHEN 5D 
Das 3,10, 15 


BEAUTIFUL PEARL 
R DELTA # MACAU GD 


an USU) 


798 


898 


CHINA CREATWALI, GUILIN 12 
1 3, 10, 17. 


NAN SHANGRILA 8D 


CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 


JLKH.HASYIM ASHARI NO 
JAKARTA 10150 / Email :tour 


char 


698 


tg US 


658 


ia USD 


758 $ 


TAN 598 Special Deal to 


Jluzhaigou | 


BIAN 798 


Oa 


30 
Dor 07 1021129 28,30 


GUILIN 
ZHANGJIAJIE 8D 


Alun » 998 


Dee 3, 10, 15, 25, 26, 27, 30 


CHINA VACAT! 

"IN HONGKONG 10D 
11, 18, 25 

Dec 21, 222024, 2 


CHINA FANTASTIC 
“2N HONGKONG 11D 
Inel. LIU SAN JIE SHOW 


7,2229 


1271598 


1358 


25 - COMPLEX ROXY MAS BLOCK E 
rs-ind. 


#yoma USD 


1568 


tree SD 


1658 


29, 30 3 28 
JIUZHAIGOU 
SHAN 


penjao 
EMEISHAN 8D 1058 


Oct 16, 24, 31 / Nov 7, 21, 28 
Dex 1, 8, 15, 18, 2 


ZHANGJIAJIE 
STZE 


ara 1398 


BEAUTIFUL aa ap 
JIUZHAIGOU 

#ZHANGJIAJI! 

Oct. 24, 31 

Dee 1, 8, 15, 18, 


HUZHNGOU 


GRAND CHINA 
#HONGKONG 15D 


0x10 13 20,27, 31 


. Special Deal 
, China Hongkong 


HOTLINE:(021) 


6385 8411 


VARIA OLAHRAGA 


Ade Rai Memelopori Kejuaraan Safari Pesta Raga 


Ade Rai Management dan International Natural Body Building 
Association (INBA) bekerja sama dengan Bali Safari & Marine 
Park akan menyelenggarakan kejuaraan Safari Pesta Raga In- 
ternational 2012 pada 21 Oktober 2012 di Bali Theatre, Bali 
Safari & Marine Park, Gianyar, Bali, Ade Rai sebagai inisiator 
acara ini, Senin (8/10), mengatakan, untuk pertama kalinya 
kejuaraan seperti ini digelar di Indonesia dan pertama kali 
dihelat dua negara, Indonesia dan Australia. "Kami juga bekerja 
sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Bali,” ujar Ade 
Rai, Lebih dari 1.000 peserta dari Indonesia dan Australia 
diharapkan akan berkompetisi di kejuaraan yang dibagi dalam 
34 kategori ini, termasuk peserta anak-anak usia 6-12 tahun 
dan di bawah 21 tahun. "Pengunjung juga bisa berpartisipasi 
dalam acara hiburan, misalnya kompetisi push up, panco, dan 
acara aerobik pada pagi hari,” ungkap Ade Rai. Kejuaraan ini 
bertujuan untuk mengampanyekan natural body building dan 
Jitness yang menentang penggunaan obat-obat hormon dan 
steroid pada atlet-atlet binaraga ataupun fitness, IVV) 


Douglas Dipanggil Masuk Tim Nasional Belanda 


Pelatih tim sepak bola nasional Belanda, Louis van Gaal, me- 
manggil pemain bertahan kelahiran Brasil yang baru menjadi 
warga negara Belanda pada November 2011, Douglas, untuk 
menjadi anggota tim "Oranye". Douglas akan memulai kiprah 
baru di tim Belanda pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 
2014 melawan Andorra dan Romania, Douglas yang berusia 24 
tahun bergabung dengan klub Twente Enschede pada 2007. Dia 
kemudian mendapatkan kewarganegaraan Belanda pada No- 
vember 2011, tetapi harus menunggu hingga Agustus tahun ini 
untuk menjadi pemain yang siap masuk tim nasional Beland 
Belanda memenangi dua pertandingan pertama di babak kuali- 
fikasi Piala Dunia, yaitu melawan Turki dan Hongaria di Grup 
D, serta akan menghadapi tamu Andorra, Jumat (12/10), di 
Rotterdam. Belanda kemudian akan bertanding melawan Ro- 
mania pada pertandingan tandang, Selasa (16/10). Van Gaal 
telah mengumumkan 20 nama pemain untuk pertandingan 
timnas Belanda pada Jumat mendatang dan mengatakan tetap 
membuka pintu untuk Joris Mathijsen, yang baru pulih dari 
cedera hamstring. Meski demikian, kepa 
tampil kembali masih menjadi pertanyaan. Pelatih Feyenoord, 
Ronald Koeman, tidak memainkan Mathijsen pada pertan- 
dingan di Groningen saat melawan tuan rumah, Minggu (7/10), 
yang berakhir imbang 2-2. (REUTERS/OKI) 


Pelatihan oleh Danilo Todoldi 


IJAD HUSSAIN 


Pelatih AC Milan, Danilo Todoldi tengah), melatih sejumlah 
pemain muda dalam program festival Football Link 
International Festival di New Delhi, India, Senin (8/10). 
Festival ini bertujuan memperluas pelatihan sepak bola 

di kalangan pemain muda sejak usia dini. 


Tiada Lagi Bintang di Orlando Magic 


Era kedigdayaan Orlando Magic dengan Dwight Howard seba- 
gai satu ikonnya tampaknya telah berakhir, Pada laga pramusim 
liga basket NBA di Mexico City Arena, Minggu (7/10), Magic 
menyerah kepada New Orleans Hornets, 80-85, Tidak satu pun 
dari lima starter pada gim pertama Magic tanpa Howard ini 
yang meraih angka di atas 13 poin. Sejak 12 pemain Magi 
al ke klub lain pada Agustus lalu, termasuk Howard yang 
rah ke Los Angeles Lakers, kini Magic nyaris tanpa pemain 
bintang. "Kami tidak memiliki lagi superstar di tim kami. Kami 
membutuhkan kemenangan bersama-sama,” kata forward Ma- 
gic, Glen Davis, yang mencetak 13 poin pada gim ini, Pemain 
Hornets, Brian Roberts, memimpin perolehan angka dengan 17 
poin. Karena lima starter Magic melempem, E'Twaun Moore 
yang duduk di bangku cadangan lantas dipanggil dan me- 
mimpin skuad, Ta meraih 16 poin. Laga ekshibisi ini menandai 
dimulainya pramusim NBA bagi kedua tim dan menjadi laga 
ekshibisi ke-20 yang digelar di Meksiko, laga terbanyak yang 
digelar di luar Amerika Serikat dan Kanada. (REUTERS/IVV) 


'AFE/ALPREDO ESTRELLA 


Andrew Nicholson (kiri), pemain Orlando Magic, berusaha 
memasukkan bola ke keranjang dengan dikawal pemain New 
Orleans Hornets, Solom Alabi, di Mexico City, Minggu (7/10). 
Kedua tim bertemu dalam laga pramusim kompetisi bola 
basket NBA. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Tim anggar 
yunior Indonesia 
bersorak gembira 
setelah 
mengalahkan tim 
anggar Taiwan, 
45-42, di babak 
delapan besar 
nomor sabel 
putri Kejuaraan 
Anggar Kadet 
dan Yunior 
Asia-Oceania 
2012 di Nusa 
Dua, Bali, Senin 
(8/10). Tim sabel 
putri Indonesia 
maju ke babak 
semifinal dan 
berhasil meraih 
medali perunggu. 


Perunggu pada Hari Terakhir 


Ikasi Optimistis Atlet Muda Indonesia Prospektif 


NUSA DUA, KOMPAS — Tim Indonesia akhirnya 
meraih satu medali perunggu dari kelompok yunior 
(17-20 tahun) nomor sabel putri beregu dalam 
Kejuaraan Anggar Kadet dan Yunior Asia-Oceania 
2012, Senin (8/10), di Nusa Dua, Bali, 


Dengan demikian, dalam ke- 
juaraan yang berlangsung 30 
September-8 Oktober itu, Indo- 
nesia hanya meraih dua medali. 
Medali sebelumnya adalah perak 
dari kelompok kadet (43-17 ta- 
hun) nomor degen putri beregu, 

Tim sabel putri Indonesia 
(Alida Mega, Reni Anggraini, Ima 
Safitri, Riska Indah) mengalah- 
kan tim Taiwan dengan skor tipis 
45-42 pada babak delapan besar. 


mun, Alida dan kawan-kawan la 
lu mampu menyamakan skor 
menjadi 81-31, Semangat juang 
yang tinggi membuahkan keme- 
nangan dan mengantar mereka 
ke semifinal. Kemenangan atas 


Taiwan ini disambut sor: 

atlet Indonesia dan c l. 
Sayang, di semifinal, tim sabel 

putri Indonesia bertemu lawan 


berat, Korea Selatan, yang lebih 
berpengalaman, Tanpa kesulitan, 
tim ”Negeri Ginseng" membuat 
Indonesia takluk 21-45. 

Pelatih sabel putri Rully Mau- 
liadani mengatakan, pengalaman 
bertanding yang minim membu- 
at Indonesia takluk oleh Korsel. 
Sementara dari segi teknik dan 
fisik, atlet Indonesia mampu 
mengimbangi. 


Putra terjungkal 


Dari nomor floret putra bere- 
gu, tim Indonesia yang diperkuat 
Aditya Baskara, Denis Ariadinata, 
Septiadi Lintang dan TM Agfa 
Tuasza terjungkal di delapan be- 
sar oleh tim putra @atar, 27-45. 
Kuartet Merah Putih gagal meng- 


ulang kesuksesannya pada babak 
16 besar yang menundukkan tim 
floret putra Filipina dengan skor 
sangat tipis, 44-43. 

”@atar sebenarnya bisa dika- 
lahkan, tetapi kami kurang pei 
apan. Habis ikut PON Riau, saya 
langsung berlaga di Bali, Gatar 
unggul di kekompakan tim dan 
t, tetapi teknik dan fisik- 


Tim degen putri Indonesia 
(Aisyah Elizabeth, Andi Almai- 
dah, Khaterin Endarwati, Jean- 
ned Alfrida) dihentikan Singa- 
pura pada partai pertama (babak 
16 besar) nomor degen putri be- 
regu dengan skor tipis 42-45. 

Menurut Ketua Pengurus Be- 
" Ikatan Anggar Seluruh Indo- 


5 let muda Indones 
membanggakan karena bisa ber- 
bicara di tingkat Asia dan Ocea 
nia meskipun dengan persiapan 


"Pi kelas kadet, jika dibina 
secara konsisten selama lima ta- 
hun, prestasi mereka ke tingkat 
dunia terbuka lebar,” ujarnya. 
Manajer tim anggar Indon 


a-Oceania (AJCFC) 2012 
Desember mendatang 


karena 
akan berlangsung kejuaraan ang- 


gar Asia Tenggara di Vietnam. 
Indonesia memastikan mengirim 
atlet ke Vietnam. (WAD) 


Ss 


Pan 


A GAMES 2013 


an Bertekad 


Pertahankan 4 Emas 


JAKARTA, KOMPAS — 
Menghadapi SEA Games Myan- 
mar 2013, Pengurus Pi 
satuan Panahan Indone me- 
nilai perlunya mendatangkan pe- 
latih asing untuk mempertajam 
dan meningkatkan kemampuan 
pemanah compound. Apalagi, di 
Myanmar, PP Perpani menarget- 
kan mampu mempertahankan 
empat medali emas yang dicapai 
pada SEA Games 201, 

Ketua Bidang Pembinaan dan 
Pengembangan Prestasi PP Per- 
pani I Nyoman Budhiana, Senin 
(8/10), mengatakan, mencermati 
lawan di Asia Tenggara untuk 
nomor compound, ia melihat per- 
lunya mengontrak pelatih asing 
sejak awal pelatihan. "Pelatih 
asing jangan hanya di akhir-akhir 
pelatihan,” ujari 

Selain itu, uji coba untuk 
mengukur kemampuan atlet ha- 
rus dilakukan. Uji coba juga sela- 
yaknya diperbanyak. Di kawasan 
Asia Tenggara, Filipina dan Ma- 
laysia tergolong kuat untuk no- 
mor compound. 

Uji coba itu, ujar Nyoman, baik 
melalui kejuaraan di tingkat Asia, 
kejuaraan dunia, maupun grand 
prix untuk nomor recurve, juga 
seharusnya diambil. Salah satu- 
nya adalah untuk bisa mengambil 
tiket olimpiade jauh-jauh hari. 

Pada SEA Games 2011, cabang 
panahan menyumbang empat 
emas, yaitu dari nomor recurve 
putri perseorangan, recurve putri 
beregu, compound putra perse- 
orangan, dan recurve beregu 
campuran. 

PP Perpani bertekad memper- 
tahankan pencapaian tersebut di 
Myanmar, Hanya, menjelang 
SEA Games 2013, Perpani men- 
cermati negara-negara lain me- 
nyiapkan diri dengan baik. Salah 
satunya melalui regenerasi. "Ini 
harus kita kejar,” ujar Nyoman. 

Saat ini, atlet-atlet yang bakal 
diturunkan di Myanmar masih 
disiapkan. Yang jelas, ujar Nyo- 
man, para atlet peraih medali 
dalam Pekan Olahraga Nasional 
Riau, September lalu, belum ten- 
tu langsung masuk pelatnas. "PP 
Perpani masih akan menyeleksi 
para atlet,” ujarnya. 


Rp 2 miliar untuk PASI 


Secara terpisah, Bank Mandiri 
kembali memperlihatkan komit- 
men membantu pembinaan ca- 


bang atletik. Itu ditandai dengan 
dikucurkannya dana sebesar Rp 2 
miliar kepada Persatuan Atletik 
Seluruh Indonesia (PASI). Dana 
itu akan digunakan untuk per- 
siapan dan pelatnas SEA Games 
Myanmar 2013. 

Penyerahan dana sponsor dari 
Bank Mandiri diserahkan lang- 
sung oleh Direktur Utama Bank 
Mandiri Zulkifli Zaini kepada Ke- 
tua Umum Pengurus Besar (PB) 
PASI Bob Hasan dalam puncak 
acara HUT Ke-14 Bank Mandiri 
di Jakarta, Minggu. 

Sekretaris Jenderal PB PASI 
Tigor Tanjung mengatakan, ban- 
tuan pendanaan itu kembali di- 
peroleh PB PASI sebagai hasil 
sikap proaktif PB PASI. Bank 
Mandiri mau mendukung karena 
melihat prest ing dicapai pa- 
ra atlet trek dan lapangan, 

Seperti diketahui, pada SEA 
Games 2011, tim atletik meraih 13 
emas. Atas prestasi tersebut, se- 
belumnya Bank Mandiri juga su- 
dah memberikan bonus prestasi 
Rp 2 miliar. 

Untuk melangkah ke Myan- 
mar, para atlet yang dipanggil 
masuk pelatnas SEA Games akan 
diikutkan dalam sejumlah kejua- 
raan internasional pada 2013, di 
antaranya Kejuaraan Asia di Che- 
nay (India), Kejuaraan Dunia di 
Moskwa, dan Kejuaraan Yunior 
Asia Tenggara di Bangkok. 

Tak hanya itu, untuk meng- 
atasi kekurangan di nomor lon- 
cat, PB PASI mendatangkan pe- 
latih asal Rusia, Anatoly Cher- 
nobay. Nomor loncat mendapat 
perhatian serius karena sudah 
lama nomor itu tak mampu me- 
nyumbangkan medali emas bagi 
Indonesia. 

“Anatoly bisa datang ke Indo- 
nesia untuk melatih tidak lepas 
dari hubungan Bob Hasan, Ketua 
Umum PB PASI, dengan mantan 
juara dunia loncat galah Sergey 
Bubka yang kini menjadi Wakil 
Presiden IOC dan TAAF Bantuan 
Bank Mandiri juga mendukung 
dalam upaya mendatangkan 
Anatoly, ujar Tigor. 

Tigor menambahkan, sebe- 
lumnya PB PASI juga mengirim 
12 pelatih atletik khusus nomor 
lempar untuk mengikuti pelatih- 
an di Jerman. Itu juga tak lepas 
dari minimnya prestasi nomor 
lempar pada SEA Games 2011. 

(HLN) 


TRIBUN PEKANBARU/MELVIN: 


Atlet voli Jawa Timur (kostum merah) berusaha menangkis bola pukulan atlet voli Riau dalam 
pertandingan voli duduk kelompok putra Pekan Paralimpiade Nasional XIV Riau di GOR Tribuana, 
Pekanbaru, Senin (8/10). Tim Jawa Timur mengalahkan Riau dengan skor 3-1, 


U 2012 


Jateng Melejit pada Hari Pertama 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Kontingen Jawa Tengah melejit 
dalam perolehan medali semen- 
tara hari pertama Pekan Para- 
limpiade Nasional Riau 2012, Se- 
nin (8/10), di Pekanbaru dengan 
19 medali emas, 6 perak, dan 4 
perunggu. Kalimantan Selatan 
berada di posisi kedua dengan 5 
emas, 9 perak, dan 3 perunggu. 

Cabang atletik merupakan pe- 
nyumbang medali terbesar Ja- 
teng dengan 14 emas, diikuti re- 
nang tiga emas dan panahan dua 
ema 

Sejak Senin pagi, paralimpian 
Jateng sudah memulai ajang pen- 
dulangan di cabang atletik. Di- 
mulai dari Hanik Puji Astuti yang 
merebut emas pertama. Remaja 
berusia 16 tahun itu meraih emas 
nomor 1.500 meter kelas T53 
kursi roda. 

”Saya senang sekali dan bang- 
ga dapat menyumbangkan emas 
pertama buat Jateng. Semoga 
emas saya ini menjadi pemacu 
semangat atlet Jateng lainnya. 
Kerja keras selama ini menjadi 
tidak sia-sia,” ujar Hanik seusai 
final di Stadion Atletik, Rumbai, 
Pekanbaru, 

Setelah Hanik, paralimpian 
Jateng lainnya, Awin Listiyowati, 
meraih emas kedua di nomor 
lomba 1.500 meter kelas T54. 
Selanjutnya, hampir semua no- 
mor final atletik hari itu direbut 
Jateng. Dari total 18 medali emas, 


PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA 
sampai Senin (8/10) pukul 18.00 


LJawaTengah — 19 6 4 
2. Kalimantan Selatan 5 9 3 
3.JawaBarat 5 5 3 
4. Papua & 85 
5. Kalimantan Timur 3 5 6 
Emas. & Perak @ Perunggu 


Jateng mengambil 14 emas. 
Pajudi, pelatih Jateng, meng- 
ungkapkan, dua emas pertama 
yang disumbangkan Hanik dan 
Awin sangat berarti untuk me- 
mompa semangat tim. Dengan 
perolehan 14 emas pada hari per- 
tama, dia berharap Jateng dapat 
memenuhi target mengumpul- 
kan 50 emas dari cabang atletik. 
Pada Pekan Olahraga Cacat 
Nasional (sebelum diubah men- 
jadi Peparnas) tahun 2008 di 
Kalimantan Timur, Jateng tampil 
sebagai juara umum cabang atle- 
tik dengan 63 cemas. Pada Pe- 
parnas Riau, cabang atletik mem- 
perebutkan 152 emas. 


Rekor Asia Tenggara 

Dari kolam renang terjadi pe- 
mecahan rekor Asia Tenggara 
oleh perenang tuan rumah, Me- 
lani Putri 45), yang bertanding di 
nomor 50 meter gaya dada putri 
kelas S4. Paralimpian tunagra- 
hita putri itu mencatat waktu 


4742 detik atau memecahkan re- 
kor Asia Tenggara (ASEAN Pa- 
ralympic Games 2011) atas nama 
Fitriani dari Indonesia dengan 
catatan waktu 49,16 detik. 

Melani juga memecahkan re- 
kor nasional yang dipegang Ma- 
yangsari dari Sumatera Selatan 
dengan catatan 5900 detik. 

Pelatih renang Riau, Asri, yang 
juga ayah kandung Melani, tidak 
menyangka anaknya dapat me- 
mecahkan rekor Asia Tenggara. 
Prestasi itu buah kerja keras Me- 
lani berlatih setiap hari sejak 
masih berusia enam tahun. 

”Target Melani adalah meraih 
medali emas, tetapi pemecahan 
rekor ini merupakan prestasi 
yang gemilang. Saya sangat ber- 
syukur Melani dapat membuat 
dua rekor sekaligus,” ujar Asri 
yang juga pelatih renang para- 
limpian Riau. 

Melani saat ditanya wartawan 
lebih banyak tersenyum. Namun, 
dia mengaku sangat senang dan 
bangga dapat menjadi yang ter- 
baik di nomornya. Dia menga- 
takan siap turun di tiga nomor 
lain untuk meraih emas lainnya. 

Asri mengatakan, sekilas anak- 
nya terlihat seperti anak normal. 
Namun, Melani memiliki keter- 
belakangan mental karena me- 
miliki intelegensi hanya 64. "Ter- 
nyata, di balik kekurangannya, 
dia memiliki kelebihan,” ujar As- 
ri. (SAH) 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


29 


Berinovasi untuk Solusi 


Tren teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kerap menapaki babak-babak menarik, baik untuk 
perorangan maupun perusahaan. Pemanfaatan internet yang semakin luas bukan hanya membuat 
media penyebaran informasi dan pengetahuan bergeser, tetapi sekaligus membuka kemungkinan dan 
cara baru bagi orang untuk beraktivitas. Data serta kapasitas untuk menyajikan informasi dari internet 
pun menjadi semakin besar sehingga membutuhkan inovasi untuk memberikan solusi. 


ahun 2012, seperti 

dilansir harian ini pada 

Jumat (5/10), jumlah 

pengguna internet di 

Indonesia mencapai 

55 juta orang, tumbuh 30,9 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Indonesia menduduki urutan ke-4 

sebagai negara dengan pengguna 

internet terbanyak di Asia. China 

di urutan pertama (513 juta orang), 

selanjutnya India (121 juta orang), 
dan Jepang (101 juta orang). 

Bukan hanya untuk mencari 

informasi, — jaringan — internet 


ringkas tidak lagi — membuat 
seseorang harus berada di kantor 
untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Menyelesaikan tugas kapan pun dan 
nyaris dari mana pun kini menjadi 
sesuatu yang lazim, utamanya di 
kota-kota besar seperti Jakarta. 

Ini baru sebatas pengguna 
perorangan, belum perusahaan, 


Solusi alternatif 

Saat ini, banyak perusahaan di 
berbagai bidangindustri mengalami 
perkembangan. Demikian juga 
dengan perkembangan teknologi 


smartphone dan tablet. 
Hal tersebut mengindikasikan 


akan mengarah pada aplikasi CRM 
on the Cloud yang dapat diakses 


bahwa semakin hari semakin lewat mobile device dan mampu 
banyak pengguna, pelanggan, dan berinteraksi dengan social media. 

konsumen — yang — menggunakan Hal-hal itulah yang mendorong 
mobile application, yang beberapa — kalangan — berupaya 
memungkinkan pengguna bisa ' membukaruanguntukmelihatlebih 


mengakses dan memproses data 
bisnis, serta melakukan proses 
approval di mana saja, kapan 
saja dengan device apa pun. Hal 
tersebut tentu tak lepas dari tren 
cloud computing, yang adaptasi 
orang terhadap teknologi tersebut 
semakin meningkat. Ini bisa dilihat 


dekat bermacam pengembangan 
dan solusi dari perusahaan IT 
raksasa. Antara lain Metrodata 
Solution Day (MSD) 2012 dengan 
tema Smart Mobility as the Next 
Wave toward Cloud Computing 
'Adoption yang digelar PT Metrodata 
Electronics Tbk. 


digunakanpulauntukkeperluanlain informasi (II) yang terus melaju Gengan semakin tumbuhnya “Acara ini memasuki 
seperti mengakses jejaring sosial sehingga ” menuntut” banyak Kepercayaankepadacloudprovider. tahun kesembilan dan kita 
hingga belanja online. Menurut perusahaan untuk selalu up-to-date Di sisi lain, perusahaan juga menyelenggarakan ini — secara 
International Data Corporation  agarbisnis tidak tertinggal. memerlukan aplikasi business konsisten. Ini menjadi bagian dari 
(IDC), nilai perdagangan lewat Melihat perkembangan bisnis intelligence sehingga mereka yang ' upaya mengembangkan komunitas 
internet di Indonesia tahun 2011 Yj masa mendatang, makin banyak menempati posisi manajerial dapat IT di Indonesia,” kata President 
mencapai 34 miliar dollar ASatau aplikasi yangdibangun dan bersifat melihat kinerja perusahaannya, Director PT Mitra Integrasi 
sekitar Rp30 triliun. mobile application. Hal tersebut termasuk” membuat planning Informatika Sjafril Effendi. 

Di sisi lain, internet serta terbukti dengan meningkatnya engan cepat dan akurat. Ia menambahkan, — tujuan 
perangkat teknologi yang semakin penjualan serta” penggunaan Perkembangan selanjutnya juga digelarnya acara tersebut adalah 

With communication going 


MSD2012 


METRODATA SOLUTION DAY 2012 


INVITATION 


Smart Moblity as the Next Wave towarda Cloud Computing Adoption 


BREAK OUT SESSIONS 


Smart Mobility 
Ballroom A 


Smart Mobility 
Ballroom B 


Mobile Worktorce 
Deddy lswara, Senior System 


Engineering. VMware Indonesia 
East Asin 


Managing and Supporting your | The New Collaboration 


Liew Kok Mun, Senior Software 
Consultant. BMC Software South | Sales Specialist, Collaboration 


mobile, employees are no 
longer chained to their 
desks or anchored by 8 to 5 
schedules, and it is best to 
let workers pick the tool that 
will magnify their efforts in 
this new world. The point is reg 
mobility isnt just a special-use 
case anymore, it has become 
the norm for most emplo 
A big change has occurred during the past couple 
Of years, with the growing adoption of mobile and 
portable devices that have limited internal storage and 
rely heavily on cloud services. 


Limited Seat! 
Come early and 
lal GIFT 
st 300 


strants! 


geta spec 


for the fir 


Join our METRODATA Solution Day 2012. Come and see 
our solutions presentations directly form the experts 
and visit world wide brands exhibition booths. A broad 
range of informative solutions presentations, derno and 
technical discussions. Experts keynote presentations. 
Sharing experiences with the solutions driving business 
success. Leverage our 37 years of METRODATA 
@experiences. Discover how your organization can become 
more competitive and innovative. 


| Smart Mobility 


| sumatra Room |java Room 


Workspace: labber tor Everyone 
Mirman Yoswandi. Product with mobile solutions 
Solutions, Cisco Systems 
Indonesia 


Specialist. SAP Indonesia 


| smart Business Application 


Unstrap your workforce and 
sprint ahead of the competition 


Deddy Kristiady. Mobile Solutions 


agar pelanggan memiliki pilihan 
dan perbandingan antarmerek dan 
solusi, yang semuanya dikemas 
dalam seminar. Dengan kata lain, 
kata Effendi, tujuannya adalah 
memberikan solusi total kepada 
pelanggan sehingga mereka bisa 
memilih yang terbaik berdasarkan 
teknologi, harga, dan lain-lain, 

Setiap penyelenggaraan selalu 
memiliki tema yang sesuai dengan 
tren industri TIK. Tahun lalu, 
misalnya, MSD mengambil tema 
yang berkaitan dengan virtualisasi 
dan cloud computing. 

“Yang baru untuk tahun ini 
adalah lebih banyak konten ke 
mobile application. Tahun lalu kita 
ke server virtualisation, sekarang 
kita mau ke, misalnya, network 
virtual, desktop virtual, yang semua 
menuju ke cloud. 

Sjafril mengatakan, event yang 
dihelat pada 18 Oktober 2012 di 
Hotel Shangri-La, Jakarta, ini 


FOTO-FOTO: DOK. METRODATA 


menargetkan — akan menggaet 
1.200 orang pengunjung dan 700 
perusahaan. Sementara Presiden 
Direktur PT Metrodata Electronics 
Tbk Susanto Djaja dalam siaran 
pers mengatakan, — sejalan 
dengan perkembangan bisnis 
pelanggan, khususnya industri 
telekomunikasi, perbankan, 
pembiayaan finansial, farmasi, 
distribusi, dan ritel yang mengikuti 
tren mobilitas ini, mereka akan 
banyak melakukan investasi pada 
mobile application, 

“Kami — optimis is core 
application yang sudah mereka 
miliki dapat ditingkatkan dengan 
fitur-fitur baru atau membeli 
software yang bersifat mobile, Kami 
pun akan mengembangkan bisnis 
kami dengan menambah business 
partner yang memiliki core business 
mobile application,” kata Susanto. 
IIKLAN/ASPI 


METRODATA SOLUTION DAY 2012 Mi 


18 October 2012 | Shangri-La Hotel, Jakarta 


MAIN SESSIONS 


08.30 - 08.45 | Opening Procession 


09.00 - 0910 | Announcement 


| Bjorn Engelhardt. Vice 


10.30-10.40 | Intermerzo 


11.00 - 11.20 


1200-1900 (LUNCH 


07.30 - 08.30 | Registration & Morning Refreshment 


09.10 - 09.30 | Embracing the Evolving #ndpoint - Securii 
resident Strategic 


CORPORATE 


08.45 - 09.00 | Welcome Speech - Susanto Djaja. President Director, PT Metrodata Electronics Tbk. 


Cloud Future - 


". Storage, Network & Technical Service Director, HP Indonesia 


10.40 - 11.00 | Smart Mobility: The recipe for success for tormorrow's Enterprises - Suhas Kelkar, CTO, BMC Software Asia Pacific 
| Infrastructure for a new era - Andris Masengi, Channel & Commercial Director, NetApp Indonesia & Philippines 
1120-1140 | Engineered Systerns to Deploy your Cloud - Uday Mathkar, Country Managing Director, Oracle Indonesia 


1140-1200 | BYOD and Beyond: It's About Delivering the Next-Generation Workspace - 
Chandra Herawan, Country Manager, Collaboration Solutions, Cisco Systems Indonesia 


Devices You Don't Own - 
les. Symantec Asia Pacific and japan 


09.30 - 09.50 | Meet the New SAP: Becorne a Best Run Business with SAP Mobile and SAP Cloud - 
| Singgih Wandojo. Managing Director, SAP Indonesia 


09.50 - 10.10 | The Software Defined Datacenter - Andreas Kagawa, Country Manager, VMware Indonesia 


10.10-10.30 | Decisions Today for a Convei 
Hengkie Kastono, Enterprise 


Cloud Infra 


| Sulawesi Room 


The Evolution of Enterprise 
Storage 

Yudi Wiradarma, TSO Director 
NetApp Indonesia 


Cloud Intra 
| Kalimantan Room 


3PAR Dynamic Utility Storage for | 
Cloud Computing 

ErilIsdan Pasaribu. Storage 
Indonesia Director, HP Indonesia 


| cioud Intra 


Maluku Room 


Indonesia 


What You Need to Know About 


Franskus Andi Indromojo, 
Technical Consultant, Symantec 


Banking Solutions 


Padang Room 


IBM SmartCLoud Foundation 
Introduction 

Efendi Chandra. Clierst Technical 
Professional. Tivoli Software IBM 
Indonesia 


'|Accesstrom anyuhere. Security | amen Souton for Mkraoh 
Hective 


Cloud Cornputing Marketing 
Director, Huawei Technologses 


kwek Supriyanto, Commercial 
Sales, NetApp Indonesia 


Cisco SecureX: Accelerate your 
business 


securely 
Arief Santoso, Security Product 
Sales Specialist. Cisco Systems 
Indonesia 


Smart Mobility 


Management 


East Asia 


Indonesia 


PLATINUM SPONSORS 


Gbmcsoftware 


ORACLE 


ahaha 
Cisco. 


SAP 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HP Converged Cloud Solution for | BMC Workload Automatian 
Brarnaningtyas Trigantoro, 
Enterprise Architect. HP Indonesia 


Next Generation IT Service 


Virtualization Experience 
Infrastructure (VXI1 Virtualite 


your Workspace Collaboration 
Hasan Abdullah. Solution 
Archvtect, Logicals 


Bruce Roberts, Brand Executive. 
BMC Software Asia Pacific 
Soltius Indonesia 


Thin Client ON Cloud 
Antoni, Market Development 


Office Mobility with Huawei 
Cloud Cor 

Indra Darmawan Pariantoro, 
'Servor Enterprise Business 
Solution Manager, Huawei 
Indonesia 


Cloud Services 


Manager, MI 


The War of Talent with Social 
Network and Analytic The Next 
Generation of HCM Solution in 


Harry Prakoso, HCM Application 


The Innovative Way to Run Your 


Business 
'Ade Rahmat, Division Manager 


| Fingertips 
Ketut Widiarta Masna, Consulting 
Manager, Soltius Indonesia 


Chwistopher Pandiangan. Bid 
Yi 


A Connected World in 
Transformation 

Lawensius Then, Enterprise 
Channel Sale Manager. Schneider 
Electric Indonesia 


Embrace the new technology of 


COFFEE BREAK & EXHIBITION 


SAP Business One Solution: Run 
Your Business Anywhere at Your 
Liew Kok Mun, Senior Software — | Manager Thin Client. HP Fi 
Consultant BMC Software South | Indonesia 


NetApp Backup Snap Creator 
Framework 


Agung Santosa. Servor Technical 
Consultant. NetApp Indonesia 


PMI-SP, ITIL Intermediate, 
Consulting Manager, MII 


EXHIBITION & DOOR PRIZES 


, lal 
NetApp: 


v Symantec. vmware 


Registration to: O Integrated Services (GIS), Fax (O21) 5140 2441 or e-mail metrodata@event.co,id, and phone (021) 977 34570, 977 34569, 98268356, 51402440 


GOLD SPONSORS 


Double-Take: 


y Vision Solutions” 


Deploying your Cloud with 
Exadata and Exalogic 

Anne Gultom, Principle Sales 
Corwultant and Denny Louis 
Jaya. Exalogic Solution Specialist. 
Oracle Indonesia 


Introducing Netbackup and 
Backup Exec 

Symantec 

Martin Ruslan, Technical 
Consultant, Symantec Indonesia 


Automated Infrastructure and: 
Operations Management with 
VMware vCenter Operations 
Deddy Iswara, Senior Systern 

| Engineering VMware Indonesia 
How to Create Business 
Justification of Managed Private 
Cloud 


Frannata Suryanto. Divsion 
Manager, MI 


the New Land 


from 


EXHISITION SPONSORS 


Juniper 


3 
.. K2 


State of Resiliency - Navigating 
cape 


Allan Campbell, Vice President 
Sales, Vision Solutions Asia 
Pacific 


Simplified your DR with Vitware 


Site Recovery Manager 
Deddy Iswara. Senior System 
Engineering. VMware Indonesia 


Get the Right Foundation with 
t 


Management 
Henry Kristianto, Sales Director, 


Architect. Vision Solutions 


Naric Payment Solutions 
Edward Chien, Sales Director, 
Alaric Asia Pacific 


Ang pecala banting para 


MEDIA PARTNERS 


Bisnis Indonesia 


2 
pam 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


FORMULAI 


Hamilton 
Ungkapkan 
”Misteri” 
di Jepang 


SUZUKA, SENIN — Lewis Ha- 
milton (27), juara dunia Grand 
Prix Formula 1 musim 2008, 
mengungkapkan ”misteri” yang 
terjadi pada kemudi kendaraan 
Fi-nya, saat Grand Prix Jepang, 
di Sirkuit Suzuka, Jepang, Ming- 
gu (A0) lalu. 

Sekalipun terjadi hal yang tak 
diduganya atas kendaraan Fl-nya 
tersebut, Hamilton tetap berha- 
rap peluang bagi dirinya untuk 
bisa mengimbangi lawan-lawan- 
nya masih terbuka. 

Pebalap asal Inggris, yang ta- 
hun depan akan meninggalkan 
tim MeLaren-Mercedes, tersebut 
menegaskan, kemudi mobil balap 
FI yang diawakinya itu tidak ber- 
fungsi sebagaimana semestinya. 
Hal tersebut membuatnya tidak 
mampu bersaing secara kompe- 
titif pada seri Grand Prix Je- 
pang. 

Hasilnya? Hamilton harus pu- 
as di urutan kelima. Itu sebabnya, 
dengan total poin 152, di urutan 
keempat klasemen sementara, 
Hamilton tertinggal 42 poin dari 
Fernando Alonso, pemimpin kla- 
seme) a Grand Prix F1 
musim 2012 ini 

Seperti telah diketahui, Alonso 
kemarin tidak bisa menambah 
angkanya. Tidak lain akibat ken- 
daraan Fl-nya keluar dari lin- 
tasan pada tikungan pertamasaat 
race baru dimulai. 


Pengalaman baru 
”Saya masih mampu mena 
bah poin meskipun harus meng- 
alami misteri tersebut. Namun, 
tentu, ini merupakan pengalam- 
an yang tidak pernah saya alami 
sebelumnya,” ujar Hamilton. 
"Mengingat mobil balap saya 
tidak dapat dikemudikan 


harusnya hal ini tak perlu terjadi 
ketika dah berada dalam 
i ngan. Namun, (un- 
tungnya), s h lewat 20 lap, 
dari 53 lap yang harus diselesai- 
kan, kendaraan FI saya da 
tampil luar biasa seperti biz 
nya,” ungkap Hamilton. 
(AFP/AP/NIC) 


Jadi Pertarungan Petenis Teratas 


Shanghai, Arena Persaingan Djokovic dan Federer 


SHANGHAI, SENIN — Turnamen tenis Shanghai 
Rolex Master 2012, yang digelar mulai Senin (8/10), 
menjadi ajang persaingan dua petenis papan atas, 
Roger Federer dan Novak Djokovic. Federer bisa 
terus mempertahankan posisinya sebagai petenis 
nomor wahid, tetapi Djokovic bisa juga merebutnya. 


"Saya berharap bisa menye- 
akhir tahun ini tetap 
agai nomor satu. Untuk saya, 
ini mengenai berusaha bermain 
bagus di sini, di Shanghai,” ung- 
kap Roger Federer yang menem- 
pati unggulan pertama di turna- 
men berkelas ATP World Tour 
Masters 1.000 itu. 

Federer bisa bertahan tetap 
sebagai petenis nomor satu dunia 
jika mampu mencapai perempat 
final di Shanghai. Jika petenis 
Swiss itu gagal mencapai putaran 
delapan besar, Djokovi me- 
rebut kembali singgasananya 
asalkan menjuarai turnamen di 
Shanghai tersebut. 

Federer merebut kursi petenis 
nomor satu dunia dari Djokovic 
pertengahan tahun ini setelah 
memenangi turnamen akbar 
Wimbledon, yang merupakan ge- 
lar turnamen grand slam ke-17 
baginya. 

Pada keikutsertaan pertama- 
nya di Shanghai, dua tahun lalu, 
Federerlolos ke final, tetapi kalah 


dari Andy Murray. Adapun Djo- 
kovic adalah dua kali semifinalis 
di turnamen ini. 

"Itu memang targetnya. Ke- 
menangan (di Beijing) ini jelas 
sekali membantu saya dalam per- 
buruan (petenis nomor satu),” 
kata Djokovic. 

Baik Federer maupun Djoko- 
ma mendapatkan hye 
pada putaran pertama, 

Sesuai dengan undian, Federer 
mendapat lawan yang relatif le- 
bih ringan ketimbang Djokovic. 
Lawan pertama Federer adalah 
pemenang antara petenis kualifi- 
kasi Yen-HIsun Lu (Taiwan) me- 
lawan petenis tuan rumah yang 
difasilitasi wild card, Ze Zhang. 
Adapun Djokovic menghadapi 
Grigor Dimitrov (Bulgaria). 

Di atas kertas, peluang Federer 
untuk lolos ke perempat final 
sangat besar karena lawan-lawan 
yang akan dihadapinya berada 
jauh di bawah 'amun, sang 
'maestro tenis menghadapi ma- 
salah lain, yaitu ancaman pem- 


Seorang polisi di Shanghai, China, mengamati pertandingan tenis dalam turnamen Shanghai Rolex Masters 2012, 
mempertemukan Richard Gasguet (Perancis) dengan Brian Baker (Amerika Serikat), Senin (8/10). Gasguet menang 6 


bunuhan terhadapnya, yang di- 
sikapi sangat serius oleh paniti 
tumamen dan kepolisian China, 


ic melaju 
Pada hari pertama kemarin, 


petenis unggulan ke-10, Marin 
Cilic (Kroasia), lolos dari per- 
tandingan — pertama setelah 
i Lukasz Kubot (Polan- 
5, 6-3. Dimitrov melaju 
setelah mengalahkan Pablo An- 


dujar (Spanyol) dengan skor 7-5, 
0-3, 

Unggulan ke-1, Richard Gas- 
guct (Perancis), juga melewati 
putaran pertama dengan me- 
nyingkirkan Brian Baker (Ame- 


APP) PARKS 


rika Serikat), 6-2, 6-3. Pada partai 
lain, Fernando Verdasco (Spa- 
nyol) juga melaju ke putaran ke- 
dua setelah mengalahkan Go 
Soeda (Jepang), 6-2, 6-4, 
(AP/AFP/OKI) 


IK 


Kebede: Impian Saya Bisa Lari 2 Jam 4 Menit 


segaye Kebede Wardofa, 
| pemegang medali perung- 
gu Olimpiade Beijing 
2008, baru dua kali tampil da- 
go 
Bank of America, yang termasuk 
kategori kejuaraan maraton 
Road Race berlabel Emas IAAF. 
Aks 
tahun 2010, Sa 
yang baru beri 
da 15 Februari lalu dan asal 
Etiopia, belum mampu berbuat 
banyak, 
Namun, lain halnya ketika dia 
memutuskan kembali tampil 
dalam Kejuaraan Maraton 


itu, Kebede, 
5 tahun pa- 


Chicago Bank of America 2012 
yang merupakan kejuaraan 
ke-35 kali, Minggu (7/10). Ke- 
bede mampu naik podium, 
a 

akan mengikuti ke- 
sudah bermim- 
n waktu 2 
Dan ternyata dapat 
saya wujudkan,” tutur Kebede 
yang menjadi juara dalam Ke- 
juaraan Maraton Chicago Bank 
of America 2012 dengan waktu 
2 jam 4 menit 38 detik. 

Tentu, tambah Kebede, 
senang sekali karena hari ini 
merupakan hari yang sangat is- 


jam 4 meni 


timewa bagi saya dalam Kejua- 
raan Maraton Chicago ini” 

Bagaimana Kebede tidak ba- 
hagia mengingat catatan waktu 
2 jam 4 menit 38 detik itu bu- 
kan hanya menjadi waktu ter- 
Sebelumnya, saat men- 
i Maraton London 2010, 

atatan waktunya 2 jam 5 menit 

19 detik. 

Catatan waktu Kebede itu se- 

igus menjadi rekor baru un- 
tuk Kejuaraan Maraton Chicago 
Bank of America. Sebelumnya, 
rekor kejuaraan ini adalah 2 jam 
5 menit 42 detik atas nama 
Khalid Khannouchi dari Maroko 


pada 1999. 

Jika dibandingkan dengan re- 
kor dunia maraton yang dicip- 
takan Patrick Makau Musyoki 
(Kenya) dalam Kejuaraan Ma- 
raton Berlin 2011, rekor Mara- 
ton Chicago ini masih tertinggal 
jauh. Sebab, rekor dunia Makau 
sudah mencapai 2 jam 3 menit 
38 detik. 

Namun, tentu bagi Kebede 
hasil kali ini sudah jauh lebih 
baik dari catatan waktu priba- 
dinya, Itu sebabnya, "Tni me- 
rupakan langkah besar bagi saya 
agar saya bisa mencapai catatan 
waktu yang lebih baik lagi, 


AP PHOTO 


Tsegaye Kebede 


khususnya tahun depan,” te- 
gasnya. 
Seperti biasanya, kali ini gelar 


juara Maraton Chicago Bank of 
America diborong pelari jarak 
jauh asal Etiopia. Posisi 
runner-up dan tempat ketiga ba- 
gian putra diraih oleh rekan-re- 
an Kebede. Mereka adalah Fe- 
isa Lile: ang mencapai ga 
s dengan waktu 2 jam 4 me- 
52 detik, dan Tilahun Re- 

-a, yang mencapai finis de- 
ngan catatan waktu 2 jam 5 me- 
nit 28 detik. 

Untuk kategori putri, gelar 
juara diraih oleh Liliya Shobu- 
khova dari Rusia yang berlari 
dengan waktu 2 jam 18 menit 
20 detik. (AP/NIC) 


fir 
nit 


. 


111 


nila 


Jarang-jarang ada tontonan olahraga heboh yang melibatkan 


pemain-pemain kelas dunia di Tanah Air. Apalagi jika 
menampilkan tim terbaik dunia, sudah pasti tidak boleh 


dilewatkan. 


Ty “ti penggemar streetball di Tanah Air, 
12-13 Oktober 2012 ini tampaknya 

LP perhatian harus diarahkan ke Istora 
Senayan, Jakarta. Pasalnya, dua tim streetball 
terbaik dunia, yaitu ANDI dan Ball Up, akan 
tampil pada partai puncak Grand Final LA 
Lights Streetball. Penonton boleh berharap 
dapat menyaksikan aksi luar biasa dari 
pemain-pemain nomor wahid dunia. Selain 
itu, akan tersaji aksi-aksi dari streetballer 
lokal. 

Kehadiran ANDI dan Ball Up merupakan 
yang pertama kalinya di Indonesia. Demi 
memuaskan pencinta streetball Tanah Air, 
kedua tim bahkan telah memberi kepastian 
akan membawa pemain terbaik 
mereka ke Jakarta. Saking senangnya bakal 
datang ke Indonesia, ANDI dan Ball Up telah 
mengumumkan berita gembira ini dalam situs 
resmi kedua tim. Pertemuan kedua tim ini di 
ajang Grand Final LA Lights Streetball akan 
menjadi pertandingan yang sengit dan sangat 
ditunggu-tunggu karena mereka dipastikan 
akan berjuang mati-matian untuk menang. 

"Kami ingin menyajikan sesuatu yang 
baru, fresh, kreatif dan tentunya menghibur 
di Grand Final LA Lights Streetball tahun ini. 
Karena itu kami mengundang tim ANDI dan 
Ball Up untuk bertanding di Jakarta. Kedua 
tim ini memiliki kualitas permainan yang 
luar biasa serta teknik memainkan trik yang 
sangat memukau. Semoga kehadiran ANDI 
dan Ball Up bisa menjadi inspirator bagi para 
streetballer Indonesia supaya lebih terpacu 
dan bersemangat dalam memainkan trik, 
serta menciptakan trik-trik baru yang lebih 
kreatif," kata Brand Manager LA Lights Maya 
Shintawati. 

Ball Up merupakan tim yang dipimpin 
oleh bintang streetball dunia yang namanya 
tidak asing lagi di Indonesia, Grayson 


semua 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Boucher AKA The Professor. Di kubu Ball Up 
juga terdapat Taurian Fontenette AKA Air Up 
There yang pernah menjadi bintang tamu di 
Grand Final LA Lights Streetball 2010, serta 
Ryan Williams AKA Special FX, bintang tamu 
Grand Final LA Lights Streetball 2008. 

“Tim Ball Up dan ANDI sudah sangat 
terkenal di dunia. Kehadiran mereka di 
Jakarta merupakan suatu momen langka 
yang tidak bisa dilewatkan. Tim ANDI adalah 
tim yang sudah established di dunia streetball, 
sementara Ball Up, merupakan tim yang 
relatif baru. Jadi, pasti mereka akan bermain 
sengit untuk mempertahankan 
masing-masing. Kehadiran mereka 
menjadi inspirasi bagi kami karena mereka 
adalah kiblat streetballer di seluruh dunia," 
kata All-Star LA Lights Streetball Anthony 
AKA Transformer. 

Dalam pertandingan nanti, Ball Up akan 
menghadapi lawan yang seimbang yakni tim 
ANDI yang akan diperkuat oleh sejumlah 
streetballer yang pernah diundang ke LA 
Lights Streetball, seperti Guy Dupuy AKA 
Easy J yang pernah menjadi bintang tamu di 
Grand Final LA Lights Streetball 2010 dan 
2011, serta Brandon LaCue AKA Werm yang 
hadirdi Grand Final LA Lights Streetball 2011. 

Kehadiran kedua tim tampaknya sudah 
dinanti-nantikan para penggemar streetball 
Tanah Air. "Wow! My dream comes true. 
Akhirnyasayabisamenyaksikan pertandingan 
antara Ball Up melawan ANDI. Kedua tim 
ini memang tim paling dahsyat di dunia 
dan merupakan kumpulan master-master 
streetball," ujar Rahmad AKA Invisible, salah 
satu All-Star LA Lights Streetball. Ia mengaku 
selama ini hanya melihat penampilan para 
jawara itu melalui Youtube. Sekarang, ia dapat 
menonton mereka bermain secara langsung. 
LIKLAN/ACAI 


pamor 
bisa 


ISTORA 12-13 OKTOBER — 


LIGHTS 


Tag 


ay 


HI 
. HONOR! 


LL LAS -t—a 


Andi 


FOR THE FIRST TIME EVER 


MAHAKA BOLA BOLANEWS.COM LA-LIGHTS.COM MEI OLAlights (MP LA. LiGHTS 


1 
ss 


Vs (PEP Sin 


SPECIAL PERFORMANCE BY : DUNKIN DEVILS 
FREESTYLE CONTEST, RAP BATTLE, BEAT DA CLOCK, RIM SHAKER, STREET DANCE 


— 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 
SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN 
GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


OLAHRAG 


31 


DATA DA 
TENIS 


Turnamen Shanghai Rolex Masters 


Sam Ouerrey (USA) vs Zhe Li 
(CHN) 6-3, 6-1 

Tomy Robrado (ESP) vs Alex 
Bogomolov Jr (RUS) 7-6 (7/4), 6-4 
Grigor Dimitrov (BUL) vs Pablo —— 
Andujar (ESP) 7-5, 6-3 


AGENDA 


Marin Cilic (CRO) vs Lukasz Kubot 
(OL)7:5,63.... 
Kevin Anderson (RSA) vs Jarkko 


ndreas Seppi (ITA) vs Michael 
Berrer (GER) 6-2, 7-6 (7/5) 
exandr Dolgopolov (UKR) vs 
y Chardy (ERA) 6-3, 6-2 
Tommy Haas (GER) vs Nicolas 
Almagro (ESP x9) 4-6, 7-6 (7/4), 


“5. David 


6-2 


Peringkat tenis putra dunia versi 


“T. Roger Federer (SUI) 
11.805 poin 
2, Novak Djokovic (SRB) 


10.970 


Ferrer (ESP) 


(naik 1 tangga) 


7. Tomas Berdych (CZE) 
(turun 1 tangga) 


4.570 


8. Juan Martin del Potro (ARG) 
3.670 


Nicolas Almagro (ESP) 
12.John Isner (USA) 


Richard Gasguet (FRA) 


Sevilla sah 
Valladoid 7 
Getafe 7 


Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 
“22 Real Madrid 


Barcelona 


2.515 


hilipp Kohischreiber (GER) 
(1) 1.855 
2475  20.Oleksandr Dolgopolov Jr (UKR) — (main, menang, seri,kalah, agregat ” R Sociedad ”— 7 
1 1.770 Valencia 

2370 ea aa Tanad, 

1) 


Klasemen sementara 


Dua Bintang dari Planet Lain 


Barca Tetap 8 Poin di Atas Real Madrid 


BARCELONA, SENIN — Laga clasico Barcelona 


versus Real Madrid, 


ang berakhir 2-2 di Nou Camp, 
Minggu (7/10), menjadi panggung atr: 


i Lionel 


Messi dan Cristiano Ronaldo, yang disebut Pelatih 


Jose Mourinho seperti ”bera 


Pada clasico ke-222, kedua pe- 
main top dunia itu sama 
mencetak dua gol, Diawali Ro- 
naldo menit ke: menunt 
umpan manis K: 
dibalas Messi yang melesakkan 
bola liar dan memantul dari tu- 
buh Pepe yang gagal menghalau 
serangan, menit ke-31. 

Pada babak kedu essi lebih 
dulu mencetak gol lewat ten- 
dangan bebas spektakuler, menit 
ke-61, lalu dibalas Ronaldo menit 
ke-66 dengan sontekan atas um- 
pan Mesut Oezil dari posisi yang 
hampir sama dengan tempat 
Messi mencetak gol pertama. 

Empat gol am laga yang 
disaksikan hampir 100.000 pe- 
nonton di Stadion Nou Camp dan 
jutaan pasang mata di seluruh 
dunia itu memberi rekor bagi 
kedua bintang tersebut. Dengan 
dua golnya, Messi menjadi pe- 
main pertama yang mengoleksi 
100 gol liga di Nou Camp. 

Koleksi gol bintang Argentina 
tersebut di clasico pun menjadi 17 
buah, satu gol di bawah rekor 
bintang sepak bola senegara ta- 
hun 1950-an dan 1960-an, Al- 
fredo Di Stefano. 

"Dia masih muda dan kita be- 
lum tahu sampai di mana batas 
kemampuannya,” kata Tito Vila- 
nova, Pelatih Ba nda harus 
melihat bagaimai berlatih, 
bagaimar 1 bersaing. Tekad 

yang dimilikinya selalu lebih baik 
setiap hari. Saya yakin kita tak 
akan pernah melihat pemain lain 
yang se ia. Dia yang ter- 
baik s 

Ronaldo juga mencatat rekor 
pemain pertama yang mencetak 
gol di enam clasico beruntun, 
”Saya mengaguminya. Ta terlahir 

jadi jua ingin terus 
berlaga hingga r meski me- 
nahan pedih,” 1 Emilio But- 
ragueno, Direktur Real, 


ema, 


"EL CLASICO” 


al dari planet lain”, 


Dalam 380 menit terakhir, Ro- 
naldo tampil menahan nyeri di 
bahu kiri akibat terjatuh saat 
mencoba melakukan tendangan 
memutar lewat atas kepala. Real 
mengumumkan, Ronaldo tidak 
cedera dan bisa tampil 
membela tim nasional Portugal, 


Siapa yang terbaik? 

Di Spanyol, clasico kemarin 
juga disebut panggung penen- 
tuan gelar Pemain Terbaik Dunia 
2012 yang diumumkan di Zurich, 
viss, 7 Januari mendatang De- 
ngan penampilan Messi dan Ro- 
naldo sama-sama memukau, 
kandidat kuat pemilik gelar itu 
masih jadi teka-teki besar. 
tidak ingin mem 
soal Ballon d'Or (Pemain Terbaik 
Dunia). Memilih siapa yang ter- 
baik di dunia (di antara Messi d 
Ronaldo) seharusnya di 
Keduanya adalah dua pem 
ri planet lain,” kata Jose Mourin- 
ho, Pelatih Real M 


itu karena itulah refleksi sebe- 


narnya pertandingan, berjalan 
indah, dan tidak diketahui siapa 
1 menang hingga mo- 
mentum terakhir.” 

Vilanova membuat kejutan de- 
ngan memasang Adriano di bek 
tengah, di tengah cederanya Ge- 
rard Pigue dan Carles Puyol, ber: 
s vier Mascherano. "Say 
berbicara kepada dia (Adriano), 
Jumat, dan kami coba dia (di bek 
tengah) dalam latihan. Saya perlu 
tahu apakah dia me 
lakukannya, dan dia menj 
bisa,” tutur Vilanova. 

Menit ke-27, ia memasukkan 
Martin Montoya menggantikan 
Dani Alves yang cedera. Montoya 
hampir mencetak gol ketika ten- 
dangannya mengenai gawang. 

Dengan hasil imbang itu, B: 
celona (19 poin) tetap di puncak 


21 


LIONEL MESSI 


Lahir: Santa Fe, Argentina, 24 Juni 1987 Ca 
5 


Tinggi/berat: 169 cm/67 kg 
: Penyerang 


Waktu main di Liga Spanyol 2012-2013: 
600 menit 
Jumlah laga: 7 
Jumlah gol: 8 


Jumlah asis: 2 


sing”: 318 


(Mai di Liga Champions 2012-2013: 
menit 


Jumlah "offside”: 2 


k tempun: 16.262 m 


Gelar juara 
Champions 
: Piala Raja Spanyol 
2 piala Super Eropa 


5 piala Super Spanyol 


Nomor punggung: 10 


jumlah gol: 2 


Jumlah asis: 2 


2 piala Dunia Antarklub FIFA 


Sumber 


BVA.com 


dan unggul delapan poin di atas 
Real Madrid (1). Namun, hasil 
seri itu juga membuat Barcelona 
dikejar klub tetangga Real, Atle- 
tico Madrid, dalam pengumpulan 
nilai, Hal itu setelah Atletico me- 
mukul Malaga 2-1, Salah satu gol 
Atletico dicetak striker Radamel 
Falcao yang kini juga menyaingi 
Messi dan Ronaldo di puncak 
daftar pencetak gol (8 go). 

/REUTERS/SAM) 


Catalan Merdeka di Nou Camp 


ou Camp bergemuruh di 
N malam el clasico, Minggu 
(9/10) waktu Barcelona. 


Stadion berkapasitas sekitar 
99000 penonton itu dipadati su- 
porter Blaugrana, yang mendu- 
kung tim pujaannya, Barcelona, 
berlaga melawan Real Mac 
Mereka mengenakan kostum 
kandang Barcelona dan mem- 
bentangkan Senyera, bendera 
Catalan berwarna kuning emas 
dengan gari 
nyala, sembari meneria 
dependencia! Independencia!" 
presi politis sebagian ma- 
syarakat Catalan yang ingin 
merdeka dari Spanyol itu ber- 
gemuruh di Nou Camp saat per- 
tandingan babak pertama dan 
kedua masing-masing berj 
17 menit 14 detik. 
Momentum itu pengingat se- 
jarah Catalan yang terakhir kali 
menjadi wilayah merdeka pada 
1714 seiring berakhirnya Perang 


Sukses 


panyol. 
ico kali ini mer 
n paling polit 
1975, sebulan setelah diktator 
Spanyol, Francisco Franco, me- 
ninggal. Franco mengekang eks- 
presi budaya Catalan, seperti 
membatasi penggunaan bal 
Catalan dan melarang Senyi 
masuk stadion. 

Setelah Franco yang dikenal 
sebagai pendukung Madrid me- 
ninggal, suporter Barca mulai 
membentangkan Senyera di 
Nou Camp, Peristiwa itu tong- 
gak kebangkitan Catalan untuk 
mendapatkan hak-hak otonom. 
Mereka merdeka di Nou Camp. 

Nou Camp menjadi ruang 
ekspresi ti Jatalan. B 
lona menjadi simbol Catalan 
dan Madrid diidentikkan seba- 
gai milik Spanyol. E! clasico pun 
selalu panas dan emosional. 

"Perjalanan menuju Nou 
Camp kadang seperti menuju 


medan perang. Ini bukan untuk 
mereka yang lemah jantung," 
kenang mantan pemain Madrid, 
Steve McManaman. 
Jika Catalan merdeka, apakah 
el clasico tamat? Artikel 99 
tuta Federasi Sepak Bola Spa 
nyol menyebutkan, peserta I 
harus terdaft: 
regional. Masih 
bisa mendaft: r 
regional lain atau meminta dis- 
pensasi khusus seperti Andorra 
yang tampil di divisi tiga 
El clasico mungkin akan 
tetap ada karena Barca terlalu 
berharga bagi pengelola La Liga. 
a tidak ingin kehilangan 
-0 yang menjadi lumbung 
uang, Barca dan Madrid men- 
dominasi 50 persen pangsa pa- 
sar siaran langsung La Liga. Jika 
Barca keluar, La Liga, mungkin, 
dalam sekejap bangkrut. 
: GUARDIAN/ 
IDENT/ANG) 


r dalam federasi 


LIGA ITALIA 


Derbi Inter 


anaaas..! Begitulah suasa- 
P: derbi ke-157 antara In- 
ter Milan dan AC Milan, 


Senin (8/10) dini hari WTB. De- 
ngan 10 pemain, Inter mencun- 
dangi Milan 1-0 di San Siro, 
mengukir kemenangan ke-50 di 
antara kedua tim sekota ini. In- 
ter unggul satu kemenangan 
atas Milan yang mereguk 49 ke- 
menangan, Panas! 

Beberapa insiden selama 2 x 
45 menit memicu pertandingan 
menjadi makin emosional. Satu 
momen yang membuat Pelatih 
Milan Massimiliano Allegri sa- 
ngat geregetan adalah ketika gol 
Riccardo Montolivo dianulir ka- 
rena melanggar penjaga gawang 
Inter, Samir Handanovic. Allegri 
makin gemas ketika wasit tidak 
menunjuk titik penalti ketika 
Robinho ditekel bek Inter, Wal- 
ter Samuel. Panas! 


Vs Milan, "Panaaaas”! 


"Saya kecewa dengan insideri 
yang terjadi hampir tak 
pernah membicarakan wasit, 
bahkan tak pernah. Namun, ma- 
lam ini, ia (wasit) tidak berun- 
tung. Keputusannya menyerang 
kami, dan ia tidak membuat ke- 
putusan yang seharusnya ia la- 
kukan, Ini pertandingan di ma- 
na kami dihukum oleh wasit 
dengan cara yang mengheran- 
kan. Dia menganulir gol, s 
tidak paham alasanny: 
Allegri panjang lebar seusai 
laga. 

Laga baru berjalan empat 
menit ketika bek asal Argentina, 
Walter Samuel, melesakkan gol 
ke gawang Milan. Gol ini terjadi 
lantaran kurangnya antisipasi 
penjaga gawang Milan, Christian 
Abbiati. Milan mengembangkan 
permainan dan terus menyerang 
hingga dianulirnya gol Monto- 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


livo. Inter pun mendapat "gan- 
jaran” pahit saat Yuto Nagato- 
mo dikeluarkan karena dua kali 
menerima kartu kuning, 

Berulang-ulang Milan men- 
ciptakan kans di babak kedua, 
tapi berulang-ulang pula kandas. 
Tampak betapa perihnya pe- 
main Milan saat peluang-pelu- 
ang itu seperti menghantam 
tembok, gagal dieksekusi. Sua- 
sana memanas saat para penon- 
ton makin marah dan berdi 
Lewat pengeras suara, panitia 
meminta penonton duduk dan 
bersikap sopan. 

Pelatih Inter Andrea 
Stramaccioni berujar, "Ada dua 
poin bagus malam ini. Pertama, 
cara kami membuat pendekatan 
di laga ini. Kedua, bagaimana 
kami mengatasi kekurangan ke- 
tika satu pemain dikeluarkan.” 


(AP/AFP/IVV) | 


ahir: Madeira, Portugal, 5 Februari 1985 
Tinggi/berat: 186,5 cm/84,5 kg 
Posisi: Penyerang 


Nomor punggung: 7 


Jumlah laga: 7 

Jumlah got: 8 
Jumlah asis: 

Jumlah "pas: 


180 menit 


Jumlah gol: 4 
Jumlah asis: 0 


Jumlah "offside' 


Jarak tempun: 20, Bim 


Gelar juara (di Manchester United) 
3 Liga Primer Inggris 

1 piata FA 

2 piala Liga 

1 community Shieta 

1 Liga Champions 

1 piala dunia AntarktubriFa 1 


PPIOTO/ GLIGUR GARCIA 


AYO BURUAN, 
JANGAN SAMPAI KETINGGALAN. 


RIDE THE MOVIES" 


SEPAK BOLA 

LN Deportivo 
Tiga Spanyol, Senin dinihari WIB — Real Madrid 7 32 Osasuna 7 
Mallorca —— 12 Granada Mallora” “73 2 Espanyol 7 


Nana hi 
ole SISISiSiS 


CRISTIANO RONALDO 


.& 


“« Waktu-maindi-tiga-Spanyol-2012-201: 
627 menit - e Mena 


BESEPA 


Main di Liga Champions 2012-2013: 


(di Real Madrid) 
1 tiga Spanyol 


Lampaui imajinasi Anda di balik layar dalam wahana Ride The Movies" di Universal Studios Singapore” 


Serial Televisi Pilihan Anda! 


Nikmati Keseruan RWS 
# Menginap 1 malam di Resorts World” Sentosa Singapore 
Hotel termasuk sarapan pagi 


# Tiket Universal Studios Singapore 
# Tiket The Maritime Experiential Museum" dan Typhoon Theatre 
“ SGDSO kredit makanan 


Berlaku untuk periode menginap hingga 31 Desember 2012 


Pesan sekarang lalui perjalanan anda 
kunjungi: mekah La orba-mopaaka pa 4 Ba kira 


"Resorts World Sentosa Singapore berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya 


AVIA TOUR (021) 422 3888 « BAYU BUANA TRAVEL (021) 2350 9999 « BLUESKY TOUR (021) 390 2929 « DIVIDAYA TOUR (021) 612 8878 
» GOLDEN RAMA (021) 350 2733 « SMAILING TOUR (021) 29220000 « PANORAMA TOURS (021) 2556 8555 « PANEN TOUR (021) 385 5388 


# VKTRAVEL (021) 380 9989 » WITA TOUR (021) 231 2338 


Lion momenyi 


Rasakan Pengalaman Berkendara Mutakhir serta Nikmati Pertunjukan dan Atraksi Menarik Film-Film dan 


Kost beclal 


SINGAPORE 


Lo 


1 piala Raja Spanyol 


a Super Spanyol 


DIcKv 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


WINNY ERWINDIA 


Cinta Olahraga 


ergelaran Pekan 
Pp Olahraga Nasio- 

nal XVIII Riau 
yang telah usai dua pe- 
kan lalu masih menyi- 
sakan — kegembiraan 
bagi Winny Erwindia, 
Ketua KONI DKI Ja- 
karta. Winny tidak ha- 
nya berhasil membawa 
DKI kembali merebut 
gelar juara umum 
PON, tetapi juga mem- 
buktikan dirinya mam- 
pu sukses di dua bi- 


J 


dang yang berbeda, 
perbankan dan olah- ba 
raga. 


Winny adalah man- KOMPAS/LUCKY PRANSISKA 
tan Direktur Utama 

Bank DKT. Di bawah kepemimpinan ibu dua anak dan nenek 
empat cucu itu, aspek bisnis Bank DKI berkembang sangat 
baik. 

”Saya selalu memotivasi para atlet untuk bersemangat saat 
latihan dan memiliki daya juang di medan laga agar meraih 
hasil terbaik. Dulu, elalu memotivasi PA 
untuk bersemangat saai ja” kata Winny, di sela-sela 
pemberian bonus bagi atlet Dki di Jakarta, beberapa waktu 
lalu. 

Bagi Winny, masa purnatugas adalah kesempatan terbaik 
menggeluti hobinya di bidang olahraga. Selain memimpin 
KONI DKI, Winny juga memiliki lebih banyak waktu untuk 
berolahraga jalan p 

”Olahraga memb lebih seimbang. Bad: 
lebih sehat dan pikiran lebih segar karena berkesempatan 
menonton pertandingan atau perlombaan yang seru dan 
menghibur,” kata Winny yang selalu menonton atlet DKI saat 
bertanding dan menghasilkan 110 medali emas pada PON 
Riau. (BCA) 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


NAMA & PERISTIWA 


WSTCC 


Rekaman di Lokananta 


and indie White Shoes 

& The Couples Com- 

pany tengah memper- 

siapkan proyek baru, 

Band yang diawaki 

Sari (vokal), Rio (gitar akustik), 
Saleh (gitar elektrik), Ricky (bas, 
cello), Mela (kibor, piano, viola), 
dan John (drum, perkusi) ini 
akan menggarap album mini ber- 
isi lagu-lagu daerah. 


"Rencananya lima lagu untuk CD 
dan empat lagu untuk vinil 7 inch” 
kata Sari, 

Targetnya, album mini itu bisa 
dirilis pada Januari 2013. Lagu 
daerah di dalamnya akan disajikan 
dengan aransemen khas White 
Shoes & The Couples Company 
(WSTCC). Lagu dipilih berdasarkan 
kesukaan para personel WSTCC, 

"Sementara ini kami main-main 
dulu, Kami belum menentukan lagu 
apa saja yang akan kami pilih karena 
rekamannya baru November 2012,” 
lanjut Saleh. 


Yang istimewa, pros 
akan dilakukan di perus: 
kaman tertua di Indonesia, Loka- 
nanta, yang berlokasi di Solo, Jawa 
Tengah. "Kami memilih merekam di 
Lokananta karena Lokananta me- 
nyimpan nilai sejarah. Lokanan- 
ta-lah yang dulu merilis lagu-lagu 
daerah,” kata Rio. 

Karena alasan jarak, proses re- 
kaman akan d dengan jad- 
wal para personel. Maklum, seti 
personel memiliki pekerjaan yang ti- 
dak dapat ditinggalkan. "Mudah-mu- 
dahan saja lancar,” ujar Saleh. (DOE) 


KOMPAS/RIZA FATHONT 


ANI YUDHOYONO 
Benang Kusut 


agi Ny Kristiani Herrawati (60), 
Bu yang akrab dipanggil Ny Ani 

Yudhoyono, kehalusan budi 's 
orang salah satunya dapat terlihat dari 
karya yang dibuatnya, termasuk di antara- 
nya dari karya sulam. 

Ny Ani pernah mengagumi karya sulam 
seorang wanita Vietnam saat mengun- 
jungi negeri itu. Wanita Vietnam tersebut 
mampu menyulam tanpa membuat pola 
terlebih dahulu, 
Namun, hasilnya 
begitu indah dan 


hanya me- 
megang kain dan 
mulai menyulam 
dengan tangan- 
nya, Tanpa pola 


OF 


ma sekali. Pola- 


ka 


IRENG MAULANA 


JakJazz Lagi 


akJa: g e 
J Oktober 2012 di Istora Senayan, Jakarta. 


menggelar hajatan 
24 tahun lalu. 


a Ireng tentang lahirnya JakJaz 
gelar pertama kali tahun 1988 di Pas 
Ancol, Jakarta Utara. 

Tahun ini JakJa 
lain, oleh Incognito, Mezzoforte, Ernie Watts, dan 


ny ada di otakny 
bukaan 
kan lalu. 

Ia pun membandingkan sulaman 
nita Vietnam itu dengan pengalam: 
semasa muda yang diakuinya tidak piawai 
menyulam. 


kata Ani pada pem- 
stival Sulam Internasional, pe- 


2012 akan digelar pada 19-21 dan Jeremy Monteiro, Hampir semua musisi lagu Indonesia yang diberi sentuhan dixie, 


jaz terkemuka Indonesia akan tampil pada termasuk lagu Ebiet G Ade "Berita kepada "Zaman dulu saya juga belajar me- 
Ireng Maulana (68) masih berapi-api perhelatan tersebut, termasuk Indra Lesm nyulam, memakai ram yang bulat, Tapi, 
yang dirintisnya dan Idang Rasjidi. a akan menghidupkan « lagi sulaman itu, Apakah 


mua teman 
orang-orang 


mendukung. Ka ng kurang 


lanya setengah 


i empat pemainnya sudah meninggal, 
emangatnya beda. yakni Hendra (Wijaya), Trisno, Ronnie, 
lebih Indone: a Ireng, dan  Dullah (Suweleih)” kata Ireng 
ang di- Yang agak istimewa kali ini, Ireng menyebut pemain piano, saksofon, bas, dan 'api itulah, karena dulu sedikit 
Seni dan kawan-kawan akan tampil dengan ga perkusi yang mendukung kelompok dixie-nya tomboi sehingga kalau menyulam, be- 
dixieland-nya, Pada awal 1980-an, dulu. nangnya kusut terus dan harus diperbaiki. 
gaya dixieland pernah dipopulerkan Ireng ana ya kalau Ebiet kita ajak ke ngkali ini saat yang tepat untuk bel- 

kawan-kawan. Mereka membawakan « r menyulam kembali,” ujarnya. (WHY) 


an diramaikan, ar 


2 


Atas diresmikannya 
Authorized Showroom Mobil Suzuki 
9 Oktober 2012 


Jl. K.H Hasyim Ashari No 82, Pinang, Ciledug, Tangerang 
Telp: (021) 7307999, 73133023 » Fax: (021) 7313039 


TIS JASA 
sid 23 Oktober 2012 
KH! CILEDUG 


PONDOK INDAH PULOGADUNG, PANTA INOAH 


PPT, BUANA INDOMOBIL TRADA PT. SUMBER BARU ANEKA MOBIL 
SURABAYA JAKARTA 


(PT. BYPASSINDO JAYAINDAH PT. HANDIJAYA BUANA TRADA 
JAKARTA JAKARTA 


(PT. KEBAYORAN JAYA INDAH UTAMA 
JAKARTA. 


(PT. ARMADA PERKASA MOBILINDO PT. JAYA INDAH MOTOR 
JAKARTA JAMBI 


PPT, KANGAROO MOTOR MANDIRI PT. MEGAH PUTRA KENDARI 
BENGKULU KENDARI 


PPT. SAMEKARINDO INDAH PT. SURYA MEGAH KENCANA 
BALIKPAPAN Papua 


mrioperkoran @ & 


PT, BUANA INDOMOBIL TRADA 
"KAPUK, SUNTER DEWI SARTIKA, BSD, PLUTT HARAPAN INDAK. KOTA BUMI & MT. KARTONG 


PT. SUMBERBARU SENTRAL MOBIL 
JAKARTA. 


PT. SURYA MEGAH KENCANA UTAMA 
SORONG 


——d 


Nata 25 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA 


Jl. Basuki Rahmat No 168, Purwakarta 
Telp: (0264) 8226166 » Fax: (0264) 8226161 


s 


SUZUKI 


CILEDUG PURWAKARTA 


Ciledug 


dengan fasilitas 3S, Sales “ Service » Spare Part 
Didukung oleh tenaga-tenaga profesional. 


$Ssuzuki 
Sole Agent : PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 
Sole Distributor : PT, SUZUKI INDOMOBIL SALES 


PT, UNITED MOTORS CENTRE 
SURABAYA 


PT. UNITED INDO BALI 
Baki 


PT. NUSANTARA JAYA SENTOSA 
BANDUNG 


PT. SUN MOTOR 
JAKARTA 


PT, CITRA ASRI BUANA 


PPT, ANUGRAH MOBIL UTAMA PT. MEGAH PUTRA SEJAHTERA PT. TRANS SUMATERA AGUNG PPT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR 
JAKARTA MAKASSAR MEDAN TANGERANG SELATAN YOGYAKARTA 


JAGORAWI MOTOR 
BANGKA BELITUNG 


PT. SINAR GALESONG PRIMA PT.INDOMOBIL MULTI TRADA PT BUANA ALEXANDERTRADA PT. DUTA CENDANA ADIMANDIRI 
TANGERANG BOGOR 


mba di Pi 


PT.SUNMOTORINDOSENTRA TRADA | PT.DWI PERKASA MOBILTAMA PT, PUSAKA MOTOR 
BOGOR JAKARTA 


PT, SUNMOTOR BUANA TRADA 
JAKARTA 


PT. RODAMAS MAKMUR MOTOR PT. CINTA DAMAI PUTRA BAHAGIA PT. NUSA SARANA CITRA BAKTI 
CIREBON PALEMBANG 


PT. PATRAKO MOTOR ABADI PT. ELANG PERKASA MOTOR PPT, BUANAMOBIL SENTRAL TRADA PT. SOLO INDONESIA UTAMA PT. PERSADA LAMPUNG RAYA 
PALU PADANG PEKANBARU, 5019 


PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS 
LAMPUNG PALANGKARAYA 


PT. NENGGAPRATAMA INTERNUSA PPT. ARINDO GEDONG JEMBAR PT. ARMADA BANDA JAYA (PT, MITRA MEGAH PROFITAMAS PT. CAKRA MOBILINDO 
GORONTALO TEGAL J BANDA ACEM BANJARMASIN LOMBOK 


P/ P / 2 / P |. 4 


PT. SURYA BAHANA MAHKOTA PT, ARISTA JAYA ABADI PT. GRAHA MOTOR ABADI PT, TRIDHARMA ADIGRAHA CV. DAYA MOTOR 
KUPANG TERNATE AMBON PONTIANAK 


KEPULAUAN RIAU 


han sd 2 #1 af Naa SN Saad 4 


Pulang Kampung Yuk, 
Bangun Daerah 


HAL 34 


Pengantar Redaksi 

Energi Fira Basuki untuk me- 
nulis seperti tidak ada habisnya. 
Menulis rupanya sudah seperti 
napas bagi Fira yang sudah me- 
nyampaikan kata hatinya lewat 
II SMP, Kar- 
asuki memang 
dikenal apa adanya, enak dibaca 
dengan bahasa-bahasa yang mu- 
dah dicerna. "Saya tidak ber- 
usaha untuk nyastra,” ujarnya 
ng pena- 


Novel 
la-jendela, yang terbit tahun 2001 
membawa namanya menjadi se- 
orang novelis. Novel itu kemu- 


pertamanya, Jende- 


dian memang menjadi sebuah 
trilogi yang dilanjutkannya de- 
ngan novel Pintu dan Atap. Fira 
yang sedang menyelesaikan no- 
vel terbarunya, Loji, sudah me- 
luncurkan 26 buku, terakhir ber- 
judul 140 Karakter. Buku itu 
berupa kicauan ceritanya di je- 
jaring media sosial Twitter. No- 
vel-novelnya juga selalu menyer- 
takan sentuhan budaya Indone- 
sia melalui tokoh-tokohnya. 

Pemimpin Redaksi Majalah 
Cosmopolitan Indonesia tersebut 
mengaku menjalani segalanya 
dengan senang dan tanpa me- 
ngeluh. tai menul 
dan ini adalah passion « 
ujarnya. 


menci 


Apakah Anda mempunyai ide-ide 
kontroversial untuk dituliskan, tetapi 
terkendala karena tentangan banyak ka: 
langan? Bagaimana Anda akan me 
nyiasatinya? 


Ceffti, Jakarta) 
Seperti apa yang dimaksud kontro- 
al? Waktu menulis trilogi, 
membahas seks, perselingkuhan, 


po- 
ligami, dan sedikit isu politik. Menurut 


su kehidupan, Kecuali 
kalau saya memprovokasi pembaca un- 
tuk melakukan sesuatu. 

Saya tidak ingin karya-kar 
membuat sebuah keresahan. Say 
pembaca menikmati, te 
pikir. Jadi, 


a saya 
ya ingin 
pi juga ber- 


atau s 


pencerita. 


Halo Mbak Fira. Saya mengenal no- 
vel-novel Mbak Fira sekitar tujuh tahun 
lalu ketika saya masih kelas satu SMA. 
'erita-cerita yang Mbak sajikan seputar 
kisah percintaan yang kadang hangat, 
kadang penuh lika-liku tak terduga, 
Pada waktu menulis trilogi (Jende- 
la-jendela, Pintu, Atap) apa yang se- 
sungguhnya Mbak ingin sampaikan ke 
pada pembaca? 


kah penulis favorit Mbak member 
pengaruh terhadap hasil karya Mbak? 
(Sita Adyani, 

Condong Catur, Sleman, DIY) 

Terima kasih. Saat menulis trilogi, 
saya hanya ingin bercerita dan mem- 
bawa pembaca berimajinasi. Syu- 
kur-syukur dengan itu mereka men- 
dapat 'ilmw' atau 'pengalaman', Saya 
memang menyukai latar belakang bu- 


KOMPAS, SELA 


engapa 4us 
ita Ingin » 


tetapi tetap pada ciri khas dan 
pendirian saya dalam hal gaya pe- 
nulisan, 

Menjadi wanita karier sekaligus 


membesarkan anak-anak di tengah kota 
yang hiruk-pikuk dengan segudang mo- 
si. Di tengah gempuran budaya 
pam masa kini yang menuntut perem 
puan tampil secara modern, tetapi Mbah 
Fira Basuki mampu mempertahankan 
tradisi leluhur (baca: Jawa) melalui 
tulisannya, baik novel maupun Twitter: 

Apa pesan Mbak Fira untuk genera: 
muda saat ini yang tinggal di kota besar 
dan mulai mengikis budaya tradisi- 
onal? 


(Rasno Ahmad Shobii 
Ji Si 
Semua kembali pada ni 
arkan dan diterapkan di kelu 
Keluarga saya, terutama 
mengajarkan bah: 
dan Inggris se 
syukur, lam: 
ngapura, mata dan wawasan saya 
justru terbuka. Bagaimana bangsa asing 
justru kagum dengan kayanya budaya 
tradisional kita, mengapa justru kita 


a dibilang 
ru itu yang 
membawa say di televi 

lokal di sana, Pesan saya, jangan sampai 
menyesal karena tidak bisa berbat 


TER AaAn akan ket- 
onalan itu nilai plus bagi 
orang karena dengan demikian dirinya 
menjadi 'kaya'. 


Mengapa judul buku yang Mbak Fira 
tulis itu kebanyakan bagian rumah, se- 
perti pintu, jendela-jendela? Sebetulnya 
apa makna di balik itu semua dan 
apakah itu merupakan simbol dari si 


Jat-sifat manusia? 


dengan penulisannya, jendela-jendela 
bagi June juga kilas balik/nostalgia hi- 
dupnya melalui 'jendela-jendela'” ke- 
hidupan, Tidak bermaksud untuk jadi 
trilogi, lalu berlanjut ke Pintu dan 
Atap. 

Pintu kehidupan yang dipilih oleh 
tokoh utamanya Bowo-kakak June, dan 
Alap yang merupakan pencarian ke- 
tenangan hidup atau simbol rumah 
dalam arti sebenarnya bagi kakak ber- 
adik June dan Bowo. 


ya terkesan dengan penokohan dan 
konflik dalam novel trilogi itu, keren. 
Ada latar belakang dan pesan apa yang 
hendak disampaikan? Pesan moral po- 
kok apa? 
(FI Hartanta, Godean, Sendang 
Mulyo, Sleman, Yogyakarta) 
Saya ingin pembaca saya memaknai 
hidup. Saya tidak ingin mendikte harus 
begini begitu, Saya senang jika pembaca 
mendapat sesuatu yang positif setelah 
memba entah itu 
hanya imajinasi atau tambahan ilmu. 
Alhamdulilah jika mereka menjadi 
manusia yang lebih baik moralnya ka- 
rena meniru hal-hal yang baik dari 
tokoh-tokoh di trilogi dan menghindari 
atau tidak mencontoh yang tak ter- 
puji. 


Pencapaian terbesar apakah yang te: 
lah Mbak raih selama ini dan apakah 
pencapaian selanjutnya yang diingin- 
kan? Bagaimana dengan kariernya di 
Cosmopolitan? 

(Rini Suyati, Setiabudi, 
Jakarta Selatan) 

Ketika ditanya pencapaian, banyak 
orang mengaitkannya dengan prestasi 
akademis atau pekerjaan. Dari kecil 
saya sudah merasakan menang juara 
satu lomba menulis, juara kelas, kuliah 
cemerlang, karier meningkat, buku-bu- 
ku best seller, ke sana kemari ke luar 


SA, 9 OKTOBER 2012 


tinggi 
meng 


negara, Nana 
lan Iingkungan: 


Apakah Kak Fira Basuki pernah 
mengalami mas Ilit dalam me. 
nulis dan mengirimkan hasil tulisannya 
ketika pertama kali akan terjun ke dunia 
menulis? Bagaimana cara Kak Fira Ba- 
suki ketika sedang kehilangan mood 
saat sedang menulis? 

(isti Tsnaryati, Rawa Lumbu, 

Bekasi) 
menulis dari kecil, Sejak kelas TT 
aya sudah membuat puisi yang 
1 di sekolah. Ikut lomba-lom- 
lalu menang. Bisa dibilang 
karier penulisan saya sudah sejak kecil 


"Backlight” dalam 
Fotografi Panggung 


HAL 36 


Nama Lengkap: Dwifira Maharani Basuki 

» Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 7 Juni 1972 
Profesi: Penulis 

6 Pendidikan: 

- Jurusan Antropologi, Universitas 

Indonesia (1991-1992) 

- S-1: Komunikasi-Jurnalistik dari 

Pittsburgh State University, AS 

(1992-1995) 

- S-2: Komunikasi-PR, Wichita State 

University, AS (1995-1996) 

Karier: 

- Staf di sejumlah media massa, dalam 

dan luar negeri (1986-2004) 

- Pemimpin Redaksi Majalah SPICE! 

Jakarta (2004-2006) 

- Pemimpin Redaksi Majalah 

Cosmopolitan (MRA Group) 

(2006-sekarang) 

Keluarga: 

Anak: Syaza Calibria Galang dan Kiad 

Sastra Baskoro 


Sumber: Litbang Kompas/DEW 


Bagaimana kiat paling baik mene- 
ruskan tradisi literasi yang kuat kepada 


(Adian Saputra, 
Kebonjeruk, Bandar Lampung) 
Pertama-tama, mengenalkan buku 
dengan cara membacakan cerita ke- 
padanya setiap malam. Untuk anak 
kecil banyak buku-buku 
teraktif, dan indah ilusi 
di Singapura dulu, saya banyak 
«anak ke perpustakaan dan 
menunjukkan bahwa tempat itu bisa 
'a menyenangkan. 
Ibu-ibu yang 


saya ditolak majalah untuk di- 
muat sewaktu sekolah dulu, ber- 
anggapan itu hal yang wajar atau bagian 
dari pros 
a belajar untuk me-manage mood 
N alagi saya seorang wartawan 
yang harus mengikuti deadline, Namun, 
ketika mood ku diajak kerj 
sama, misalnya, saya menghentikan se 
jenak menulis dan banyak memba 
menonton televisi, film, s 
lan, relaksasi. Setel s 
sudah segar sekali. Malah kalau tidak 
mood untuk meneruskan satu novel, 
misalnya, tidak jarang saya ganti tema 
atau ju i 

Pernah s 


ke mal, jangan 
adar berbelanja, 
n mampir toko 
tidak pernah menolak 
jikaanak minta buku. 


Pemenang "Kompas Kita” 
Edisi Rustriningsih: 


LM Al Mustafad, Kendal 

2. FX Edie Wibowo, Bandung 

3. Dyah, Kebumen 

4, Fitri Al Tigris, Tangerang 

5. Tonnio Irnawan, Jakarta Timur 


bei 
ser 


Nama Lola Amaria mencuat setelah 


Teten Masduki menjadi salah satu 


dia menjadi pemenang busana nasional 
terbaik Wajah Femina 1997. Dia mem- 
bintangi beberapa film, seperti "Tabir" 
(2000), "Beth"" (2001), "Ca Bau Kan" 
(2002), serta film yang juga dipro- 
duserinya, "Novel Tanpa Huruf R" 
(2003). Beberapa tahun belakangan ini, 
Lola lebih dikenal sebagai sutradara 
yang sudah menghasilkan beberapa 


“M.Slm, seperti "Betina" dan "Minggu 


pada 


Pagi di Victoria Park". 

Tahun ini, Lola memproduseri film "Sanubari Jakarta” yang 
menyatukan 10 film dan 10 sutradara, "Sanubari Jakarta” terdiri 
atas 10 film berdurasi 7-10 menit yang disutradarai oleh 10 
sutradara, Selain sebagai produser, Lola juga turut menyutradarai 


Transparengy Intern: 


pendiri Indonesia Corruption Watch 
tahun 1998. Nama Teten mencuat. 
ketika ICW, yang dipimpinnya, mem- 
bongkar kasus suap yang diduga me- 
libatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi 
“ M Ghalib pada era pemerintahan BJ 
Habibie. Sejak itu pula, dia dikenal 
sebagai tokoh antikorupsi yang gigih. 
Namun, setelah ICW mulai dikenal, 


BAD 


Teten justru meninggalkannya secara kelembagaan, Kini, pria 
kelahiran Garut, 6 Mei 1963, ini menjadi Sekretaris Jenderal 


'ational Indonesia. Dia juga pernah menjadi 


anggota Ombudsman RI pada 2000. 
Kegigihannya melawan korupsi membuat dia menjadi pe- 
nerima Ramon Magsaysay Award for Public Service (2005) dari 


satu film pendek berjudul "Lumba-lumba", Film ini mengangkat 
satu tema besar tentang lesbian, "gay”, biseksual, dan trans- 
Jender (LGBT) yang berangkat dari kisah-kisah nyata di Jakarta. 

Hampir semua filmnya didahului dengan riset-riset. Bahkan, 
dia pernah tinggal selama tiga bulan untuk bisa mendalami 
perannya sebagai tenaga kerja wanita dalam film “Detour to 
Paradise”, 


Yayasan Magsaysay, Filipina, Sebelumnya, Teten juga pernah 
mendapat penghargaan Suardi Tasrif Award 1999. 


(Mistra, Jakarta) 
Ha-ha-ha, judul yang bagian rumah 
itu hanya untuk trilogi. Jendela-jendela 
tadinya hanya menggambarkan kehi- 
dupan tokoh utamanya, June, yang 
tinggal di apartemen di Singapura dan 
banyak mengamati kehidupan tetang- ri 
ganya melalui jendela. Namun, sejalan 


negeri untuk pekerjaan atau buku, mi- 
salnya. Tentu s: ya ingin dikenal di 
seluruh dunia i penulis dunia. 
Juga sebagai pemimpin redaksi yang 
mengantarkan nama Cosmopolitan ki- 
an cemerlang di Indonesia dengan geb- 
kan-gebrakannya 
Namun, di ai 


daya. 

Penulis favorit saya dari luar negeri 
adalah Ernest Hemingway dan Maya 
Angelou. Dari Indonesia Bapak Budi 
Darma, Bapak Sapardi Djoko Damono, 
Ibu NTT Dhini, Mas Arswendo Atmo- 
wiloto, dan Mas Joko Pinurbo. 
kagum kepada beliau-beliau, 


Kirim pertanyaan Anda kepada Lola Amaria atau 
Teten Masduki lewat kompaskitadkompas.com, Anda 
juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda, 
Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. 
"E-mail" ditunggu sampai 19 Oktober 2012. 


Sm GRAMEDIA 


penerbit buku utama 


Sudahkah Anda Punya Banyak Property Minimal Sejumlah Anak, Tanpa Utang? 
IKUTI SEMINAR STRATEGI BELIIRUMAH Bersama, 
JUNAEDY 


-. Pali UTANG 1TAPA UTANG” 


SA bekerja di 
MI, Gaji UMR 


7“ PERTAMINA 
PENGUMUMAN PELELANGAN 
No.2472JE17230/2012-50 
PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VII Kasim-Sorong memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut: 
PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 
Judul Pekerjaan Kode Pekerjaan | Kualifikasi | Sub Bidang 


PELELANGAN ULANG : Bd Te M (Menengah) | R.05.09 (Jasa 


PEKERJAAN SEWA 

KOMPUTER DAN PERANGKAT 

PENUNJANGNYA SELAMA 
JULAN UNTUK RU VII 


Waktu Pendaftaran 
10 Oktober 2012, Pukul 08.00 WIB: 
sid 


12 Oktober 2012, Pukul 16.00 WIB Ke 
#omunikao 
R07.19.03 (Jasa 


ma “GRATIS! 
pemeliharaan dan | 01 Dhdobo: 2015 Pal 08.00 WIB pad 


reparasi mesin dan - 7 


san MAA) | 25 Obat PA MO Besok, Rabu, 10 Oktober 2012 MI 12 
Oka dna Teki o.oo WB Twin Plaza Hotel (Slipi) JAKARTA aU tahu bagai 
Sesi I am 10.00 Sesi II : Jam 14.00 cara kami bian membangun 


il ht Ut 
DAFTAR, SMS : NAMA KOTA SESI plate aa Pol al Td pp 
KE : 081 357 311 979 


Menjadi developer tanpa Utang 
Membeli perusahaan tanpa Utang 
Beli Rumah Jangar 
Kontrakan / Kos, TAPI BISA : 


Impoten', Jangan Cuma Bisa Beli Property an ciPTO Junneny 
1 x 
. Mei i Property Termahal di Kawasan Terbaik dari 5 Developer Terbesar di Indonesia. 
Membeli Kondominium Kelas Dunia, seperti : St. Moritz. Apaan 
. Membeli Apartment Bergengsi Hampir 1 Tower. 
Membeli Villa - Villa Bagus di Bali dengan Private Garden # Pool, Tanpa Utang. 


Membeli Property di Singapore Tanpa Utang 
. Melipatkan Jumlah Properti Anda Lebih dari 2X Lipat Tanpa Modal 


PERPANJANGAN WAKTU 
PENDAFTARAN : 


GENERAL OVERHAUL DIESEL 
ENGINE 4-KDE-03B.TH. 2012 


M (Menengah) 


(UP71-512LL0007A- 
RB3 18 (Besar) 


( 


Sandra M 


P3 


sd 
12 Oktober 2012, Pukul 16.00 WIB 


.” TEMPAT PENDAFTARAN 

Tempat Pendaftaran : Melalui system e-Procurement, al 

https:/leproc.pertamina.com (pilih an ata mendatar lengaung paketan 

SYARAT PENDAFTARAN YANG WAJIB DIPENUHI 

Persyaratan lengkap dapat dlihat pada Dokumen Prakualifikasi 
|. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Penyedia Jasa wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara registrasi/ mendaftar langsung di https-/i rtamina.com 

Kangan molong Lai pejarlan dan belikan Yang tk A bara ana Uang Langen Mn maa Dea 
2. Mengambil Dokumen Prakualfikasi dengan cara download di https/leproc.pertamina.com. 
3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekretariat Panitia Pengadaan Jasa dengan alamat : 
Fungsi Pengadaan PT Pertamina (Persero) RUU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak II B Sorong - Papua 
4. LANLAIN 
1. Proses Pengadaan e-Procurement Pertamina bisa diakses melalui website hitps//eproc.pertamina.com 
2. Pelelangan ini mengacu kepada SK. Dirut PT Pertamina (Persero) No. Kpts-91/00000/2010-5O tanggal 29 Nopember 2010 
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Procurement Loistc RU Vil Kasim : 
Telepon : 08114851 
Kanan £ Prhonanina (tara RU VI Kasim 
Jl. Raya Kilang No. 1 Kasim Kecamatan Seget. 

PO BOX 287 Sorong - Papua Barat: 

1 sek pengadaanru7@pertamina.com dan jefy.haurissa@pertamina.com 


Saksikan Peluncuran Perumahan Persembahan Alumni Kami, Siap Dikunjungi! 


Persembahan Alumni Kami : "Majesty Villas BALI "Art Palace Residence BOGOR 


“Golden Rich Residence MEDAN “Royal Artha Residence JOGJA "Royal Graha Residence JAKARTA, dil 
e-mail 


Kasim, 08 Oktober 2012 
PT Pertamina (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


34 


KOMPAS 


AVIPUS 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


argumentasi! 


Pola Pikir Mahasiswa 


Dina Astrimiati, JURUSAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA, FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN 
SENI, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 
BANDUNG 

Fenomena mahasiswa yang tidak mengabdi kepada 
kampung halamannya dipicu oleh berbagai faktor, 
Mahasiswa sudah merasa nyaman tinggal di tempat 
perantauan. Apalagi, berbagai bidang pekerjaan ter- 
sedia lebih baik daripada kampung halamannya. 

Hal itu terjadi akibat pola pemikiran mahasiswa sewaktu kuliah 
yang cenderung pragmatis dan hedonis. Mahasiswa menjadi pribadi 
yang terkesan individualis. Mereka hanya berpikir tentang apa yang 
akan diperolehnya setelah lulus kuliah, bukan apa yang akan ia 
berikan kepada masyarakat setelah lulus kuliah, Parameter ke- 
suksesan seseorang dinilai dari tingkat pendidikan seseorang: 
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula 
gaji yang akan diperolehnya. 

Ada juga mahasiswa yang tergolong organis 


ARSIP PRIBADI 


namun ketika 


lulus kuliah, mereka lupa. Seakan ketika keluar dari kampus tercinta, 
tanggung jawab yang diemban terlepas dari pundaknya. Tidak 
sedikit dari anggota parlemen dulunya termasuk mahasiswa yang 
tergolong aktif dan organisatoris kini tidak berpihak kepada ma- 
syarakat, 


swa seakan lebih diam dan acuh terhadap segala sesuatu 


Tidak Tertarik 


Salam Bahagia Silaban, JURUSAN PENDIDIKAN 
FISIKA, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU 
PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI 
MEDAN 

Tawaran pekerjaan dengan gaji besar tentu me- 
mikat hati sarjana asal daerah bekerja di kota. 
Mereka kurang tertarik pulang kampung atau gengsi 
ketika lulus perguruan tinggi lalu bekerja di desa. Anggapannya, 
bekerja di desa nya terlalu kecil, apalagi beramal demi mem- 

akat yang lebih baik dan maju, 


ARSIP PRIBADI 


yang 


Masih minim sarjana lulusan perguruan Aang yang terjun langsung 
ke desanya guna mengamalkan ilmunya. 

Padahal, desa membutuhkan mereka yang ahli di bidangnya 
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan 
ckonomi masyarakat. Profesi guru yang mengajar di sekolah dan 
dokter mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan 
dan kesehatan. Penduduk desa yang mayoritas petani dan peternak 
perlu mendapatkan pengetahuan teknik pertanian dan peternakan 
yang baik. 

Kecintaan pada kampung halaman adalah hal penting yang harus 
dimiliki mahasiswa yang menuntut ilmu ke kota. Membangun 
organisasi mahasiswa daerah dengan visi membangun kampung 
halaman merupakan solusi yang bisa dikerjakan. 


Buat Tempat Magang 


Heri Kuseri, MAHASISWA FAKULTAS 
USHULUDDIN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEC 
(IAIN) WALISONGO SEMARANG 

Kenyataan yang tak dapat dimungkiri, keba 
nyakan dari mahasiswa setelah mereka lulus lebih 
memilih tinggal dan menetap di kota ada di 
sa, Alasannya sederhana, banyak lapangan pekerjaan yang ter- 
sedia di perkotaan daripada di daerah asal. 

Lebih tepatnya, belum ada tempat yang di 
merintah daerah untuk menampung mereka 
dan keahliannya masing-masing. Untuk itulah, banyak dari mereka 
merantau ke kota. Padahal, kalau pemerintah tanggap, akan ada 
banyak hal yang dapat mereka lakukan untuk membangun desa. 

2 1 yang bisa dilakukan di sejumlah daerah 
dengan kapasitas mahasiswa asal daerah tersebut. Pemda 
mampu memberi ruang atau bahkan mengajak mereka untuk 
magang lebih dulu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, 
Dengan demikian, ketika pulang ke desa, ia memang benar-benar 
merasa dibutuhkan, tidak diacuhkan begitu saja. 


ARSIP PIIBADI 


ediakan oleh pe- 


Sang Inspirator 


Arif Rohman, JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM, FAKULTAS TARBIYAH, SEKOLAH TINGGI 

AGAMA ISLAM (STAIN) KUDUS 
5 Sumber daya manusia suatu daerah sangat me- 
mengaruhi kemajuan daerah tersebut. Untuk me- 
wujudkan SDM yang berkualitas dari suatu daerah 
dibutuhkan peran dari pemerintah daerah. Mereka 
bisa mengeluarkan kebijakan yang diambil dan juga 
da 

Tokoh masyarakat sebagai penggerak, warga sebagai pelaksana 
dari kebijakan atau keputusan dalam pembangunan punya peran 
penting untuk mewujudkan semua itu. Selain itu, yang tidak kalah 
penting adalah peran dari para perantau, terutama yang berasal dari 
daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, 

Para perantau yang sukses di perantauan ini bisa jadi inspirator 
bagi masyarakat asal daerahnya. Dengan pengalaman yang didapat 
di daerah orang tersebut, perantau bisa saling bertukar pikiran 
dengan mereka guna memberi informasi untuk pembangunan 
daerah asalnya. 

Di sinilah kesuksesan yang telah diraih perantau menjadi pemicu 
semangat masyarakat meraih kesuksesan seperti perantau. Peran- 
tau memberikan moti bagi masyarakat untuk membangun 
daerah asalnya. Hal itu juga pembuktian dari para perantau sebagai 
rasa cinta daerah asalnya. 


ARSIP PRIBADI 


Pendobrak Perubahan 


Liza Roza Lina, JURUSAN BAHASA DAN SASTRA , 
INDONESIA, FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN 
SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

"Hujan ameh di rantau urang, hujan batu di f 
kampuang kito”. Ttulah pepatah Minang yang hing- kh d 
ga saat ini masih terdengar. Artinya, untuk mem- ee 
bangun kampung, pergilah ke rantau orang men- 
cari ilmu atau pekerjaan. Meskipun senang hidup di kota, kampung 
adalah tempat asal yang tak bisa ditinggalkan. Kampung harus 
dibangun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa 
adalah harapan bagi masyarakat kampung. Mahasiswa diharapkan 
menjadi pendobrak perubahan di kampung sehingga menjadi lebih 
baik. 

Namun, kadang ada juga mahasiswa yang enggan pulang kam- 
pung dan akhirnya menetap di kota tanpa memedulikan kampung 
halamannya. Boleh dikatakan ”apatis” terhadap kampung. Percuma 
saja bagi seorang mahasiswa yang setelah berhasil di negeri orang 
tidak membawa perubahan di kampung, 

Selain itu, kita juga pernah mendengar pepatah Minang, "mam- 
bangkik batang tarandam”. Dalam hal ini, mahasiswa haruslah 
berbakti kepada kampung dengan cara memajukan kampung yang 
selama ini masih dalam keterbelakangan, Banyak hal yang perlu 
dilakukan oleh mahasiswa, setidaknya menyumbangkan ide-ide 
demi kemajuan dan perubahan kampung. Mahasiswa juga bisa 
membentuk suatu ikatan mahasiswa untuk bekerja sama dalam 
membangun kampung halaman. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Potret permukiman warga di Padaido, Biak, Papua, Sabtu (15/9), menjadi tantangan bagi maha 


Berbondong-bondong 
mahasiswa kuliah ke kota 
yang lebih besar dari kota 
asalnya. Alasannya, kualitas 
pendidikan jauh lebih baik. 
Pertanyaannya, apakah 
mereka akan kembali ke 
daerahnya? 


esenjangan — pemba- 

ngunan di kota b 

IP dan daerah bukan Ia 

be yang baru. 

1 gala bidang kehidupan 

di kota besar, mulai 

dari perekonomian, 

teknologi, pendidikan, sampai kesem- 
patan kerja, pasti lebih baik. 

Untuk pendidikan tinggi, sejumlah 
an yang diinginkan mahasiswa pas 
dia di kota besar. Berbeda halnya 
jika mereka tetap berada di daerahnya. 
Jangankan ingin memilih jurusan yang 


diinginkan, pendidikan tinggi pun bah- 
kan belum tentu ada. 

Tak ada yang salah bila masyarakat 
mencari pendidikan yang lebih baik dan 
berkualitas. Namun, saat sebagian dari 
mereka telah sel 
didikan, merek 


mengenyam pen- 
tak mau kembali ke 
ang yang menyandang 
jana lebih memilih mencari pe- 
an di kota besar. Padah: ebagai 
generasi muda, mereka menjadi tum- 
puan untuk membangun daerah-daerah 
yang masih memiliki banyak keterting- 
galan. 


Tak langsung pulang 

Mencari ilmu sampai ke seberang, dan 
sesudahnya kembali ke daerah asal un- 
tuk membangun, Setidaknya itulah prin- 
sip yang digenggam Marvel Dalty, ma- 
hasiswa Manajemen Pemberitaan Multi 
Media Training Center (MMTC) Yog- 
yakarta angkatan 2010. 

Berawal dari ketertarikan pada dunia 
jurnalistik, terutama bidang media elek- 
tronik, Marvel meninggalkan kampung- 
nya, Desa Pabelo, Kabupaten Maluku 
Utara, Provinsi Maluku Utara, menuju ke 
kota pelajar itu. "Sejak awal memang 
ingin mendalami jurnalistik,” katanya, 

Marvel belum mendapat gambaran 
yang komplet perihal dunia kerja yang 
nanti akan diselami selaras dengan lat. 
belakang ilmunya. Namun, yang jelas 
berminat sebagai wartawan televisi 
radio dan akan mencoba salah satu atau 
keduanya, kelak. 

"Mungkin saya ke Jakarta atau ko- 
ta-kota besar dulu untuk menimba ilmu 
dan pengalaman selama beberapa tahun, 
Jika sudah cukup, saya kembali ke da- 
erah. Entah mau bel a, tetapi saya 
in ada pek: geluti 
di daerah," 

Marvel menyadari, tawaran gaji besar 
di kota lebih besar ketimbang di da- 
erahnya yang Mn ditemui Na 


di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, ini. 
Di daerahnya, Maluku Utara, ia me- 
nanti akan lebih berguna, 
ta di benaknya, mulai dari 
ng 
ditempatkan didaerah ber kecimpung di 
pertelevisian lokal, hingga membuat sta- 
siun radio, 

"Banyak informasi dan hal-hal di Ma- 
luku ataupun Indonesia bagian timur 


yang belum diangkat. Itu agar kesen- 
jangan antardaerah di Indonesia tidak 
lebar. Jika itu dilakukan oleh 
orang-orang asal daerah bersangkutan, 
saya rasa akan bagus,” ujarnya. 

Berbeda dengan Marvel, Mikael Pan- 
du yang masih menempuh pendidikan di 
Jurusan Sistem Informasi UPI YAI lang- 
sung akan kembali ke Manggarai, Nusa 
Tenggara Timur. "Di Manggarai belum 
ada universitas yang menyediakan ju- 
rusan . Untuk itulah, 
saya ke Jakarta,” ungkap Pandu. 

Rencananya, setelah lulus, Pandu 
ingin membuka sebuah usaha yang di- 
harapkan juga bisa memberi 
patan kerja kepada orang lain. 
ingin membuka usaha, kalau bisa yang 
belum ada di kampung saya, dengan 
begitu saya bisa merekrut orang lain 
untuk menjadi karyawan. Ini memang 
tidak mudah karena membutuhkan mo- 
dal, mungkin saya akan meminjam 
orangtua atau ke bank," kata Pandu, 
Lebih menjanjikan 

Kota besar dengan segala fasilitasnya 
memang lebih menjanjikan. Inilah yang 
menjadi daya tarik kuat bagi generasi 
muda. 

Dosen FISIP Unive 
da, Arie Sujito, mengungl 
muda yang kuliah di kota sebagian besar 
produk modernisasi dan pembangunan 
dan rata-rata mereka benar-benar me- 
nikmati proses itu sedemikian rupa. "Ji- 
ka dikaitkan dengan masa depannya, 
baginya kota lebih menj an dengan 


Gadjah Ma- 


bentuk karakternya dalam menggapai 


, Tidak heran jika mereka tidak 
lagi memiliki imajinasi terpendam me- 
ngenai daerah asalnya, dan daerah tem- 
nggap sebagai m lalu 
dan sejarah,” ujar Arie. 


a kembali ke daerah asal untuk berkontribusi membangun daerah. 


Ketimpangan pembangunan di kota 
dan daerah yang tidak merata menjadi 
salah satu penyebab generasi muda yang 
memilih tinggal di kota. Ketidakadilan 
dan ketidakmerataan pembangunan ber- 
akar dari ideologi dan paradigma pem- 
bangunan yang diterapkan, dan diper- 
parah watak penguasa pemerintahan pu- 
sat dan daerah yang belum berubah. 
"Komitmen perwujudan pembangunan 
yang berkeadilan dan merata masih di- 
pertanyakan. Masalah yang krusial ada- 
lah soal korupsi sumber daya (APBN dan 
APBD) yang nyaris terus terulang se- 
kalipun banyak pejabat yang diseret ke 
pengadilan,” katanya, 

Selain itu, sejak otonomi daerah ber- 
gulir, menurut Arie, pemerintah daerah 
juga kurang berhasil membuat daya tarik 
muda karena tidak mampu mem- 
E muda yang potensial 
untuk kembali dengan jaminan masa 
depan yang cerah. "Bahkan, pemimpin 
daerah cenderung tidak kreatif men- 
ciptakan lapangan kerja kecuali hanya 
kesempatan PNS yang itu pun harus 
berebut dengan biaya sogokan yang be- 
sar, atau hanya bagi-bagi jabatan pe- 
ngaruh pilkada," katanya. 

Untuk itulah, sudah saatnya peme- 
rintah memikirkan upaya agar generasi 
muda tidak lari ke kota. "Kebijakan oto- 
nomi dan desentralisasi harus diikuti 
perubahan paradigma pembangunan. 
Konsep pemerataan dan keadilan harus 
menjadi dasar utama pembangunan da- 
rah. Pola pergeseran dari pusat ke da- 
erah, dan di daerah harus dilakukan 
redistribusi akses dan aset kepada ma- 
syarakat. Hanya dengan eperti itu- 
lah, pertumbuhan dan pemerataan di- 
kombinasi,” kata Arie. 

Nah, mulai dari sekarang berpikirlah 
untuk merencanakan masa depan di- 
mulai dari daerah. Ayo, pulang mem- 
bangun kampung halaman! (SIE/PRA) 


Tantangan 
”Kompas” Kampus 


Krisis Pangan, 
Sudah Siapkah Kita? 


Bagaimana kalau beras 
hilang dari pasaran, seperti 
sewaktu kedelai mendadak 
langka beberapa waktu lalu? 
Ketika itu, tempe dan tahu 
menghilang dari pasaran. 
Masyarakat bingung kehilangan 
makanan favorit. 

Perajin dan pedagang tem- 
pe-tahu juga serba salah. Kalau 
mereka menjual dengan harga 
tinggi, bisa tidak laku. Semen- 
tara harga bahan baku kedelai 
melambung tinggi. 

Harga beras pun semakin ha- 
ri terus meroket. Banyak faktor 
yang menjadi penyebab. Di an- 
taranya, pengaruh lingkungan 
dan bertambahnya jumlah pen- 
duduk yang tak terkendali 
membuat ketersediaan pangan 
manusia terancam. 

Sudah siapkah kita mengan- 
tisipasi kemungkinan terjadinya 
krisis pangan? Apa yang kita la- 
kukan sebagai antisipasi kalau 
suatu saat nanti beras tak lagi 
terbeli? Siapkah kita menjadi- 
kan singkong atau ubi sebagai 
ganti beras? Bagaimana pula de- 
ngan lauk-pauknya? Apa ki- 
ra-kira yang bakal kamu laku- 
kan bila krisis pangan terjadi? 

Kirim komentar kamu ten- 
tang ”Krisis Pangan, Sudah Si- 
apkah Kita?" untuk rubrik Ar- 
gumentasi di Kompas Kampus 
pekan depan. Cukup 1.300 ka- 
rakter. Kirim melalui e-mail ke 
kompaskampus@kompas.co.id 
atau redaksikompaskam- 
pus@gmail.com, lengkap de- 
ngan data diri dan foto diri, pa- 
ling lambat 14 Oktober 2012. 

CD 


ALAS KAKI 


Sepatu Bot Lokal untuk Kaum Urban 


fa 49) menunjukkan sepatu 
As berwarna hitam di kakinya. Ta 

ka bersepatu bot karena enak 
dipakai dan bisa dipergunakan dalam 
berbagai kesempatan. 

“Sepatu) bot itu bisa kita pakai buat 
jalan santai, enak buat di mobil, buat 
Ian juga asyik," kata Ashifa. 

Sepatu bot atau sering disebut work 
boot ini dua tahun lalu menjadi 
favoritnya. Mahasiswi Sekolah Bis 
Manajemen Institut Teknologi Bandung 
ini punya koleksi lima sepatu bot, empat 
di antaranya buatan lokal. 

Kegandrungan akan sepatu bot telah 
menyisihkan kegemarannya dulu, ber- 
sepatu kets. Sejak merasa nyaman de- 
ngan sepatu bot, dia nyaris selalu ber- 
sepatu bot. Sepatu bot dipakainya ke 
kampus, saat berbelanja, jalan-jalan, juga 
buat mengunjungi pameran. 

"Pakai sepatu bot itu, selain aman juga 
nyaman, kaki kita terlindungi,” ucapnya. 
Sepasang sepatu bot bikinan lokal yang 
dimilikinya berharga minimal Rp 
500.000 dan yang impor minimal Rp 1,5 
juta, 

Nabel, mahasiswa Jurusan Teknik Si- 
pil ITB, belakangan ini juga suka ber- 
sepatu bot. Alasannya, bisa berkesan 
santai sekaligus formal. Ta memilih se- 
patu bot lokal seharga sekitar Rp 
500.000. "Kualitas sepatu bot lokal juga 
bagus,” katanya. 


Pemain baru 


Bandung, salah satu kota para pelaku 
industri kreatif, pun menangkap peluang 
tersebut, Ada pasar untuk sepatu bot dan 
mereka berlomba menawarkan produk 
terbaiknya. Pemain baru pun bermun- 
culan. Salah satunya Label Navtali, me- 
rek yang diluncurkan pada Maret 2012. 

”Kami belum membuka outlet karena 
masih berkutat pada pemasaran online. 
Kami berencana membuka outlet di Bali. 
Selama ini, kami juga menjalin rekanan 
di sejumlah kota, seperti Yogyakarta dan 
Surabaya,” ujar Regina Navtali, sang pe- 
milik produk sepatu bot berbahan kulit 
ini. 

Harga sepatu bot itu dijual seharga 


4 
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Sepatu bot produksi lokal banyak dicari mahasiswa, seperti pada hajatan 
Bandung Lookats Market, 14-16 September 2012. 


sekitar Rp 600.000 sampai Rp 1.2 juta. 
Selain untuk pasar premium, Regina juga 
menggarap pasar menengah dengan me- 
ngeluarkan merek Herschel seharga Rp 
300.000-Rp 450.000. 

”Konsep sepatu saya untuk warga 
urban. Intinya, bagaimana sepatu ini 
desainnya modern, bahannya (kulit sapi) 
berkualitas, awet, dan nyaman dipakai,” 
ujar Regina, lulusan Manajemen Bisnis, 
Universitas Widyatama, Bandung. 

Produsen sepatu bot lainnya adalah 
Lthrkrft yang berasal dari kata leather 
craft. Menurut Gunantyo, pemilik usaha 
itu, jika sudah menyukai desain sepatu 
bot, biasanya konsumen tak terlalu pe- 
duli pada harganya. 

”Kami mengejar sisi desain (sepatu). 
Idenya bisa dari desain sepatu bot pro- 
duk luar negeri. Untuk bahan bakunya, 
kami coba berkomitmen memakai 80 


persen dari Indonesia,” kata Gunantyo. 

Meski begitu, Gunantyo, lulusan Ju- 
rusan Desain, Universitas Ars Interna- 
sional, Bandung, itu menambahkan, ia 
berani bersaing dengan sepatu merek 
luar nege 

"Bahan baku kulit kami ambil dari 
Cianjur yang pabriknya pun mengekspor 
produknya. Lewat para relasi, kami me- 
masarkan produk ke Malaysia, Singa- 
pura, bahkan ke Amerika (Serikat),” 
ucapnya. 

Penggunaan sepatu bot yang dulu 
identik dengan dunia Barat dan dipakai 
para cowboy, bikers, dan para pekerja 
tambang kini meluas. Desain-desain se- 
makin tidak kaku dan semakin fashion- 
able. Jika dulu hanya sebagai alas kaki 
yang kuat, bot menjadi identitas gaya 
bersepatu. Pakai bot, Anda bisa bergaya. 

(PRA) 


| f Kompas Kampus 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


3) (@kompaskampus 


'http://kompaskampus.com 


1 e-mail: kompaskampus(@kompas.co.id 


KOMPAS 


AVPUS 35 


DES Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas Kampus 


kampus 


sertakan foto atau gamba 


menerima tulisan dari mahasiswa, baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi), 
ilustrasi untuk mendampingi tulisan. Cantumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke e-mail 
redaksikompaskampus@gmail.com. Foto-foto disertakan terpisah (attachmeni). Disediakan honor bagi tulisan yang dimuat. 


Menilik Jurnalisme 
Keberagaman 


Belajar dalam keberagaman. 
Itulah yang dilakukan 42 
mahasiswa dari beberapa 
universitas di Bandung 
dengan berbagai latar 
belakang agama dalam acara 
Pelatihan Jurnalistik Lintas 
Agama, Sabtu (29/9), di 
Gereja Kristen Indonesia, Jalan 
Maulana Yusuf. 


| 
ang yang dip 


ngati setiap 10 Novembe 


elatihan yang diadakan 
Forum Lintas Agama 


(ELADI) in 


pukul 1000 dengan menghadirkan empat 
pembicat 


yang berasal dari 
akni Santoso, Chris Pudj 
Pepih Nugraha, dan Tony D Widias 
a Anu kami Inenya 


pembicara membagi 
lama menekuni duni 

Mereka membagikan kiat sederhana, 
mulai dari bagaimana saat mewawan- 
seluk-beluk penulisan 
Jeature, sampai apa yang harus kita la- 
kukan saat tak mempunyai ide untuk 
menul 

Peserta antu 
Beberap 


s mengikuti pelatihan. 
uk mencatat materi 
a anggap menarik dan se- 
nnya mengajukan pertanyaan 
sela pemberian materi, 
lah seorang peserta pelatihan 
dari Unive itas Islam Negeri Sunan Gu- 
nung Djati, Bandung, mengaku awalnya 
canggung saat mengetahui bahwa tempat 
pelatihan itu gereja. 


aya canggung haru: maks 
lama-kelam 
nang juga Naam semua orang 1 
ramah dan acaranya menyenangkan, 


ujarnya. 


ni 


Toleransi beragama 


Pelatihan dilanjutkan keesokan ha- 
rinya dengan mengunjungi bebi 
tempat ibadah dari berbagai agama di 
wilayah Bandung, Tempat pertama yang 


ber- 
Ubai- 


Di sini Dasar berkesempi 
dialog dengan KIT Ahmad Flaed 
dillah, dan Dumi Mardiyana. Say 
yup terdengar lantunan ayat 


masjid milik pondok pesantren 

"Kalau ada tetangga ka 
non-Muslim meninggal, kami juga datang 
dan ikut sampai tempat kremasi. Prin- 
sipnya, kami ini tetangga. Jadi, apa sa 
lahnya? Pernah suatu saat pas Mauludan, 
mereka datang membawa tumpeng un- 
tuk kami, ya kami terima,” tutur Ubai- 
dillah saat ditanya perihal relasi pondok 
pesantren yang dipimpinnya dengan ma- 
syarakat sekitar. 


Hal senada diungkapkan Pastor Oscar 
Jegaut, SSCG, salah satu pastor di gereja 
Santo Mikael, ketika mengajak peserta 
berkeliling gereja. Gereja itu boleh di- 
masuki siapa saja, tak terbatas untuk 
mereka yang menganut agama Kri 
an, seperti P 
atau Natal, biasanya kami mengundang 
akat non-Katolik. Kami sediakan 
khusus untuk mereka, begitu pula 
knya. Keberagaman itu kekayaan. 
Meski kami Katolik, merel 
Katolik juga saudara kami," 

Di tempat lain, di Kong Miao, tempat 
ibadah agama Konghucu, Fam Kiun Fat 
mengungkapkan kegembiraannya karena 
setelah tahun 2001 ia bisa mei bebas 
dalam menjalankan agama dan men- 
dapatkan hak sipilnya. 

”Pulu, zaman Orde Baru, sekolah 
terhambat karena kami tidak diakui s 
bagai WNI, Sa suruh mengganti n: 
ma tetapi a tidak mau. 
bilang, apa dengan ganti nama mi 
saya jadi besar?” katanya. 

Kunjungan kami diakhiri dengan tur di 
Wihara Dharma R: lah satu wihara 
bercorak Tri Dhar Di wihara itu, 
muansa perpaduan ajaran Buddha dan 


£ 
» 


Mahasiswa 
peserta pelatihan 
jurnalistik yang 
diadakan Forum 
Lintas Agama 
Dekla 


bekerja sama 
dengan harian 
Kompas, di 
Bandung, akhir 
September lalu. 


KOMPAS/OHIS PUDJTASTUTI 


tradisi Tiongkok ter 


mem ana. Di masing-ma- 
sing tempat ibadah, kami be r me- 
ngenal seluk-beluk mengei ma- 
sing-masing agama dari segi sejarah atau- 


pun keyakinan, juga bagaimana cara 
mempertahankan kerukunan di tengah 
lingkun, ng heterogen. 

Kam ling berbagi pengetahuan 


mengenai keyakinan ma 
mendiskusikan kondisi y j 
masyarakat dalam menanggapi perbe- 
daan, Di tengah pekatnya asap hio, Bah 
peserta dari Universitas Pendidikan In- 
donesia, berkata, "Sebenarnya ada 
perasaan haru sewaktu teman-teman 
yang Muslim masuk gereja dan bertanya 
inisitu. Saya senang melihatnya.” 

Sebaj tak ada sa- 
lahnya kita menjaga toleransi beragama 
tetap berjalan baik. Untuk apa bermu- 
suhan bila kita bisa mendapatkan ke- 
damaian yang indah. 


ng dan 


RIA APRIYANI 

Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Tlmu Sosial dan Tlmu Polit 
Universitas Komputer Indonesia, 
Bandung 


Relawan Dunia 


# Penulis: Firman Venayaksa dkk 

» Pai Eat Populer Gra- 
media, 2 

& ISBN: Pan Io. 91-0383-3 


Harir Baldan adalah seorang pemuda 
tukang gorengan keliling. Rumah Dunia 
@RD)—komunitas belajar yang bergerak 
di bidang jurnalistik, sastra, dan seni 
yang digawangi Gol A Gong—seolah 
menjadi magnet bagi Baldan. Berawal 
dari numpang membaca tabloid, ia lantas 
menjadi office boy dan relawan di RD. Ia 
ini seorang wartawan di sebuah surat kabar daerah. Trans- 
formasi dari seorang penjaja gorengan hingga menjadi war- 
tawan tak lepas dari peranan RD. Di sana ia mendapat 
kesempatan belajar menulis dan gemblengan langsung dari Gol 
A Gong—terkenal lewat novelnya Balada si Roy—untuk me- 
masuki dunia jurnalistik. Selain menjadi wartawan, Baldan juga 
aktif menjadi relawan RD yang melakukan pendampingan bagi 
Ikatan Keluarga Mahasiswa Cipanas, Padahal, ia sendiri tidak 
h makan pendidikan tinggi. Ta hanya lulusan SMK. 
Kisah di atas merupakan salah satu dari cerita 17 relawan 
yang bertutur tentang keterlibatan mereka di RD dan ba- 
gaimana RD telah membawa mereka menggapai impian. Ada 
kisah relawan yang asalnya tukang sampah dan berhasil menjadi 
sarjana. Juga kisah anak perempuan pemulung yang sedang 
menapak cita-cita untuk menjadi guru bahasa Inggris. 
(RPS/LITBANG KOMPAS) 


Indonesia Mengajar 2 


Penerbit: Bentang, 2012 
& ISBN: 978-602-8811-82-8 


Lebih baik menyalakan lilin daripada me- 
ngutuk kegelapan. Mungkin itulah ungkapan 
yang menggugah semangat anak-anak ter- 
baik bangsa untuk rela meninggalkan ke- 
nyamanan kota dan keluarga demi mengajar ! 
di desa-desa terpencil. Mereka tergabung 
dalam Gerakan Indonesia Mengajar yang 
sudah empat kali mengirimkan pengajar 
muda ke seluruh pelosok negeri. Buku ini memuat 72 peng- 
alaman para pengajar muda tersebut. 

-ahnya tidak hanya seputar bagaimana mereka berkarya, 
tetapi juga pengalaman unik yang justru membuahkan pel- 
ajaran kehidupan bagi mereka. Khareul Umur, pengajar yang 
ditugaskan di Rote Ndao, NTT, misalnya, harus menjadi tukang 
nyembelih dadakan pada suatu acara kematian warga karena 
adalah Muslim yang paham cara menyembelih 
hewan. Lain lagi dengan Furiyani Nur Amalia, pengajar di 
Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kegiatan mengajarny 
barus berhenti ap kali turun hujan karena atap sekolah 
bocor dan sangat tidak layak digunakan. 

(AFN/LITBANG KOMPAS) 


Referensi ini dapat dibaca di Pusat Informasi Kompas, Jalan Palmerah 
Selatan 26, Jakarta, 021-5347710, e-mail: pik(dkompas.co.id, Silakan klik 
http://pik.kompas.co.id, Buka: Senin-Sabtu, 


Pemakaian Minyak Kelapa Tanak Nasional 


enteri Pembangunan 
Daerah Tertinggal (PDT) 
Helmy Faishal Zaini 
bersama Ketua Komisi V DPR RI 
Mulyadi mencanangkan Gerakan 
Nasional Pemakaian Minyak Kelapa 
Tanak di Pasar Balah Aia, Keca- 
matan VII Koto, Kabupaten Padang- 
pariaman, Sumbar, mengawali 
kunjungan kerja ke tiga kabupaten 
yaitu Padangpariaman, Pasaman 
Barat, dan Solok Senin (1/10) 
hingga Rabu (3/10) lalu 
“KPDT selalu menggali potensi 


lokal, kemudian mendorong 
pertumbuhannya untuk menjadikan 
produk unggulan kabupaten 
(PRUKAB) dan mencarikan potensi 
pasar untuk menjualnya," kata 
Menteri PDT Helmy Faishal Zaini 
kepada wartawan, usai prosesi 
acara di Pasar Balah Aia. 

LSM Jaringan Anti Kemiskinan 
bekerjasama dengan Kementerian 
PDT menggalakkan pemakaian 
kembali minyak kelapa tanak tangan 
guna meningkatkan ekonomi lokal. 
Minyak kelapa "tanak tangan” 


adalah minyak goreng berbahan 
baku kelapa matang yang dibuat 
dengan cara tradisional 
Pembuatannya dimulai dari 
memarut kelapa, memeras santan 
dan memasaknya hingga meng- 
hasilkan minyak goreng dengan 
aroma yang sangat harum. 
“Sebanyak 750 butir kelapa itu 
diperkirakan dapat menghasilkan 
sekitar 60 botol minyak goreng yang 
masing-masing berisi 600 mililiter," 
kata Jon Kenedy Martin Ketua 
Jaringan Anti Kemiskinan yang 


sebelumnya menggagas aksi Rekor 
MURI bersama 150 pembuat 
minyak kelapa tanak, 

Aksi itu, menurut dia, sekaligus 
mengawali pencanangan kembali 
pemakaian minyak kelapa "tanak 
tangan" di Padangpariaman. 

Sebanyak 80 persen wilayah 
Padangpariaman 
tanaman kelapa. Selain diman- 
faatkan sebagai minyak kelapa, 
batang tanaman kelapa digunakan 
untuk pembuatan furniture dan 
kerajinan. 


3! 


ditumbuhi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 


”Backlight” dalam 


KOMPAS, SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Lazardus Valens 


FOTO-FOTO: KOMPAS/ARDAIN RAMDEY 


Fotografi Panggung 


TIPS & C/ 


eberapa pehobi foto- 

grafi memotret per- 

tunjukan LA Lights 

Java Soulnation Festi- 

val 2012 pekan lalu di 
Jakarta. Cukup menarik melihat 
sebagian besar foto mereka dalam 
kondisi pencahayaan backlight 
alias ada sumber cahaya kuat 
menghadap ke kamera saat rana 
ditekan. 

Kondisi backlight adalah kondisi yang 
cukup sulit untuk ditaklukkan, tetapi se- 
sungguhnya kondisi ini juga merupakan 
ng fotogenik alias menghasi 
ng menarik. Satu hal yang nyi 
lah semahir apa pun seorang fotografe 
dia tak mungkin menghasilkan foto dalam 
kondisi backlight dalam akurasi 100 persen 
tepat dalam satu jepretan, 

Dengan kata lain, foto backlight pada 
panggung, 999 persen membu- 
tuhkan sedikit sentuhan agar pencahayaan 
yang dihasilkan pada fotonya tepat dan 
Namun, Wala elalu mem- 
, kesalahan 
ak boleh ter- 
lalu besar agar 1m a dikoreksi tanpa 
kemunculan grain dan noise yang ber- 
lebihan, Noise dan grain adalah kekasaran 
dan keburukan butir pembentuk gambar. 

Fotografi panggung umumnya sulit di- 
potret dengan tepat pada satu jepretan 
karena selain kondisi pencahayaan terus 
berubah dalam waktu singkat, juga tak ada 
pola dan titik sasaran metering akurat yang 
bisa dipilih saat memotret. Memotret per- 
tunjukan panggung selain membutuhkan 
pemahaman teori fotografi yang baik juga 
membutuhkan reaksi cepat menghadapi 
tiap perubahan cepat yang terjadi. 


Sarana "Aperture Priority” 

Secara umum, pengukuran pencahaya- 
an yang terbaik pada fotografi panggung 
adalah memakai pola matrix, lalu kamera 
dipasang pada mode Aperture Priority (Av 
pada Canon, atau A pada merek lain) 
dengan ISO antara 400 sampai 1600 
tergantung situasi. Dengan pilihan ini, ke- 
cepatan rana yang dibutuhkan secara oto- 
dihitung oleh sang kamera, semen- 
tara sang fotografer bisa berkonsentrasi 
pada hal lain. 

Konsentrasi lain yang diperlukan pada 
sang fotografer adalah memahami per- 
bandingan antara bagian yang terkena ca- 
haya (biasanya artisnya) dan bagian yang 
gelap (latar belakang). Makin banyak ba- 
gian gelap, kompensasi pencahayaan yang 
diperlukan mal , yaitu kompensasi 
minus. Kompensasi -ahayaan dikontrol 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ATATAN 


Baca buku manua 
mahami kompensasi ini, Anda j 
mencoba beberapa kali pemotre 
tahu sifat kompen: 
mera Anda. 

Adapun pada kondisi backlight, kom- 
pensasi yang diperlukan justru kompensasi 
berapa besar plusnya, Anda juga 
harus melakukan beberapa pembiasaan 
terlebih dahulu agar hafal sifat kamera 
Anda. F' tiap kamera punya per- 
bedaan kadar plus dan minus dalam mode 
kompensasi, bahkan kadang satu merek 
pun berbeda cukup jauh. 


Marsha Diana 


FOTO PILIHAN 
Tema: BAMBU 


LOMPAT BAMBU — ANIS DF 


PASAR KERAJINAN BAMBU — EDI WIBOWO 


MAR DAN BAMBU — TIKI J BOEDIONO 


A FISHERMAN DAY — VICTOR DJAJA 


PERIODE 6 


Tema untuk edisi 16 Oktober: RUWET 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan 
dalam format JPG skala 6 ke alamat kfk.kompas.com (tanpa www). 
Pemilihan foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00. 
Semua foto pilihan akan dilombakan lagi setiap tiga bulan untuk 
memperebutkan tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 


KLASIFIKASI IKLAN 


KLASIKA 
HARI INI 


LINTAS UDARA 


BERANDA PENDIDIKAN 
hal 41 


IM FITUR KLASIKA | Wisata 


PEMASANGAN IKLAN HUBUN 


Wisata Unik dalam Sehari 


BAGI orang-orang yang jadwal pekerjaannya 
padat, mendapatkan libur pada akhir pekan 
adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jika 
ngin mendapatkan sensasi liburan sehari yang 
berkesan, Anda bisa coba melakukan wisata 
satu hari ke luar kota. Karena waktu terbatas, 
pilihlah daerah-daerah yang lokasinya harus 
dapat dicapai dengan kendaraan darat dengan 
waktu tempuh kurang dari 5 jam, Contohnya 
adalah Cirebon, Indramayu, atau Sukabumi 

Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? 
Agar waktu satu hari tersebut efektif, kita 
harus benar-benar mempersiapkan daftar 
tempat yang ingin dikunjungi di daerah wisata 
yang akan dituju. Carilah tempat-tempat 
yang hanya ada di daerah tersebut, misalnya 
keraton, candi, museum, dan tempat makan. 
Penggiat wisata satu hari Arief Suharto yang 
tergabung dalam Komunitas Onedaytravelling 
berbagi pengalamannya. “Agar perjalanan 
tersebut efektif di kota tujuan, selain daftar 
tempat sudah ditentukan, saya dan rombongan 
menggunakan sarana ojek wisata, Memang 
sarana ini baru ada di Cirebon dan Cianjur saja, 
sedangkan sewaktu di kota lain seperti Garut, 
kami menggunakan angkutan umum, Selain 
itu, blasanya ada seorang guide yang mengena 
daerah itu," terangnya, 


Canon 


HIDUPKAN 
GAIRAH 


FOTOGRAFIMU 
DENGAN SENTUHAN 


Ikuti CANON 


Ada baiknya agar wisata satu hari berjalan 
dengan lebih menyenangkan dan banyak kisah, 
ajaklah keluarga atau teman-teman Anda. 
Bahkan, Anda juga bisa bergabung dengan 
komunitas wisata. Perjalanan wisata satu 
hari Anda pun sebaiknya dimulai dari pagi 
hari. Contohnya, bagi yang di Jakarta ingin ke 
Cirebon, Anda bisa berangkat menggunakan 
kereta pukul 6 pagi dari Gambir menuju daerah 
dengan julukan Kota Udang ini. Waktu tempuh 
sekitar 3 jam. Begitu juga dengan perjalanan 
pulang, Anda bisa naik kereta dari Cirebon: 
Jakarta pemberangkatan pukul 18.00, sampai 
Jakarta pun diperkirakan pukul 22.00 WIB. 
Waktu tempuh yang tidak begitu lama dapat 
memberikan Anda kesempatan beristirahat 
cukup untuk memulai lagi aktivitas kerja esok 
hari. 

Keuntungan berwisata satu hari adalah 
Anda dapat mengunjungi landscape-landscape 
bersejarah di kota tujuan dengan menghabiskan 
waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian jangan 
lupa untuk mencoba kuliner khas yang ada di 
kota tersebut. Bukan hanya bagi Anda yang 
berdomisili di Jabodetabek, berwisata satu hari 
bisa dilakukan oleh siapa saja. (“/ACHJ 


Lenovo' recommends Windows" 7 Professional. 


ENOVO THINKCI 


ThinkCentre Edge 71 


Intel" G630 (3M Cache, 2.70GHz) « DOS @ 
2GB DDRI 1333MHz # 500GB HDD » Intel" 
HD Integrated # 18.5" LCD Widescreen « 
1 Year Warranty 


ALSO AVAILABLE: 


ThinkCentre Edge 72 
Intel” G640 (3M Cache, 2.80GHz) 


ThinkCentre Edge 72 


Inter Coremia-2i20 (IM Cache, 3 30GH2) 


Senuine Windows” 7 Professional 
2GB DDRI NEOOMH2 « SOOGB HDL 
HD Integroted « 19 5" LCD Wide 
3 Year Werranty 


ThinkCentre Edge 92 


dows" 


JOMH2: 
eprated « 18 
Widescreen 8 3 Year Wanranty 


ThinkCentre Edge 71z 


1600x800 « Stm DVD-RW «3 Yesr Warranty 


Doz1 - 3002 1087/30021005 @Gog.oo 


OB A5 oE 
MEDAN (081): Dayameya Poot 


1or 4.149.000 


10r 4.249.000 


IDR 7.400.000 


Inter” Gore" 15-8470 (BM Cache, 3 20GH2 


10r 9.119.000 


PlidsmbBlenovo.tom 


SURABAYA (031): 5 


BANDUNG (022): P1 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS KLASIKA | Selasa, 9 Oktober 2012 | JABODETABEK 


2 


21 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


ACHDIATI SUMI 


PERLENGK. OTOMOTIF Yisyangamag ri ta 
Jaksel::70813895-08121097599 
DIJUAL 


50 unit fatbed 40 Ft 3 AXLE 
karoseri kumbong thn 2008 
HUB :0811720641, 
085384404518 


AL. 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn danhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Mobil Bekas dengan Harga 
Sangat Pantas. Yessuri Motor 
Ph 93695188, 92992700 (SMS) 


Bali Sl Ins Mb) Ha Ti Th90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
AC mbl bermsih? Solusinya di | 79293933/081229076/6 7 
Satria Mtr-Ac MbI Service ps9 | Too EN 08128907676 TGR 
baru Jl Dr Susilo 1/13-14 Grogol | Toyota Alphard Dari Pemakai 
Jakbar Ph.5660785-5604621 | Langsung Utk di Pakai Sendiri 
Hub: 0857.1993.1498 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
MOBIL DIJUAI 
,jaguar, 


BENGKEL - SERVICE 


Btawaaw 
MOBIL DICARI Aston Martin Rapide 2011 KM. 
Low, Hub : 0812 8062 9300 
Al 10 Bayar Cash Mbl anda !! AUTOHAUSE IMPORTS 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg Evogue 4D White TV3/TV1 
021-70617199/08128107799 Pluit 66601313/Snter 29450877 
- 9 
SILASIH E.3 


Angsuran 


MN 


2 Irman f 


'eyarat dan ketentuan berlaku 


BE secafmance DIN... MADURA, 


pusaka motor 


BEKASI SUKABUMI — JAKARTA 
021-88350506  0266-222258 021-79182977 
021-8800181/91 0266-222280 021-79182978 


Test drive Ertiga 
berhadiah tor & Mobil dikantor-' 


(@ CITRA ASRI BUANA 


Bekasi On a18s5200 Tajur Oastastain 


Tangerang 011 55757942 Pajajaran O251 2380450 
Gputat 021 74705090 Karawang 0267 416656 
Nanggewer 02187902050 dan ketentuan berlaku 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


am 


DWI SOETJIPTO adalah 
President Director PT 
Semen Gresik (Persero) 
Tbk, perusahaan yang 
bergerak di industri 
semen. Dalam daftar 
Majalah Fortune 
Indonesia 100, Semen 
Gresik menempati 
peringkat ke-31 dengan 
pendapatan tahun 2011 
mencapai Rp 16,4 
triliun atau tumbuh 14 
persen ketimbang tahun 
sebelumnya. 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Kebijakan Pemerintah Jangan Kontradiktif 


Oleh: Dwi Soetjipto 


PEREKONOMIAN Indonesia tentu tak 


lepas 
dari gejolak ekonomi dunia. Saat ini ekonomi 
dunia masih belum membaik sehingga IMF pun 
berupaya menggalang dana dari sejumlah negara, 
termasuk dari Indonesia. Langkah IMF mesti kita 
pahami sebagai sebuah gerakan untuk menarik 


perhatian semua negara di dunia agar ikut 
terlibat, bukan hanya berpikir krisis itu semata- 
mata masalah Eropa. 


Melemahnya — ekonomi — dunia — akan 
memengaruhi perekonomian Indonesia, Jika 
ekonomi Indonesia melemah ini tentu akan 


berdampak terhadap kami. Namun, ada hal lain 
yang menctralisasi tekanan negatif dari ekonomi 
dunia. Pertama, jumlah penduduk Indonesia 
yang relatif banyak—yang sebagian besar dari 
mereka pasti membutuhkan rumah. Kedua, 
adanya dorongan untuk mengejar pembangunan 
infrastruktur yang tertinggal. 

Jadi, ketika ekonomi seseorang membaik, 
mereka pasti akan berpikir untuk memiliki rumah. 
Lalu, kondisi infrastruktur yang masih perlu 
ditingkatkan, pasti akan ada yang melakukan 
perbaikan, Jika melihat kondisi ini, meski ada 


gejolak dari sisi makro ekonomi, dalam jangka 
panjang tidak akan terlalu berdampak signifikan 
kepada kami. 

Melemahnya ekonomi dunia juga membuat 
harga batubara tak akan naik terlalu tinggi. Ini 
tentu menjadi insentif tersendiri bagi industri 
semen—yang 40 persen biayanya habis untuk 
energi. 

Di sisi lain, penting melakukan upaya guna 
meningkatkan local content. Bagi industri semen, 
competitive advantage yang harus dibangun 
adalah, pertama, dari segi kapasitas produksi 
kami harus leading secara terukur. Kedua, harus 
menjadi cost leader. Ketiga, channel distribusi 
harus bagus. Keempat, corporate index harus baik, 

Namun, upaya untuk mendorong peningkatan 
local content kadang belum konsisten. Misalnya, 
pada kasus yang mencuat beberapa waktu lalu, 
yakni soal meningkatnya harga kedelai impor 
yang mempengaruhi industri tempe sehingga 
pemerintah kemudian mencabut bea masuk impor 
kedelai. Kebijakan ini jelas kontradiktif dengan 
upaya untuk meningkatkan local content, Naiknya 
harga kedelai impor mestinya menjadi insentif 


bagi para petani dalam negeri untuk menanam 
kedelai sehingga kelak mendorong peningkatan 
penggunaan kedelai lokal. 

Bea masuk impor kedelai hanya satu dari 
beberapa inkonsistensi kebijakan pemerintah. 
Menyangkut inkonsistensi, masalah yang kami 
hadapi adalah soal pembebasan lahan saat 
melakukan perluasan pabrik. Akibat desentralisasi, 
ada kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan oleh 
pusat, tetapi implementasinya di daerah bisa lain 
lagi, 

Inkonsistensi lainnya — tecermin — ketika 
pemerintah berhadapan dengan organisasi LSM. 
Investor ingin berinvestasi, sudah menemukan 
lahan tepat dan mencapai kesepakatan harga 
dengan masyarakat. Namun, ketika proyek itu 
ingin direalisasikan, ada LSM yang kemudian 
meributkan masalah ini, Dalam situasi ini, 
pemerintah tidak menunjukkan dukungannya 
kepada investor. Akhirnya, investor yang harus 
menghadapi masalah tersebut. Padahal, mestinya 
pemerintah bisa menyatakan dukungannya. Itu 
tugas pemerintah, 


inar Forum 


ADDRESSING 


TOWARDS A BETTEF 


October 17, 2012 


Mulia Hotel Ballroom 
Jakarta 


INFO: 
(021) 451 5718 

0821 2325 3700 
sml@gmlperformance.co.id 
www.gmlperformance.com 


OTOMOTIF 


MOBIL DIJI 


Maman 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe P.White Lounge 


Leather, JCW Body Kit" 
021-7203011 / 085780000068 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White, Red,Orange 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Slvblck,red,whta 
“8 Cayenne V6 ATPM Black “" 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOMAX BOS 
PiCayenne S Black, TV3, Full 
Option 2011 KM 1200 Hub:Ph 
6506888-45857731-99997688 


Bentley Continental GT Super 
Sport 2010 Hitam KM.1.000 lgs 
Pemakai Hub: 0813 1111 0957 


Cadilac escalade platinum'2011, 
spt baru hitam.William Mobil PI 
70965535, 0818179571 


Cooper Country Man "11, Brown 
(Panoramic # Leather),Km ARb 
Hub:45843333” WJM”92120611 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogve 20 5Door/ 300or?” 


/ 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red racaro 
seat, Scam, nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dceff 


Evogue 24 Dynamic Lux 
Dynamic Plus White, Black, 
Silver R.Stock AutoMax BOS 
6506888-15857731-99997688 


EXOTIC AUTO 

«ad MC Laren MP4.C12 “xx 
Msrti Granturismo Mc Stradala 
“8 Porsche Panamera GTS 
sek Panamera V6 3,6 L 
“4 Range Rover Evonue 

se Valfira All Typa #ex 
See our exhibition at casablanca 
PI:7200099 - Kip.Gdg: 15826140 


EXOTIC AUTO 
Cadillac Escalade “1 
200099-Klp.Gdg: 45846140 


PASANG IKLAN DI 


Faksimil 


(021) 536 99086/87 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior, 
See our exhibition at casablanca 
PI: 7200099-Klp.Gdg: 45846140 


Ferrari California Novitec Rosso 
2011 Putih KM, 200 langsung 
Pemakai, Hub: 08188 00755 


Hummer H3 09 chrome pack ta1 
kmJ0rb s-rec Jk sroof 3TVecam 
tndk e.seat f.0rs:0856 800 1996 


Hummer H3'09,abu met,km 5 
tb,istw “BRAO Klp Gading 
1526753-55/081514577661 


Lamborghini Gallardo LP570-4 


Spyder ” Performanta, 2011, 
White, ow Mile, Atpm 
Warranty, Call: 0811111313 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegantready stock in yellow 
Th"12.Gizelle 08577 111 2888 


Maserati Outroporte 2007Silver 
KM.20.000 Cat 100 Original 
Terawat Hub: 021 - 7062 3285 


MATAHARI MOBIL 
Hummer H-3 "11 silv,3TV,chrom 
Evogue 2.0 dnmic'12 white, 3Dr 
Boxter 2.7 PDK"12 yellowewhite 
T: 45816730,4525102,45858711 


Mini Cooper S AT Turbotcoupe), 
PepperWhite,JCW BI 
seat, Sport/media/ 
pack, Emirror, keyless leather 
dashboard, etc - 
call:021297911111 Pin: 323dc6ff 


Mini Cooper S Turbo '07/08 
Kuning Km7rb Panoramic Bagus 
Sekali Hub Ph 021-29450837 


PAKUBUWONO CARS 
R.Rover Sport 5,0 Suporcharga 
R.Rover Evogue 2.0 Dynamic 

Porsche Boxtor 2.7 PDK 
Call (021) 72! 1893 


Panamera 4,8 S'10 Black Ful 
Option ATPM Km70rb Bagus 
Sekali Hub Ph 021-29450837 


Porsche cayenne S, 2004, Silver, 
Velg 20" original, full option, 
istw jrg ada, 087883080100 


Porsche Cayman 2.9Chrono pack 
"2011 biru, pdk,E.seat, full optn 
Team Auto 0813 1601 5888 BOS 


R. Rover Sport 4,2 SC '09/10, 
silver,km 11rb, 3Tv,Istw Bra K 
gdg 526753-55/081514577661 


Range Rover Evogue 4D & 2D 
Black White Red Ful Option 3TV 
#Scamera ReadyStock "Selamet 
Motor" - BOS Ph 021-29450837 


Range Rover Evogue & Kahn 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
newl.phiGizelle 08577 111 2888 


RANGE ROVER EVOOUE 
Dynamic Lux,White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto70774701 


Range Rover Sport Diesel Red 
Edition 3TV,White Hb:AutoMax 
15857731-6506888-999976B5. 


RR EVOOUE 2 &4 DOORS 
White Dynamic Lux PackEdition 
pnoramic 3tv dyn,int verver,5D 
dyn plus sport 1tv pth int black 
021-29308685 / 081806898787 


SPECIAL PRICE 
ayanng A8 GTS-—— 
4 in Indo, 120hp,Spacial Colour 
0-100km/h in 5.7s, Keyless, TV, 
Camera, VR21”, Air Susp 


rminal Motor 
17225222, KGAS141111520000 
SPECIAL PRICE 
911 Carrera S Coupe, A00HP 


New Cayman 2.9 PDK, 26! 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 


Range Rover Evogue 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Ca 
Black & White, @ VIP Motors 


021-1524M18, 0214505666 
(AMOI 45866766 opon till night 


Pai 


A6 24 '04 Burgen Red Kondisi 
Bagus skl Antik TT/K “ 4210789 
0813.970214 - 08.7878.555.255 


63,0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km 5rb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


07'08,4200 FSI,Ouattro, htm,Tv 
Hidrolik, Sunroof “Bra O kgdg 
1526753-55/081514577661 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 


1M Coupe Th 2011 Hitam,KM 
6500 Limited Edition Khusus 
Pemakai Hub:0855.7868.900 


3201 Exctv,Hitam 06/07, E.Seat 
Kray, Spion, Full Ors. Garaga 
Motorsport" 0816-1997-890 


320i Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
23 106 "4 5231 "09 "" 5231 " 

3i Exc 10 "“ 523i Exc1l 
EA Exe 1 “5301709 “5301710 
“er Bestindo Ph : 74868000 "“ 


3201/2007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


5201 AT 2012 Hitam 100xbaru 
bs lgs nama,VR17,TV,Jkit,Eseat 
Sunroof,Keyless,Xanon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


523 1 Pk/09 Hitam Facelift,full 
ori,Ban baru RFT,BSI,Joystick 
1385JtNet.Hp 0818108008 


5231"2006 abu?, terawat, record 
service, km8O0rb, hub Team Auto 
HP: 0813 1601 8888 BOS 


5281 Executive 2012 silver km 
600, bim BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


535GT'011/12, pth, 3Tv, Pnrmc 
grs,km 6 rb,spt br BraO Klip adg 
1526753-55/081514577661 


730 Li Facelift 012/011 Hitam, 3 
TV Blm BBN,Srv s/d 2016 Kiko 
Auto Radio Dlm 34 7254200 


730iL Tahun 1996 Warna Silver, 
Kim Xrb.Hub: 0817 0040 234 


735iL 2003, Black on beige, srvs 
record, sroof, heather,” tv, 
coolbox, kray, dlI,08569927777 


73514/03 Htm 1001Gres Vacum 
Sroof 2Tlp 2TV Tgni Rec,Astra 
355jt Sunter 0817 000 2517 


7ASLI slverGrey'03 km59rb asli 
Tgnl nopil,TV,telp c.box,Vacum 
TT/krd : 9808.7755 / 9990.9000 


AUTOHAUSE IMPORTS 
ki X6 Facelift Black,White ”"“ 
«8 610 M Packaged White ““# 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
“AII New 6401 Coupa M Sport-- 
“G Pluit 66694555-98007337- 


SPECIAL PRICE 
WD, Panoramic, 
InTurbo, 7Seater 


X-1 2011 pakai 2012 hitam mIs 
gres sisa 26X cicilan DP bs 168jt 
mbl bs bw plg 081808937630 


X1-1.8Y12 "4 X3-2.0D Bsns'11 


11, 
- Bestindo PN 74568000 "" 


XY1A Siv Bensin Grnsi BMW 
5Th CD S'System Krde Met 1 
Unit Sj 449.Jt 081808646473 


X5 3.5 012/011 7seat, blm BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


X5,3.0/08 Exect Pnrmc F'Elect 
Bangku 38rs Lht Bas Skl 2Unit 
Krdt Mct 649Jt Hp:33867156 


Z4 2.3 Hitam Th 2011,KM 3rb, 
Tan 1,Full Orisinil Hub:AutoMax 
Gallery 45857731-45846819 


J mevroter 


Captiva, Trail Blazer, Colorado, 
Orlando,Bonus menarik hny di 
Sun Mtr kalimalang ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No, 1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Dwi 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
Jl.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


CHRYSLER SLIPI 
#iiNew Chrysler 300 Gesit 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5,7 R.Stok 
10en Copas Patriot 21 Ld 12 
““Dodge — Journays si 
"13 Years ATPM Warranty" 
021-29308685 / 081287577717 


Dodge Nitro Jeep 4WD V6 3.7 
08 AT Hitam,S.roof,E.seat,Velg 
20,Jok Kulit Km8rb Ph 4240789, 
0811.970211 - 08.7878.555255 


'GLAMOUR AUTOBOUTI@VE 
leep Wrangler 3.6L Pentast: 


Dapatkan Penawaran Me 
“1 Garansi ATPM 3 Tahun 
08777 4561738 / 021- 724 8750 


Jeep Wrangler 3.8 Sport "2009 
silver, 4 pnt, km rdh, pjk pjg, ors 
MatahariMb 45846730,4525102 


Jeep wrangler sahara long putih 
"11 km3rb Stnk Feb'12 Kond spt 
baru 698 Nego”0813,1818.8177 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putihkm3rb,BBN Stnka/n pei 
beli 99,9baru cash/kredit ne 
021-97911L1L Pin B8: 323dcoff 


PAKUBUWONO CARS 


Blac 
Pakubuwono 725. aras 
VIP - YEAR END SALE 


rt 36 Pentastar 
4 Door black 
Wrangler Sport 3.8L Silver Adr 
Sahara Diesel 2,81 ADR Black 
Only @ VIP Motors 
021-452M18,  021-4905666 
@MOI 45866766 open till night 


Wrangler Sport Unlimited 4D 


2010 Dark Green Met Km9rb 
Bags Skli Ph 021.29450837 


Poamarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.Sitan 
Terios Angs. Mulai 2.9Jt-an'""“ 

790630370065 


EverestNew2.5XLTAx4MT'09ors 
putih B nomer,tg I,km50rb 295jt 
K/TT 0817.488.4775 / 68810258 


AI New Honda Brio R-StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Oh Atau 
cicilan 4,5it hanya di Honda Per 
mata Hijau Showrooime bengkel 


sd 19.00 Ph.5332566 


II New City iVtec 1.5 RS AT'10 
Hitam,km19rb 205jt,dp30jt,ang 
6,6jtx35:5860555/08569983307 


Brio Ace City Freed rdy, all new 
avdvodys, Bg rdhdp ran,IT, 
prss cptkmudah 021.93012097 


Brio,Jazz,Freed, Civic, CRV,Rdy 
“Vcool.BgOh/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


City Matic/RS 2010,STNK bin 9, 
Hitam,Tgn Pertama,Mulus, kon- 
dist baik.Hub:081210731698 


CRV 20 A/T 2008 Silverstone 
Mulus. Spt Baru VKool 230jt 
nego 95012000/081280126161 


CRV 20 AT Hitam'08 KM Low, 
STNK Panjang,Trwt,Siap Pakai 
"JB Motor” 3808232/3808786 


CRV 2.4 A/T 2011 Abu? Met, KM 
10rb,Service Rec,Spt Baru,TV, 
Camera:99687193-08159988138 


CRV 24 AT' 07 Abu-Abu Mit, 
Tangan | , Kondisi Bagus Sekali, 
Hub: 92997935 


CRV 24 AT'11/12 Abu,Km.5rb/ 
CRV 24 AT'07805 Slvr&Abu?/ 
CITY AT'04 Merah,Hub:3804461. 


CRV th/2005 abu2 met, manual, 
2000CC, mls,trwt bagus,km.60rb 
Jual Cpt Serius Hub:92 6161 67 


Freed PSD "2009 Abu-abu Met 
Rp.180,5jtCNe9o)C/K Kedoya-JB 
ph:58356865/5801264/66 


Freed PSD A/T. Merah Met/ 
2009. Harga 185Jt (khusus 
kredit)(021)5470005 Raja Mobil 


Jazz VTEC'07 A/T,Silvr met spt 
baru 131,5JETT/ Krd)."PT.KKM"" 
Cideng Timur 38 ph.6322071 


Jazz'05 VTEC,A/T,Biruwelgrban 
ModelJazz'12,ServiceResmi,KM 
51rb,Pemakal.0878,8325.2151 


New City IDSI MT okt'06,km, 
100,200,silver met,bbm Shell, 
prwtn brs Honda 0818380307 


New Jazz S At'08 Abu2 Met. 
Rp.149,5jt (Nego) C/K Kedoya 
ph:58356865/5801261/66 


IAI New: Picanto, Rio Sportage: 
Pregio : Travelo': Ambulance : 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Tarif 


AAII New Giga Tangki 16.0001tr 
FVM-0(6x2), 240PS, 26Ton,WB 
5,5M, Ready Stock, FVZ(6x4) 
Dump, FRR, FTR, FVR(4x2):Mic- 
robus Dix ELFC12/16 Seat),ELF 
1/6Ban,Bunga Ringan,Hub:Auto 
Cipta Isuzu (021)B5D:5388000 / 
PCN:3458000 / MGD:6128000 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EIF6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
/D-Max single/double cabin Disc 
(bunga morik, Hub:PT,Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x4 
EIF 6/Aban,Microbus16/12seats 
#wAPaket Bunga Ringar 
Pasar Minggu 7005333,/0/5333 
Kelapa Gading... ...1534921-22 
Bekas.u.scv -8803883 


Wowzoa 

CX-7 Thn 2010 NIK 2009 Warna 
Hitam, Type R, Tan 1, kondisi 
sangat baik Hub:085811111999 


X9 2010 Putih Facelift Cat: 


RX 82011 AT Merah S.Roof Low 
KM, u.pemakai, STNK Itahun 
Seperti Baru T:081321117718 


AUTOHAUSE IMPORTS 
# CLS 350 AMG White, Black 
“ SLK2506E250 Spocial Price " 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


C 250 Avantgard 2011 Putih 
Garansi ATPM, KM: 7000 Hub: 
terenak 0B12 9311 217 “oa 


200 2008 AVG Black On Black 
Low Km,Harm,Kardon,Pik 1Thn 
0858222.22266, 08131958.0015 


1 AVG Hitam Tahun 2009 
Tangan | Perawatan,Km 25rb. 
Hub: 0838 9979 7838 


200 Classic Hitam'2012 New 
@x Hadiah Jual Cepat Bisa Tukar 
Tmbh/krd:9808.7755/9990.9000 


200 K Avantgarde '2008 hitam 
Km 35000,E.Seat. Hub: Harman 
Kardon, Hp 0816-17298316 


KLASIKAw 


200 Kmp new mdI'O8 silver km 
30rb serv rec Stnkth f.ors Tani 
PMK S-71 Ph6540744-70685999 


3 Jance,Hitam'2007,Km 
isa Tkr Tambah/Kid 
et 7755 / 9990-9000" 


240 Elg 2003 bin 4,Silver,tera 
wat,ors,Sunroof,Km 72rb, hrg 
19Sjt nego Hub: 99159911 


E 250 Avangarde'2010 istw, ors 
C 200 Avangarde'2011 new mdi. 
Hub 0813 800 15 886 


E-260 Elegant '04 Akh, Htm 
Mengklp Km50Rb Xanon CD 
Krdt Met 309Jt 085718859537 


250 AMG Coupe White Silver “ 
E 250 AMG Cabrio White Full 
Option Ready Stock "Selamet 
Motor” - BOS Ph 021,29150837 


E250 Avantgarde Th 2010 Black, 
Kondisi Bagus" “The Winner 
021-5201888 / 087775183938 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
Jk Gizelle 08577 11 2888" 


E280 Elegant'06,2Unit Krdt Mct 
Silver Htm CD S'System F'Elect 
Xenon Mrh 366Jt 33808458. 


E280'08 7Gtronic Silver Istime- 
wa 47Sjt bs kredit s/d 4 th 
Hub.081234560677 


'GL500/07 Htm Pnrmc, 3Tv, 
Atpm, Istw “" BRAO klp.gading 
1526753-55/081514577661 


Jeep G 300'96 MdlG 55 Var 4. 
150jt Super Istimewa Rp.545 
Nego 0819-3851 7793 


MATAHARI MOBIL 
C 280 Avangarde'09 silver,AMG 
C 280 Elgance'09 black,km 21rb 
S 280 'Ol silver in grey, facelift 
S 280 L'04 black in beiga, terwt 
T:45846730,4525102,15858711 


ML 350 Th'10/11 Black Grand 
Edition Km1Orb Seperti Baru Ph. 
021-29450837 


ML350 white grand edition 2010 
akhir km:lOrban.William Mobil 
PI 70965535, 0818179571 


ha S 350L 1005Br 2011(Bpkb) 
isplay 1.650jt#100xBaru New 
30 Coupe AMG2011 Pth 1.350 
HF Hub:6691102 / 083850281999 


1 KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI 


1 Ai Kalimat pada baris pertama fdr baris 

a. tidak mengandung sembal atau karakter 
kusus, 

b. tidak mengandung anakakecual untuk iklan 
baris dibawah KOP TELEPON dan KOP Mobil 
dual type mobi) 

« tidak menandung huruf yang "tidak 
memberikan rt pada teks kan 


1 Karakter spasi berdero lebih dari satu hanya 


akan dipakai satu sah 


II.Ketentuan Pernyatan 


mehunga pemasan 


1 Bagan Itan Komoas berhak menolak atau 


Cabang BCA Gah Mata 


Internet Kirim SMS 
www.pasangiklan.com 0812 843 8888 
1. Registrasi 
IN, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 
Bank BCA 


Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 
Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 


yang diborkan tidak sasual dangan katantan 

alan Iklan Kampas 
In dilakukan ida lbih dari 

setelah tangga iklan dimuat. 

A. Penggunaan angkalan huruf besar hanya, 3. Pemuatan Iklan Ralat atat pengulangan Klan 
(beikenanikan Untuk pengetikan singkatan yana tak termuat tdak melebih 7 hai kei 
Umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOEFL, FIT dl) terhitung dar tanggal muat av 
dan mer, 


3 Karakter yang tidak boleh digunakan dalam 
oksadalah N dan « 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


Manfaatkan kemudahan 
memasang iklan baris Klasika 


melalui agen-agen yang paling 


dekat dengan lokasi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


No mk 1012:3009409 
a/n Kompas Moda Mus 


Bank Mandiri 
Pembayaran via ATM Man 51 


Banting, Internet Bani 
Mandin 


KARTINA 


2. Teks Iklan 
ADViteks iklan baris 


Display Klasika 


BW (min 40 mmk) 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter — 4 baris 


KARSAMA AGEN DAMAI 


CITRA AGENCY 


KIAT & SONS WOLONG SOKO 


MULIA MITRA 


FC (min 600 mmk) 
'") tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


Nusantara Batavia 
55.000/baris — 45:000/baris 
58.500/mmk — 50.000/mmk 
58.500/mmk  50-000/mmk 
90.000/mmk — 75.000/mmk 


PELANGI UTAMA 
Ngurah F 


KASWALL 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


39 


INTERMESO 


WHAT'RE YOU 
WAITING FORF 
WEB IT-XURRYI, 


“ Whoa, Nellie! 


Kamu tunggu apa lagi? Lumpuhkan macan itu, cepat! 
4 Mungkin aku akan menyibak identitasku,. tapi aku tidak punya banyak pilhan, jadi, 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


I MAY BLOW My SECRET 
IPENTITY-BUT IDONT 
HAVE MUCH CHOICE, SO — 


Bee an aa aa (1730) 


“ Kamu tidak bisa memakan orang-orang baru ini! Kamu bisa 
terkena gangguan pencernaan! 


PADA 9 Oktober 1876, penemu AS Alexander 
Graham Bell melakukan percakapan telepon 
dua arah yang tersambung melalui kabel luar 
ruang untuk pertama kalinya. Bell berbicara 
dengan asistennya Thomas Watson melalui 
jalur telegraf yang menghubungkan Boston 
dan East Cambridge. Itu menjadi percakapan 


telepon dua arah yang resmi dilakukan, 


setelah tiga hari sebelumnya Bell dan Watson 

melakukan uji coba untuk pertama kalinya. 
P1! coba telepon telah di 
a ki 


ana 


Ben Affleck 


ukan Bell 


mendaftarkan paten untuk telepon rancangan- 
nya pada 14 Februari 1876. Paten kemudian 
diberikan pada 7 Maret 1876, tiga hari sebe- 
lum Bell berhasil melakukan percakapan 
telepon pertama kali. 

Pada 10 Maret 1876, Bell sedang mela- 
kukan percobaan dengan sebuah alat ketika. 


ruangan sebelah, mendengar suaranya m 
lalui alat tersebut berkata, “Tuan Wang 


Argo adalah judul film fiktif yang digunakan 


INTERMESO 


GAYA URBAN MENAWAN 


TAK selamanya kaum pria terjebak dalam arus gaya 
monoton, dengan warna gelap dan desain sederhana. 
Gaya urban dewasa ini mengajak mereka bergerak 
maju dan menjajal ranah yang sebelumnya dianggap 
asing. Permainan warna terang, misalnya, bukan 

lagi hal tabu untuk menjadi bagian dari aksesori 
pendongkrak gaya. Tidak percaya? 

Tengok saja koleksi arloji khusus pria dari Bonia 
dengan tipe BN 147-1557, Berbeda dari biasanya, 
arloji ini menampilkan paduan warna silver dengan 
rose gold, dilengkapi hiasan batu swarovski pada 
bagian casing, Warna rose gold dihadirkan pada 
desain mother of pearl dial dan pada bagian bracelet 
yang mengombinasikan warna rose gold pada material 
stainless steel! yang digunakannya, 

Dilapis sapphire crystal glass yang tak mudah 
tergores, arloji dengan diameter 3,5 cm ini juga 
memiliki kemampuan tahan air hingga 3 ATM dan 
disertai jaminan internasional selama dua tahun. 

Saatnya untuk bergaya dengan tampilan memikat, 
cocok dikenakan bagi kaum adam yang ingin tampil 
berbeda dalam berbagai suasana, (ADTJ 


BONIA Times 


Pondok Inc 


sTtA 
AR Emporium 


rime 
ha 


'A- Ph. 021 5698 5440 


ARGD 


Rilis Amerika: 12 Oktober 201 


Ben Affleck bermain 
dan menyutradarai 
Argo, film berlatar 
Spionase yang 
berdasar kisah nyata. 


bermain sebagai 
Tony Mendez, otak 
dari operasi CIA 
yang berkedok 
sineas, Affleck 
akan dibantu 
peraih Emmy 
Bryan Cranston, 
dan pemenang 
Academy Alan 
Arkin. 


go adalat 


CIA sebagai kedok untuk misi pembebasan 
sandera enam orang diplomat AS di 
Teheran, Iran, pada tahun 1979. Naskah 
yang menjadi basis film fiktif Argo dibuat 
CIA dari novel Roger Zelazny. 


Kids forgive, they 
don'tjudge, they 


Matt Damon beraksi sebagai peniru 
ulung dalam film yang menuai pujian, 
"The Talented Mr Ripley". 


film ketiga denga 


gal sut 
radaralnya mem! 


d Tomat 
Baby Gone" d 


1 Affleck 


gus 


“The Town" dan "Gone 
iganjar 94 persen fresh 


turn the other 


cheek, and what do 


they get for'it? 


Remy Bressant 


HB 1 Oktnber 2012, 22.00 WIB 


Sma Oa bx bersaudara harus bertarung 
Ji atas ring turnamen MMA untu 
tujuan berbeda dalam "Warrior" 
Movie | Sabtu, 13 Oktober 2012, 20.00 WIB 


1 8805. MIRAMAX, LIONSGATE, AMAZON, UNIVERSAL STUDIO 


Fan Rilis DV 
"1 DVD 25 September 2012 
G 
3 Kisah para jagoan dalam “The 
Avengers" kini bisa dinikmati dalam 
paket combo DVD, Digital Copy, dan 
Digital Music Download (soundtrack). 


Ben Affleck b 


GOOD WILL HUNTING 


SHAKESPEARE IN LOVE 


CHASING AMY 


Ikuti update Trivia Film setiap 
Selasa via Twitter di 


CKOMPASKLASIKA 


Sus Van Sant p: 
: a. #TriviaF 


'Good Will Hunting' 
bermain 


dari fil 


SOUNDTRACK SN  "erzama Mat Damon Robin 
Ge neosam : 


Laura mei 


Menyaksikan trailer Argo 
kita akan mendengarkan 
lagu Aerosmith dari 
dekade 70-an ini. 


perannya set 
jenius Will H Apa pendapat Anda tentang film “Premium Rush"? Kirim 


opini mpasKlasika dengan tagar #TriviaFilm. 


Dream On 


TRIVIA FILM DIPERSEMBAHKAN OLEH @KOMPASKLASIKA | EDITOR/TEKS: @CECILIAGANDES | DESAIN/TEKS: GHELMANTAOFANI 


15.30 Olivia 
16,30 Seputar Indonesia 


05,30 Lensa Olahraga 
06.30 Hati ke Hati 


19,30 Jagoan Silat 
20.30 Raden Kian Santang 


05,30 Sport 7 
06.00 Ragam Indonesia 


17.00 Layar Drama Indo- Bersama Mamah 22.00 Tobat Sambel 06.30 Redaksi Pagi 
nesia: Hanya Kamu Dedeh 23.00 Intermezo 07.30 Selebrita Pagi 04,30 Kabar Pagi 
18.00 Layar Drama 07.30 Perempuan Hebat 00.00 Sidik 08.15 Makan Besar 06.30 Apa Kabar Indone- Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
Indonesia: Putri 08.00 Fresh and Fun 00.30 Lintas Malam 08.45 Gak Nyangka sia Pagi kecil (sel) yang disebut area, 
Bidadari 08.30 Friends 09.15 Ups Salah 09.00 Bunga Rampai Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
19.15 Layar Drama Indo- 09.30 Seleb @ Seleb 09.45 Spotlite 09.30 Kabar Pasar Pagi “Ha Haa Ha 1-9 Kala Ka LG, 
nesia: Yang Masih 10.00 Style 10.45 Warna 10.00 Coffee Break « Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 
di Bawah Umur 1130 Topik Siang 11.30 Redaksi Siang 12.00 Kabar Siang BEN O YAU AE Sek idalam setiap Kalam, 
20.15 Layar Drama 12.00 KLIK! 05.00 Program Religi 12.00 Selebrita Siang 13.99 Kabar Haji KEL NYA terate saka .ea am sebal 
4 KOMPAS Gatsu P Indonesia: Tukang 18.00 Tom & Jerry Pagi: Mamah & AA 12.30 Bocah petualang 18.30 Ruang Kita 
Memuietessia 10100 Indonesia Siang Bubur Naik Haji the 13.30 Chhota Bheemaka 06.00 Live Fokus Pagi 13.00 Laptop Si Unyil Ba Kata Pata 
05.00 Senyum Pagi 13,00 Laporan Interna- Series Bima Sakti 07.00 Live Kiss Pagi 13,30 Dunia Binatang 15.00 Tadonesla Kiper Conceptis Sudoku 
05.30 Kompas Sport Pagi sana 22.00 Mega Sinema: Sang 14:00 Tom & Jerry 08.00 Sinema TV Pagi: 14.00 Koki Pintar Sa | 
06.00 Kompas Pagi daan ndk) Bodyguard Sexy 14.30 Chhota Bheem aka Benci tapi Rindu 14.30 Brownies Naaah 2 ai 
08.00 Ala Resto 14.00 Indonesia/Interna- 99.00 Dalam Mihrab Bima Sakti 10.00 Sinema TV Spesial: 15.00 Tau Gak Sih Ma pasang kg 
09.00 Showcase sional Terkini Cinta 15.00 Ghost Gang Tiara 15.30 Fish N Chef LAU Aoa Kaban nona - 
10.00 Komedi Spesial 1403 TV Edukasi 0100 Seputar Indonesia 15.30 Chhota Bheem aka 12.00 Live Patroli 16.00 Jejak Petualang slaMalam. 
11.00 Belantara 14.30 Inovator Malam Bima Sakti 12.30 Drama Korea: Oh 16.30 Redaksi Sore 19.30 Indonesia Lawyer's 
12.00 Kompas Siang 15.00 Indonesia/Interna- 91,39 Film Tengah 16.00 Mr. Bean My Lady 17.00 Indonesiaku Club 
13.00 Wild Tales sional Terkini Malam: Indiana 16.30 Suka Suka Nizam 13.30 Drama Korea Siang: 17.30 Orang Pinggiran 23.00 Kabar Hari Ini 
13,30 Sid The Science Kid 15:03 Cerdas Cermat 4 Jones And The 17.30 Topik Petang King 2 Heart 18.00 Hitam Putih 00.00 Kabar Dari Timur 
14.00 Jalan Sesama Pilar , Temple Of Doom 18.00 Pesbukers 15.30 Live Kiss Sore 19.15 On The Spot Tengah 
114,30 Science is Fun 16.00 Indonesia/Interna- 19.30 Catatan si Olga 16.30 Live Fokus 20.00 Opera Van Java 02.00 Nuansa 1000 Pulau 
15.00 Urban sional Terkini 20.30 Coffee Prince 17.00 Rujak Manis 22.00 Bukan Empat Mata 
15,30 Penjuru Kota Me 21.30 Mels Update 18.00 Drama Seri 28.45 Berburu 7A 
16.00 Megapolitan Sore Tn wani A5 04.00 Kata Ustad Solmad 22:30 Mata Lensa Keluarga: TBA 00.15 Jejak Jejak TRANS 
16.30 Newstar BAGI un Haa) 04,30 SL Liputan6 Pagi 23:30XVZ 19.00 Sinetron Unggulan: Misterius be 
18.00 Sinetron Drama 2 9 Il 
17.00 Kompas Petang Tag d 06.00 Was Was 00.00 Topik Malam Jalan Ke Surga 
18.00 Kompas Sport KING 07.00 SL SCTV Musik 20.00 Sinetron Unggulan: (TV 9430eportase Pasi 
18.30 Suka-suka Ian ja MNC Meat” Global Maen 
.t Ivator: Fori 5 
19.00 Temukan Kata Sengon AN 09.00 Halo Selebriti Naga 22.00 Buaya Show 05.00 Dora Tha Explorer 06.30 Insert Pagi Jawaban edisi sebelumnya 
19,30 Koki Keren | 200 Bina Ml 10,00 SCTV FTV Pagi 04.30 Majelis Sakinah 23.00 Mega Asia: 05.30 Kura-kura Ninja 07.30 New Rangking 1 8 
20.00 Komedi Spesial AN PIN GSNg hilAn 1 ji. 05.30 Lintas Pagi The Beast 
TVRI 11.00 Liputan 6 Terkini $ (TMNT) 08.30 Peppy The Explorer 9 
21.00 Belantara 2 i 4 06.00 Starlite 01,00 Fokus Malam t 
1 22.00 Indonesia/Int Aa bl peang 06.00 Spongebob 09.00 Police 86 
22.00 Kata Kita : Ba InteMnas  Y30SCTV FTV Siang 0630 Disney Club: Sausrepants Aan Ta Haag 
23,00 Kompas Malam 2203 Musik Varist 14,30 SL Eat Bulaga Mickey Mouse 08.00 Avatar The Legend 49199 1d3ntik 
00.00 Fanatik EN An aleny i Club House METRCZTV #A: 5 1 
Indonesia of Aang 
23.30 TVRI Sport | An rndrbisney Ciu: 10.30 Moccachino 
16.00 Liputan 6 Terkini HN Aan 08.30 Awas Ada Sule 2 5 
00.00 Indonesia/Interna- Docs Mestuffins 09.30 Kungfu Chef 11.00 Insert Siang 
Tonat Terkini 16.30 SL Liputan 6 .... 04.30 Metro Pagi SU KUngru eng 12,00 Bioskop Indonesia 
SUK! 07.30 Upin Ipin The Movie: itori: 10,00 Obsesi « 
00.03 English News Perang, K Pen A2 teca El olal ai 14,00 Reportase Siang 
04.00 Jalan-Jalan Islami Series 17.00 New Cookies: SA Ae Media lndonesia” /11-001ndonesiaBicara | 30 choti 3 
(Daerah) Idol Minggat 08.30 Serial Pilihan: 08.05 8 Eleven Show 12.00 Buletinindonesia. 3430 5 sa N 
04.30 Indahnya Pagi 18200 SCTV Sinetron: Entong& Harta 11105 Eagle Awards: Siang Pan 
05.30 TVRI Sport CI Super ABG NU The Finalist 12.30 FTV: Backstreet B3 po - ae 
06.00 Indonesia Pagi |. 4900 SCTV Sinetron: 10.00 Kisah Unggulan: 11.30 Metro Siang Boys 1/2 Hati 7.13 Insert Investigasi 
07.00 Pelangi Nusantara 04:30 Seputar Indonesia Ustadz Fotocopy Ronaldowati 13.05 Wideshot 14.30 100 Ampuh 18.00 Ethnic Runaway : 
08.00 Dialog Aktual Pagi 20.30 SCTV FTV 11.30 Lintas Siang 17.05 Metro Hari Ini 16.00 Fokus Selebriti 19.00 Tahan Tawa Koki Keren 
09.00 Indonesia/Interna- — 06:00 Go Spot Istimewa 12.00 Layar Kemilau: 19.05 Suara Anda 16.30 Naruto A 20,00 Bioskop Indonesia (KOMPASTV : pukul 19.30 WIB) 
sional Terkini 07.00 Dahsyat (Live) 22.00 SCTV Sinetron: Asal MulaPelabu- — 29,39Bicara Konstitusi 17-30 Transformer Prime Tombo Ati Nk dunia kal 
09,03 Yuk Hidup Sehat 09:00 Sinema Pagi: Di Si Biang Kerok han Ratu 21.05Top Nine News 1800NaikEnak Turun 2230 Bioskop TRANS TV: pe Saatnya mengulik dunia kli: 
» Binatu Ada Ci si 14.00 1 Drama: Selalu Adi 9 Ogah (NETO) $ Nari bersama para koki muda, » 
10.00 Indonesia/Interna- inatu Ada Cinta 22.39 Liputan/6 Terkini -00 | Drama: Selalu Ada | 21 39 Today's Dialogue KANG. Mission Impos- Seperti Chef Arnold di Catatan W a81 1. 
sional Terkini 11.00 Intens (2800 FTV Utama Maaf untuk Ayah — 23.95 Genta Demokrasi — 19:00 Big Movies |: sible II PN nol Seorang chef Ada 
10.03 Sitkom Tarzan 12.00 Seputar Indonesia — 91.90 Liputan 6 Malam 15.00 Di Antara Kita 23.30 Metro Sports King Arun 00.00 Reportase Malam muda berbakat yang berbagi 
Betawi Siang 15,30 Lintas Petang GEN BA 00.30 Bioskop TRANS TV: 1 resep-resep kreasinya yang 
11.00 Indonesia/Interna- 12-30 Sinema Siang: 16.00 Animasi Spesial TRA | 7 Flu Birds Darkman tidak hanya menarik dalam 
Sional Terkini Putri Lele Dan 16.30 Drama Spesial - Ma - penyajiannya, tetapi juga citarasanya, Chef Odi yang 
1 i » Pangeran Rock - t 17.30 Aladdin .| pori berbagi rahasia seputar menu pastry di Cake Story, 
jl02 Pa Na dana 1415 Cok & Ricek 03.55 Topik Pagi 18.30 Tendangan Ka Tn 00.30 Buletin Indonesia serta Chef Yudha dan Chef Billy yang juga tidak ingin 
14.45 Silot 05.00 Wisata Hati siMadunSeason2 Malam ketinggalan berbagi wawasan seputar kuliner. 


“ Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


GC 


Ne md XXI 


AT 


KEMANG 


14.05 - 
-19 


2,30 - 14.40 - 
5- 4.35 


1230 - 1440 - 
TED : 13.00 - 15.10 


TAKEN 2: 1230 


P 40.000, 


| 3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


KASABLANKA YOU 3:0 » 

ILLAGE XXI 3-D 
Ta 1 Nas 16.35- 18.45-20.55 
BLITZ PP 3-D 
13,30 -16.00- 18.30-20.45 
PLAZA SENAYAN XXI 3-D - 
KUNINGAN CITY 200 3-0 » 


XXI 3-D « 
KEMANG VILLAGE XXI 3-D - 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D 
GANDARIA XXI 3-D « 
GADING XXI 3-D 
BOTANI XXI 3-D - 
LUVING WORLD XXI 3-D 
SERPONG XXI 3-D 
MEGA BEKASI XXI 3-D 

(OK M3-D 

40-16.50- 19.00-21.10 


K INDAH 2 XXI 3-D 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


3D 
12.45-15.00-17.15- 19.30-21.45 
KARAWACI XXI 3-D - 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
12.30-14.40 


VILLAGE 


TAKEN 2 
14.35 


PREMIUM RUSH 

16,50 - 

LOOI 
16.55 


FINDING NEMO 3D 
16.50 - 


19.00 - 21.10 


19.15-21.35 


19.00 - 2110 
17.20 - 19.30 - 21.40 


ala 
Fremtere 

1420 - 16.10-18.00 - 
MAL KEMANG VILLAGE LT 


SPESIAL HARGA PROMO (WAKTU TERBATAS) 
he 
Premlere: 


RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMISI: RP 25.000,- JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D : RP 25.000.- (SENIN-KAMIS): RP 30.000,- (JUMAT): 
R (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JL PANGERAN ANTASARI NO: 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


RESIDENT EVIL ON | 
(3D):1245 1 $ | P5 


AVATA R (3D) : 14.35 - 19.45 


EXPERIENCE at (“Yi pepper KA GANDARIA CITY 


1950 - 2140 
3 B021 290 56 866 


36 JAKARTA SELATAN 


SEASON CITY XXI - 
PURI XXI » GADING XXI 

12.30-14.40, 16.50-19.00-21.10 
TUDI! DIO KAA. X » BANDANIA XXI» 


AI 
KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI » 
PLUIT JUNCTION XXI » 


SERPONG XXI - PLAZA BLOK M - 
LA PIAZA - EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI 

KEMANG VILLAGE X) 

IA00 1510-1720. 130 21.40 


MARGO PLANNUN 
13.00- 15.00-17.00 19.00-21.00 
LITZ GI 


13.00 - 15.30-18.00 -20.30 
YWOOD XXI » 


ARTHA GADING XXI » 
METROPOLE XXI « MEGA BEKASI XXI 


1400/17:58-2148 


1100-17215-1930-2145 
Can leone XXI 
9.00-21. 


0 
1430-1649: 1900 21.15 


JAM 


FROM,TME DIRECTOR OF V FOR VENDETTA JAMES MeTEIGUE 


ITNBNLY ONE WHO CAN STOP A SERIALXIERI 


JOHN CUSACK I/ebaar ALLAN POE 


Ns RAVEN 


BESOK 


Tamu» GADING - 

AARION « CINERE » 

BOGOR TRADE MALL 

12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 

DEPOK « 

PLATINUM CIDINONG SGUARE 
12.30-14.30-1 20.30 

SANTUNG -BUARAN 2 

BELLANOVA - GALAXY - 

METROPOLIS » BTC » 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45 -20.45 
BLITZ GI 

14.45» 


LITZ TK 
.00-19.15-21.30 
CILANDAK 
13.00 :18:10-1720-19130-2140 


Sai 


Pada co 


| harta aa 21.00 


2 


aa 1110-1650 -19100-2110 


OGOR TRADE MALL 
Kama NO Tag 


18.30-20. 
ATRIUM - GADING - ARION' 
12.45. 14.55-17.05 19.15-21.25 
6, 


BTC - BUARAI 

13.00. 14.50-16.40 - 18.30-20.20 

BLOK M SGUARE « SLIPI » 

SUNTER « GOT» 

KARAWACI : WTC SERPONG » 

GRAND MAL BEKASI 

1300 1500-17.00 1 900-210 
ho, 


MALL up 
3.15. ANGA5-2035 
Civ Entbue K1 


PREMIERE 


MAIN 
BRUCE WILLIS 


BIOSKOP KLIK - 


WWW 


JOSEPH GORDON-LEVITT 


EMILY BLUNT 


WRITTEN ANO DIRECTED BV 


RIAN JOWNSON 


INI 
Pep 
remiere 


GADING XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1215-1435 16:57 192152135 
STUDIO XXI PREMIERE EX - 

PIALA SENAYAN SA PREMIERE » 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 


P7 EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 


aa CN. 


PLAZA SENAYAN XXI - 
FONDOK INDAH 1 XXI « 


KARAWACI , WE SERPONG - 
PONDOK GEDE - 

GRAND MAL BEKASI 

Me BER 14.55-17.05 -19.15-21.25 


PLUIT JUNCTION X2 
Aga Ta 19.15-21.36 
SURYA 

13.15-15.35-17.55 -20.15 


BIPASA BASU 
TEMAN HASH 
ESMA GUPTA 


“eva 


PURI XXI PREMIERE » 
GANDARIA XXI PREMIERE - 
LIVING WORLD XXI PREMIERE 
12,30-14.50-17.10-19.30-21,50 


GADING, x 
12.00 14.20 


171 1800 


METROPOLITAN XXI » 
BLOK M SGUARE - 


BOGOR TRADE MALL 

12.00 -14.20-16.40 -19.00 
PLAZA INDONESIA XXI 

PLUIT JUNCTION XXI 

12.30 -14.50-17.10 19.30-21.50 


SENAYAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI » 
BSD XXI « SETIABUDI 


1230- 14.40 -16.50- 
PERLATNUM 201» 


RGO PLATINUM 
Taat 1455-1705- 


Nata 1500-1715. 
SURYA M2 


19.00-21.10 


19.15-21.25 
19.30-21.45 
12.45- 14.45-16.45 - 18.45-20.45 


BLITZ PP VELVET: 
13.15-15.15-17.15-19.15-2115 
KUNINGAN CITY XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ GI « BLITZ TK. 

1918 /1618-17.18-19.15-2118 


Ir Mi9002 ». 10 


La 
YOUR PUTURE. 
BY YOUR PAST. 


HUNTED B 
HAUNTEI 


perMowie.com 


PREMIERE 


STUDIO XXI EX 
PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI « 


PURI XXI » GANDARIA XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI 


BINTARO XXI » ANGGREK XXI - 
CITRA XXI - SEASON CITY XXI - 


BEKASI SAUARE XXI » 
SERPONG XXI» SEMANGGI « 
II ND) 


PE BLOK MGM 
LA PIAZZA - DETOS. 
12.15-14.35 -16.55-19.15-21,35 


PLAZA SENAYAN XXI - 
HOLLYWOOD KK » PURI 201 « 


'AARTHA GADING XXI 
BOTANI XXI MEMROFOLE JOG « 


LITZ MOI 
14.45-17.00-19.15-21.30 
BLITZ BCP 


13.00-15.00, 17.00-19.00 -21.00 
STUDIO XXI EX « TIM XXI « 

PLUIT JUNCTION XXI » 

GADING XXI » SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
13.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 


21cineplex.com 


12.15-14.25 16.35-18.45 20.55 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 

12.15-14.15-16.15- 18.15-20.15 
EJATEN VILLAGE XXI 

ITRA 9G» METMOPOLE YOU « 

KALIBATA XXI NI XXI 

Lap EOS 2 

MEGA BEKASI XXI » 

BEKASI SGUARE XXI - 

METROPOLITAN XXI » 

BLOK M SGUARE - SLIPI » 

DAAN MOGOT - SUNTER - 

CIBUBUR « TAMINI - 

DETOS - KARAWACI 

WTC SERPONG - 

PONDOK GEDE - 


EKASI 
12.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 
14.15 -16.30-18.45-21.00 


LIAMANEI 


TAKEN 2 


Y “ 
ama 


Pem 

remlere 

STUDIO XXI PREMIERE EX - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE » 
GADING XXI PREMIERE 
1230-1420.16.10-18.00-19.50-2140 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XOXI PREMIERE « 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1436-16:25-18.15-20105-21.55 


PURI XXI « 

KEMANG VILLAGE XXI 
12.15-12.45 -14.05- 14.35-15.55 
16.25-17.45 -18.15- 19.35-20.05 - 
2125-21-55 

CBD CILEDUG XXI 

ATRIUM - GADING - 

DETOS - CINERE 

BOGOR TRADE MALL 

GRAND MAL BEKASI 

1200 1520-1540-1720:1920-21.10 


bg €435-1625-1815-2005 
BLITZ TK VELVET 
1AAg 1700 19.15: 2120 

/A M2 » CIJANTUNG « 


KARANG 
-16.40- 18.30-20.20 
1900 0 sg. 1630-1730-1845 
BELANOYA METROPOLIS 
5 215:0571689-1845-2035 


BAGI BT MO 
BUTA PP VELVET, 
1 


WITH ENGLISH SUBTITLES 


S,@/NI 


3 


WAN S3 WOta 


liter 
LITZ CP VELVET 
ADWAL SE 


PONDOK GELI 


Pena aa 1810182115, 
DE: 12.15-1 35 


ANGGREK XXI : 12.15-16.05- 19.55 
LITZ CP VELVI 18.00 


SKOP KI 


RIM 


17.30. ja TS) 
12.15-16. 
DARI 


PONSEL AND 


REM 


LO 0 10 NG0-20.30 

HOLLYWOOD XXI - 

PURI XXI » GADING XXI - 

BINTARO XXI « TIM XXI » 

UVING WORLD XXI . 

SETIABUDI - CILANDAK 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 

(FX PLATINUM XXI 
5.10-17.20-19.30-21.40 
P 


15-21.30 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI 
.30-14.40-16,50-19.00-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 
45 -1455-17.05 -19.15-21.25 


LITZ. 
14.30-16.45 -19.00-21.15 


PLAZA SENAYAN XXI « 
SENAYAN CITY XXI . 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

LUIT VILLAGE XXI » 

NDOK INDAH 1 XXI 
PRJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI 
ANGGREK XXI 
GADING XXI  KALIBATA 
BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
LIVING WORLD XXI » 
KARAWACI XXI « BSD XXI - 
METROPOLITAN X) 

BLOK M SGUARE 

PLAT BLOK Me CIBUNUR - 
TAMINI « CILEGON « 
EKALOKASARI « 

WTC SERPONG « 


MARGO PLATINUM 
121811405 1958-1745.1935:2128 


PLT JUNCTION XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI 

DJAKARTA XXI » TIM XXI 

ARTHA GADING XXI 

BEKASI SGUARE XOXI « 

MEGA BEKASI XXI » GM 

-SEMANGGI - SETIABUDI - 

LA PIAZZA « CILANDAK 

1230 1420-16.10- 100.1 19.50-21.40 
Ta ITZ BC 


MOBIL DIJUAL 
Il verceoes 


PAKUBUWONO CARS 
CLS 350 AMG White,Cam Park 
Pwr Back Door,TV, DVD, Heater, 
Call ...o.i 727.90162 / 725.2333 


S350 '2009 Black on Beige 3TV 
Full ori STNK panjang tangan 1 
Hubungi :021-70636705 


15350 AT 2012 Hitam 1005 baru 
bs langsung nama, VR18, TV3, 
CameraJok klt, Eseat,Air susp 
S.Roof, Heater, PBD.JI.Tanah 
(Abang II No.66 Ph 34835051 


5350 CGI Th'11,ATPM, Hitam 
Km1300. Spt Baru. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph. 7251200 


SL500 AT 05 Hitam,Km 15rb, 
Cabriolet, VR20, Jkit, body Kit, 
Tanah Abang 11/66 ph34835051 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dim Ry 34 ph 7254200 


HP wrsusisai 


(NI newPajero sport free Icdtgps 
#R.camtvkool,bngO1,R.stok all 
0r081542814787-081298951363 


Fuso PS220 '2011:6 Rd Box Con 
tainer,pintu smpg.Jl.Peta Brt/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-92736956 


Outlander PX putih readystock 
1008 baru langsung atas nama 
Hub.SKY: 021-70919393 


Pajero Sport 09, Exceed, Diesel 
At, hitam, 310jt. nego.36363085 
“0817727734 -08565008082 


Pajero Sport exceeded AT'2010 
Abu Metalik.Hubungi: Telepon 
021-3843375,3801161,3440851 


Cefiro 3.0 CBU A/T 2002, Hitam, 
Harga Rp.155 Juta. Hubungi 
Telp: 8514876 Jam kerja 


ElGrand 2.400 CC 2006 Silver 
KM.12ribu Cat 1008 Original 
Terawat Hub:0812 8062 9300 


Elgrand 2.5BL'09/08 Silver 1001 
Ori 4Cam 2Tv 2Sroof Km30Rb 
455jt Sunter 0817 000 2517 


Elgrand 2.5HWS"11 white in blc 
keyless,2TV,4 cam park,krey,ors 
MatahariMb 4525102,45858711 


Frontier Navara Manual 2011 
Hitam  Cash/Kredit Khusus 
Pemakai Hub:0877.77.11.70.78 


GTR (R 35) 38L A/T (CBU Jpn )' 
09 bin 8, km 7rb, Tgn I, ultimate 
metal silver, LED fog lamp, VR 
20", brembo, audio by Bose, 
camera parking, Elect Seats, 
Vkool, Hub 0818-833883 


March 2011 A/T,Km.8rb Birutua 
Met 120jt#X Trail 2.5 ST '06 AT 
V-Grill 158, SitCtt/k).0h.6322071 


MATAHARI MOBIL 
GT-R 3.8L V6 '2011 grey, 545hp 
twin turbo, audio Bose, full ors 
15846730, 4525102, 45858711. 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3.8 Facelift 
Th/2012, White, 550Hp, Full Opt 
R.Stock.!!!, 725.1893/727.90162 


Serena Build Up,2 OL 2WD A/T' 
08,Htm,Tgn 1,MIs Tewt, Alex: 
08161893086,021-56941529 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srm March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


X Trail, ManuaF'2012 Hitam,New 
Model,KM 800,100145pt Br, T/K 
Frooway Motor Hp.0816903828 


X-Trail 25 CVT Autech 2011 
Silver#X Trail ST 09 siap pakai, 
Ph 0816.10.2838 


IP suzoai 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


II tovota 


AJM MOBIL 
Prado 2.7 TXL,Black,Maret 2010 
Good Condition,tv#cam,KmL7rb 
Call:081287717711/ 5422 0555 


AI Alphard 2.4 All Type “ 
Vellfire V/ZG PS/X 
Lexus RX 270 HK Facelift « » “ 

FT 86 GT Limitad PS ““ 
Sunter Auto 6527999/44201265 


II Alphard 2.4 All Type: 
Alphard G/SC/X Facelift 
Vellfire V/ZG/X Facelift 
Lexus RX 270 Facelift Re: 
Landeruiser 4.5 Diesel UK 

OM 6527788/081389051838 


AII Alphard X, SC, G HDD: 
Vellfire X, ZG, V HDD New 
Alphard & Vellfire Wel Chair” 
Lexus "Facelift" RX 270 HK» 

Harrier 2.4 White / Black" 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 

& Prado 2.7 TXL/ TX New “# 

& FT 86 CBU White / Black ““ 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Alphard 2.4 G 18 Spkr'09, Silver 
Km 17Rb, Kondisi Istimewa 
##&#Robby Jaya AutoCars"" 
021-65866188 / 021-70367088 


Alphard 2.4 Premium Sounds 
Gold Edition 2 C/K Wijaya Auto 
Cars Jln Alternatif Cibubur 
No8, Hub: 0821 3613 4636 


Alphard 24X Welcabe Black 
ZTV Camera GPS Ready Stock 


Selamet Motor ph021.29450837 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Alphard 3.5 Th 2009 Putih, 
C.Box' Krey, Knds Bagus. Tha 
Winner 5201888 / 08567227796 


Alphard S.,6..SC Bunga 3.251! 
Vellfire Z.V..ZG Bunga 3.251! 
"AUTO HIGH 0813.1958.0015 " 
Alph 2007 ASG Silver AS Silver 
Alph 2006 ASG Silver,AS Hitam 
Alph 2005 ASG Htm, ASG Silver 


Mlphard2.4(2unit)07 hitam km 
40rb 2TV#cam j-klt nopil sroof 
krey tgn 1 spt baru DP.77t ag. 
9itan Bryan Cars:085313077232 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“#New Alphard & Vellfire” 
“12.4 G Black & White 18 SP" 
2/5 C Edt PBD,Exoc Seat Ales 
“24 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 3014,Ang Bitan,3th Free TV 
L.Seat Info Cal : 081389109131 


AUTO ONE SLIPI 
LC Uk 60Anniv Edt.Black'11,3TV 
LC Uk Facelift, Black& White,3TV 
-Auto One Premium Cars Bta- 
021-2930 8685 / 08170707122 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift White,Slver,Blck 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


Camry Z4V '08 AT Htm Met,Km 
40rb istw 269jt(tt/10)." PT.KKM” 
Cideng Timur 38 ph.6322071 


Camry 24V AT th 2007 Hitam, 
VR20 terawat.Kiko Auto, Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7251200 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1008 Orsinil,Km 26rb Hrg 265jt 
pake dr baru Hub:082161555569 


Camry 9 3.5 AT'2008 hitam, km 
30rb,srvc record, ors, 265Jt TDP 
25Jt. 98090118, 0816 167 1347 


Camry'05 2.4 modifikasi elegant 
modif senilaisOjt lebih h183it ng 
plat B:08558406972 / 28D402CC 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Th 2011, Putih 
KM. 15 Rb, Garansi, Full, Orsinil 
K. Gading 29385555 / 33522239 


CHOSEN AUTOCARS 
New LC ZX Fclift, Bensin, Black, 
LexusRX270fclft ultm,bick&wht 
Alphard 2.4 G, Black & White" 
FT 86 GT Lmtd SE,blck/red/wht 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CHRISTIAN AUTO 


# Vellfire V 18Spkr 2. 
« Vellfire ZG 18 Spkr 24 
Vellfire X 2.4 " 


FT 86 GT Limited "" 
4 7263777 -Ready - 83831358 " 


Crown Royal Salon th 2005 
Hitam. Kiko Auto Gallery. Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Crown Royal Sin 3.0 '05 Silver 
Msh SptBr, Antik,TT/K 4240789 
0811970214 - 087878555255 


Fortuner Dsl Turbo mt pth disc 
spsl & TRD mt black,TRD ds a/t 


pth 10075 br.Star M.70788977 


Fortuner G A/T-Lux. Abu Abu 
Met/2007.Harga 245Jt(khusus 
kredit)(021)5470005 Raja Mobil 


Fortuner G at dsl trd sportivo 
pth br'12 sdh a/n otr 400jt ban 
3,84.70996800/0816716908 


Fortuner G Dsl,Mn!'08,Hitam,J. 
Klt,km:4Srb,Tgn I,Spt Baru 279 
jt C/k70999579/081806418999 


Fortuner matic ds/10 G htm 
met plat D jl.hos cokroaminoto 
10menteng jkp 08129952224 


Fortuner'08 matic, silver met 
faca lift. Cash/Kredit. Gading 
Mulia Motor telp 021-27474769 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Valifire ZG, V, Z, K 2AL 
Alphard SC, G, 5, X 2.4 

.. Commuter 2.51 15 Seaters 
.. LCUK Diesel 4.51 

.. Prado TXL 2.7 PSS / ALES .... 

.. LOXUS RX 270 HKG 2.7L ... 

amin FI CTVISOF 4,0L 

Dapatkan Penawaran Monarilk 
O8111 008 099 / 021 - 724 8750 


Harrier 2.4 L Prem'2005 silver, 
Tan |, pajak pja, kondisi terawat 
Jual cpt. Hub 0896-5212-1230 


Harrier 2.4 L Premium 05 Silver, 
TV Ori,Cam,MIs,Trwt,Siap.Pakai 
AutoMax 4585.7731--4581.6819 


Harrier 2.4 L.Prem 03605 Hitam 
Kiko Auto Gallery. Jl.Radio Da- 
Tam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 2.4 PremsHeater hitam 
2011 Km47rb bisa tukar tambah 
(Kredit9808.7755/9990.9000: 


Innova (V) 2008 Wrn Abu-Abu 
Met Banjar Wijaya B50/5 Tgr 
55745056/08111498380 


Innova (V) A/T'11 Model Lama 
Silver Mat, KM 16rb,Full Oris 
Hp.0818.902799-021.68777299 


Innova (V)Matic Bln 7 Thn'2005 
Bensin Silver Met Jual Cepat 
Hubungi.021-377.88.009 


Innova E 2.5 DsI'10,AC cent,htm 
met 189jt-Fortuner Dsl '09 4'10 
A/T#M/T,Hitam. Hub:6322071 


Innova Th 2010, Type V - Diesel 
AVT, wrn Abu2, Km.38Rb, Tgn 1, 
Cap seat. Hub: 0818885583 


Innova V AT'2005 Silver/G AT" 
2005 Silver/G AT'2005 Biru.Ph: 
021-3843375,3804461,3440851 


InnovaG M/T Dsl Dp29Jt”(Veloz 
AT Dp 28it)“bs Tukar Tmbh, 
Hp:085217415524-33118735 


Inv Ftar Yaris Avz Rush Alphrd 
Altis Camry prs mudah 3 jam 
OK Aplikasi Online siRajakredit 


LC Cygnus 4.7 Bensin AT 4x4 th 
2001 putih, ist, km rdh, jual cpt 
ph 021-83218999, 0818-791999 


LC4.6 ZX' 09 htmbnsn, Full opt, 
km25rb. Istw “' BRAO kadg 
1526753-55/081514577661 


LC VK-R 4.2 Dsl, Merah Met'97 
E.Seat, Jok Kulit, Trwt. Garage 
Motorsport ““ 0812-8700-9300 


Lexus LS600 Hybrid 012 Hitam 
Km10rb Grsi 5th TT/k "4240789 
0811.970214 - 08.7878.555,255 


Lexus RX 270 Ultimate”11 Htm 
Hongkong, KM Low, Siap Pakai 
"JB Motor” 3808232/3808786 


Lexus RX270 Ultimate AT 2011 
Hitam Km2rb,VR18, TV, Cmr,Jok 
kit Eseat,Sroof,Xenon, PBD, Full 
ors Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 Lb bk 


MATAHARI MOBIL 
Alphard 24 type S "2010 putih 
Vellfire 2.4 type Z'09 htm,C.box 
Harrier Airs'04 Grey,PBD, 2camr 
Cyanus'03104405 black,N.view 
Celica FT 86 orange 2.0 AT,New 
'iphard S audio#SC Flift'12 new 
New Valfira 2.4ZG black, facelift 
T: 45858711,1525102,15846730 


New Camry 2.4V Hitam 2006, 
Model 2010, siap pakai. Hub: ph 
082.112,795967 


New Camry V At'08, 250,5jt#V 
At'07, 238,5it#G At'07, 210,5jt 
ph:58356865/5804264/66 


New LC 200 Km.sdkt pk.09: 1M 
New Harrier Panoramic full spec 
irS pk05:300jt,:053850281999 


PREMIUM MOTOR 
New Lexus RX 270 Facelift 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 

. LC4SL UK Facelift ....... 
Hub: 021 - 651 5000 ....... 


Previa facelift '08 ATPM hitam 
@x pejabat 388jt/Dp.20 Radio 
dalam raya/14 1.081315575341 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X,SC,Gvellfire X,ZG,V 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
"-Lexus CBU & All Toyota CBU— 
est Price & Bergaransi--— 
redit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 722.6383/ 
739.4543/ 726.4024/ 727.99999 


Velfire 03/10, KM 13.000 Silver 
met, Rp675Jt Nego, Hub: 
081298600770 


Velifire 2.4 Z audioless AT'2011 
bln 7 Tan I, hitam, km 3rb, 2TV/ 
DVD, GPS, PBD, 2ottoman,cam 
sensor park # All new Prado TX 
Ltd 2.71 bensin th 2012 bin 4, 
hitam, km 3rb, 3TV, GPS, 2cam, 
Jok klt,heator:£ seat, plastikan. 
HP 0818-833883, 021-65868303 


Vellfire V th2010, silver, 
km:4Srb, pajak bln 4, 18spk, 
hrg:670jt. 08158080021 


Vios MT'2007 Hitam/Rush S AT 
"2008 Merah Metalik.Hubungi: 
021-3804461,3140851,3813375 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black: 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/Z/ZG/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/White 
L,Cruiser UK Facelift Blck/Wht 
15813333-91668581-92120611 


Yaris J ,A/T'2010 Silver Pajak 
Panjang,Mulus & terawat, TT/K 
Frooway Mtr Hp.0811167759 


kw 
SANNY AUTO GALLERY 
New Beetle Panoramic F1 Steer 
Red and Titanium Full Option' 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


Toureg 2.5 TDI Th 05 Hitam. 
Kiko Auto Jl. Radio Dalam Raya 
34 Jaksel, Ph 7254200 


" MOBIL DISEWAKAN 


A,A2,43 Alfa, BMW, T.Avz, Inv, 
Kja 3 jtan. Binan/thnan.WM RC: 
71122334-47884275-68739971 


(A2 A3 Alfa, BMW, T.Alp, Avz, 
Camry, Inv, Jaguar, Mercy, 021- 
77883344,70201331,081/1733A4. 


ALA2, Avz, Inv, Yrs, Vios, Jazz, 
Freed, Xen, cptva CWM rental 
7807017/75834595 Trm.titipan 


ALAZT.Avz,Inv,Velfire pth wedd 
FtnrPiro,APV 250rb/12jm,Elf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


ALA4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Crur-stock" Cendikia RC"021-78 
834517-78818339-08161602609 


T.Aphrd, Cmry, Ftner, Avz, Inv 
Xtrl,Mrc,Jgr,Prgio, Wedd Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035546 


T-Avanza/Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


TinvAvzMercy E250 bin/th, 
Best Price 021-8053882 - 
087878125397 Khansa 


T.inv- avz, apv, march dil. 12jm 
spr mli 250rb. Ik 3,3jt/bl, zero 
70004116/ 94444401/ 7812159 


T.Vell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OT,emry,innew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


" MOTOR DIJUAL 


TrooperSport 200cc 100"Br2012 
CinsTiger)10jt(offeMaxi 125Cins 
Supra)5,25jt(offeScooter Exotic 
125(jns Mio,msn Spin)5,5it(off) 
grs1th,bskrd5846487-70120909 


LOKASI STRATEGIS 


HANYA 9.8 KM DARI PELABUHAN 
TANJUNG PRIOK, 


1 


KKM DARI KELAPA GADING 


GUDANG SIAP PAKAI 
HANYA 6 UNIT! 


HUBUNGI : (021) 8899 0626 - 29 088 088 


BAHAN BANGUNAN 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda,Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Bursa gypsum mrh jl eleph jv 
Atholow GRC psg partisiplafon 
1ist: 34256563, 7691663 


Jual Granite Tile 60x60 & 80x80 
Kw 1, Sisa Proyek, Jumlah 
Banyak. Hub. 0813 3057 3993 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


Dibuka Kost Karywti Baik? Rmh 
Baru AC,Springbed,Wifi,Cuci 
Gosok & Air Minum Include, Lok. 
Strategis d Kelapa Gading.Hub: 
0818 81 5517 / 0815 986 0517 


Menteng Jl.kimangun sarkoro30 
1s4x3,5,lux,ag,intrnet,f,wh314t- 
1it/01:087886177138,31935833 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384898 
Free Consultation! Term & Cond 


INFO PROPERTI 


Private Villa 28R @ Jimbaran 
Bali. Harga 4,2M, cukup bayar 
1/2, sisa 2th lagi! ROI 244! 
Buyback guarantee 1604 th 
2017! Hub. Dibyo 0818209060 


APARTEMEN 


DIJUAL 


APT SUDPARK JUAL/SEWA 
Unit Terbatas.-- “ Sun & Te: 
Loli: 08164 8888 76 


1park“2 Unit"Twr A"Lt.768 
Gandaria 28R”"View Bagus! 
ERA Griya Selaras"7260016' 
68366888/081286789625 


Epicentrum kuningan Apt 1BR 
900 jt (12x) Rstok tkt huni tagi 
ad ofice info 0816782241 


Essence DarmawangsaBU, Keb 
Baru, 2BR FF 100m 1.95M: 38R 
UF 130m 2.3M,cp087771817959 


Grand Pakubuwono Apartemen. 
300 Jt'an Cicil 30x tanpa Bunga 
GDP. Hub: Mia 0813,14294769 


Green Lake View,@ 135 Jt-an 
BngaOAngs1,3Jt-an, det4Univ& 
Pdk Indah,Bulan Dpn Hrg Akan 
Naik. Hub: 99242115, 71027884 


Kemang Village 98m?,2BR,FF- 
2,250M,161m?-3,7M165m254M 
Sri/IDP 7507504, 08159819027 


Marbella kemang resident35m? 
/1BR, ada balkon, full furnish. 
Owner:Amie 081553291992 


Pakubuwono Residence,3#1 BR 
Tower Basswood” View Bagus! 
“ERA Griya Selaras"7260016” 
68366888/081286789625 


Senayan Residence jual/sewa 
3.bed golf View, unit Gandeng, 
300m,hrg Murah. 0818959563 


TamanSari Semanggi jual/sewa 
1s.37,12m, Tower A Lt.20 No.20. 
Hub: 08188 99 800 


DISEWAKAN 


Kemang Mansion, 1 bdr, 87m2, 
fully furnished, 17th floor, view 
south. 0811143978/0816816825 


Sudirman Park Apt,Tower B,Lt 


17, 28R,Full  Furnished,Hub. 
0811984206 / 081310096170 


KLASIK/ 


& 


ot 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


properti 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


: Dunia Bean kini tak bisa dilepaskan dari teknologi. Beberapa sekolah mulai menyadari 
: hal ini. Nah, berikut i ini adalah dua institusi pendidikan yang menyelaraskan teknologi dalam 


Ubah Cara Pandang Gunu 


Mengiringi pengumuman 
pergantian nama tersebut, 


EYE LEVEL 
MATEMATIKA 


CARA pandang murid 
dan guru sering kali berbeda. 


DARI hobi jadi profesi. Eksklusif 


Hal ini tentu menjadi 
impian banyak orang. 


Sehubungan dengan 
teknologi, RDI memiliki 


| Oleh sebab itu, guru yang 
baik tentu bisa memosisikan 
. diri sesuai dengan cara 


Giluncurkan juga program «| 
terbaru yaitu Eye Level | 
Matematika, sebuah pro- 


Namun, bagaimana laman khusus yang i ram terbaru dalam bidani Daftarkan 
mewujudkan impian memudahkan muridnya Pe ana terjadi Pantang yang dealikan 4 | anak 
| tersebut? mengecek jadwal akademik. | ketika murid mengetahui dalam bahasa Indonesia. Andk 
Sebagai contoh, Bagi para alumni RDUScg informasi dari sumber lain, Program Eye Level aa 
bagi Anda penyukafesyen, — Asia Pasifik yang ingin An Matematika ini menesunan sekarang 2 WEEKS 
mencari kerja, tersedia . internet, anak memangbisa Kan kurikulum, booklet, dan dan 


desain, atau gambar, 

| mulailah dengan mencari 
sekolah desain yang cocok. 
Karena berhubungan 
dengan fesyen, pilihlah 

| sekolah desain yang 

—. memiliki kurikulum 

selaras dengan teknologi 

— sekaligus memiliki kerja 
sama dengan dunia 
internasional, 

| Sebagai referensi, 
Raffles Design Institute 
(RDI) Jakarta menawarkan 


Center Professional 
Development yang 4 


STUDY 


And Free 
Eye Level Bag 


— mengetahui apa saja. 
Namun, tak semua informasi 
dari internet itu benar apa 
adanya. Oleh sebab itu, guru 
harus memberikan pema- 
haman sesuai dengan cara 
pandang si anak. 
Ilustrasi tersebut menjadi 
dasar filosofi dari Eye Level 
| dalam memberikan layanan 
pendidikan. Sebagai informasi, 
perusahaan DAEKYO di selu: 
tuh dunia telah mengumum. 


1 dapatkan 
seperti program Eye Level 
Math yang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantarnya. 
Mengiringi pelun 
curan produk baru ini, ada 
penawaran istimewa berupa 
gratis biaya pendaftaran dan 
gratis uang belajar selama 
dua minggu untuk pendaf. 
taran yang dilakukan pada 
bulan September 2012, 


menghubungkan mereka 
secara eksklusif dengan 
perusahaan-perusahaan. 
“Untuk jurusan 
desain atau fesyen, kami 
menggunakan Apple 
Mac. Kami juga memiliki 
beberapa fasilitas, seperti 
studio fesyen yang berisi 
mesin jahit serta meja 
besar untuk cutting bahan. 


alat bantu ajar yang sama 1 


h Untuk 100 orang 


1 | pendaftar pertama 
akan mendapatkan 
suvenir 
Eye Level Mug andi 
Eye Level Sun Cap 


11 OCTOBER 2012 
Jakarta Intercontinental Hotel 
GPM-830PM 

For Ticket Information 

Dedy or Justin : 0212555 6738 


beberapa program 


menarik, seperti Business 


Management, Business 
Tourism & Hospitality, 


Ada juga studio interior 
sebagai tempat membuat 
workshop hingga ekshibisi 
hasil karya," pungkas Asst 


kan perubahan nama atau 

| merek dari ENOPI menjadi 
Eye Level (8/8). Hal ini telah 
dilakukan di Amerika Serikat 


Dengan hanya membayar 
satu harga, Anda mendapat. 
kan paket Basic Thinking 

Math dan Critical Thinking 


Marketing Manager PT 
Raffles Design Institute 
Jakarta Almira Yasmine, 


Ino Ti, 


Fashion Design, Interior 
Design, Fashion Marketing, 
dan Interior Design. 


01255 TEKI KOMPAS.com inStyis Nm hp 


Mt bo 8 W MIRUDY 1 


serta diikuti pengumuman di 
Eye Level Learning Center di 
seluruh dunia. 


- 


Eye Level 


tamat 
Lema rera 


1g | Maka | Sngagoe | ndoreda 
Cina, | LA | Mesra | Can 


maan mang 


vongerg 
ee TOOL 


Math. (INOI 


Dk” 


Bsd Jual Cpt Tm Giri 1c269/325 
Semi Furnish/SHM Badan:Arum 
081388566675,LJhouker5388899 


Depok Town House Ready Stock 
SHM 1 mnt dr Stasiun KA,Ping 
Jr Jln Utama Ph:021-70629955 


Grand Galaxy City 

Miliki Rukan Sentra Komerslal 
BIL, Angs Rp. 91/Bin, DP 6 
Jptkan hah. lgsg mtr Honda 
Scoopy. Hub : 021 82135500 


Jl. Alfa Raya Cimone Tng, jual 


cpt Rmh t. luas 162m? Lks 
stratag| 0817753993 Ahin 
(C JAKARTA BARAT 


Untuk Anda 
nasabah setia 


Green mansion Blvrd-D.Mogot 
1t.10x23, full renov,SHM.RWMK 
6627007/Hendri 085333379060 


GreenVilleblokx/61,62l0ksprbgs 
Dn&BIkgJIn8sr,12,5J4/m20838 
98625225- 70737885- 5656227 


Permata Buana,P.Matahari,2Lt 
Uk:144/220, Utara, Lok.Bagus 
Jakarta Pro,Jimmy08170903185 


Tmn Kedoya Permai blok A16,Lt 
18.330/450,6KT,3KM,Grs 5mbl, 
4,7M,Kasman Hp.0897956106 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA PUSAT 


Fixed 
60 bulan 


Bunggur Besar 17/5B,Lt 194m, 
SHM-1,5M/mbl msk.95674848, 
081317170818,082185842332TP 


JilFlamboyang Uk178-406. 2 
Sertifikat,Cck U/ Tmp TaUsh. 
Jl.Komp DHI Rk Uk4,5x1,4,3Lt 
Mnt Serius 081385100988. 


Jl.Kramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3tt,3Kt,3Kmn,tlp Tistrik 23rb 
VA.08164856317-0811111313 


Menteng”Teuku Umar”1500m 
Subang 650m” Tegal 5814850m 
RWMIW2202929,081385663/36 


Bunga KPR BCA 
8.5Yo eff.p.a 


Adtiawrman 1400“Taman Patra 
520“Cibeber 360 depan taman 
Polim 400 dpn taman&330-11M 
Lamandau480“ Gandaria Tgh400 
Iskandarsyah 800-08118881298 


Alam Asri300/400Shm-dpn tmn 
PI-Alam Elok--144/250m--Shm. 
Lux—-Murah—Hub:0816 780 788 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Kec.Pesanggrahan,bebe 
tapa Rumah Baru Minimalis dlm: 
Komplek It,70/Lb100m? Tkt,Grs 
1Imbl,SHM,bbs bir 550jt & Lt.55 
Lb.18m? Rp.325jt:021.70963035 


Bukit Griya Cinere Rumah 150 / 
130,4KT / 3KM, Lokasi Hook, Hal 
Luas, Air Bgs. 0815.1014.6092 


Cinere Raya LT:585 LB:957.Cck 
Utk Tempat Tinggal & Usaha. 
H.3,7M.Nego, 021 93675357. 


Duren 3,Mampang 947/499,shm 
"ERA Griya Selaras" 7260016" 
68386888/081286789625 


Jl. Siliwangi Raya" “Depol 
7217300 m2##SHM, S Huni" 
ERA Griya Selaras 7260016 
“68366888/081286789625 


Jin Puri Mutiara No.6 Cipete 
Kemang Area Exclsv Cluster 
h.083829063693/08161941444 


Keb,Baru, Jl.Kramat Pela Raya 
Barito,435m, cocok usaha,SHM 
Rp.13M.Rudy 0811 180 850 


Kebayoran Baru Jl. Dharma- 
wangsa X: 613/1300” 1900/ 
829m, Strategis, hrg nego! 
ERA Griya Selaras“7260016' 
168366888/081286789625 


Kelapa Hijau 2 Residence,Jaga- 
karsa,mwh,Asri 2Lt,12x11,kims 
kmd 311, security 24jam.1.280M 
Hub: 021-6330114, 68070877 


P.Polim,4Kt,2Km,SHM,:4100/270 
ck usaha,good invest,7210101, 
0817-6710-102, 71688269/90 


Siaga Raya,1875/350,Dekat RS 
Siaga.Tnh Kotak, Lok,Strtgs, R 
White KD72634560818472797 


Tebet, Menteng dim, Pancoran, 
Pejaten,Kalibata, kby baru Isg 
pemilik (tp) Hub.081286528887 


Tulodong Bwh,305/200,1Ltspki. 
Dempo,335/400,2Lt,Tmn R Dlm, 
380/250,1Lt 187878770568 


(JAKARTA TIMUR 


KPR BCA 
Wujudkan Rumah 
Impian Sejak Dini 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Citra Gran, Hook, LT/LB  255/ 
300,bangunan rumah baru, 2Lt, 
AKT, 3KM, Full Furnish, SHGB, 
Nice View, 0818.5141.92 (Uk1) 


Condet,Dijual rumah bagus,Lt. 
,Lb.800,SHM Hrg.4,5 M, 
£ Hub.08129561097 "si 


Duren Sawit JlMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


Jl.Bona 61A Penggilingan,t/Ib 
165/300,f-furn,2It,5kt,3km,90O0jt 
T.081210399927,081281211811 


Msjd abidin komp imigrsi nocd 
Pd Bambu LT 108m2 LB 82m2 
hub Noni 0818189682 sms only. 


JAKARTA UTARA 


Akasia Pik Uk:8x18,2Lt,SItn,FF 
Walet Permai 7x24,Sltn-RWMK 
Mlfrad 0819 3286 7486/6627007 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kenari Golf 6xl6:Sltnsdpn taman 
SHM:Lok,Bgs, Mrh,081908097168 


Pluit Rmh 200m Baru,M.Karang 
6x20,Kemurnian 70m,CBD 69m, 
Jual/Sewa.Hub:021-70706118 


Sunter Agung Perkasa,Lt/Lb.10 
x18/310, minimalis 214 Lt, SHM, 
J.Cpt,BU Hp.08558344438 


Sunter-Komplek It.98m2 shm, 1, 
tua hit tnh murh 14jt/m(1.34M) 
hub-08567664379-08176878180 


Twn House,Medit Resort,8x21m 
Full Renov,Bgs, 3Lt,SHM.RWMK 
Ino: 0821 1368 3926 / 6627007 


TANAH DIJUAI 
1 BODETABEK 


Balaraja Lt10-20Ha,Lt1500/Lb 
800,Hlny 3KM Dr Pnt Tol"Afung 
0818177308 / DRPro 44368008 


Bgr Brt Jl Ry Sadeng Ex Pbrik 
425Ha/dpn Jl Provinsi,u/Garm 
ent/ Indstri&Sklh085280827373 


Lippo Cikarang Dijual Tanah 
Industri Luas 6000m.boleh beli 
sebagian Hub.08161990591 


Nusa Loka BSD, Dijual Kavling 
LT. 314 Hrg 4.000.000/m? hub: 
081234567272/087780607272 


RAY WHITE BOULEVARD: 
Kav Bekasi Timur/10,8Ha/SHM 
Rosita 081908193000/45866000 


RayWhiteGading KavJatiBening 
Raya 8000m?, Strategis. Hub: 
“Lia 0818 193 719/4515993 


Rw kalong Gn.Sindur Bogor, Di 
jual sat Cpt Tnh & Bangunan,Ls 
14 Ha, Rp.500 rb/M, SHM,Pmnt 
Srs LOITP,hub: 0815 1912 3368 


(JAKARTA SELATAN 


Bintaro 2 Jl.Walet dkt tol 
Ls.192m2/8x24 SHM 1.2M hub: 
087881284148/99100040 


Cilandak Cipete sitn “2850m 
shm, siap ban “085282794598 
kotak PrimeProperty”"75816067 


SHUTTERSTOOK 


PROPERTI 


Cinere Mas,JI.Mercurius 450m? 
shm,ERA Griya Selaras,7260016 
168366888/081286789625 


Cipete Utara, H.Naim III B,2.524 
m4 Jl.Cempaka 1.360m?,SHM. 
Hub: 7210101, 71688289/90 


JUAL/KRJ SAMA 
« Ampera Raya 5.501 
«W Hub: 0856 137 8383 


by.Baru,Sinabung II,Lok-bagus, 
Strtgs,Cck rmh tinggal,900m3, 
SHM.Ph:7210101,71688289/90 


Pondok Labu, Andara, SHM 
Aini TB OM3 (40 x 19, Sya 
BSM 75912929“0816.19. “as 3 


(EC JAKARTA BARAT 


Jl.Raya Kosambi,Lt.4500m? dkt 
Green Lake City Hra,3,9Jt/m?, 
Hub.Kasman,08979569106 


| JAKARTA UTARA 


Kav Jln Besar utk Pool Raya 
Cacing 1200m?,Akses Marunda 
2400m “4 0817.018.7711 #" 
Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav. PIK 1738m /Hoek /Langka 
Tedjo -0818977089/15866000 


RUANG USAHA 


DISEWAKAN 
TEMPAT USAHA 
SIAP PAKAI DI 


Shopping arcade 
JAKARTA GARDEN CITY 


SANGAT COCOK UNTUK 


PERKANTORAN, 
KARGO, JASA, 


Fata 


LOKASI STRATEGIS 
DI JAKARTA TIMUR 
PINTU UTAMA J 
EKSPORT & IMPD) 


KET Land 


021 46838888 
Renny 0856 9018 6443 
lila 081932222488 


Di JUAL PABRIK 

Kawasan Industri Pulogadung 
LT, 8000 m2 : LB. 2200 m2 

Kondisi baik jarang ada 


RUANG USAHA 


( Duyunt 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Komp Kuliner 
Alam Sutra Lt1997: Lb.2800 
Ada Genset 250KVA, Lok.Ok 
Roos 0815 9800 801 / 92854083 


CENTURY21 MEDITERANIA 
RK.Golf Island 6x15: Hoeksdlt 
J'rugi,Blvd,Murah:081908097168. 


Gudang Taman Tekno BSD- 
14.800 1b.500 jrg ada rp.6.5M 
hub 087774356701 -—---- 


JI.RayaBinong,dijual ruko 2lt,cck 
u/ Indomart/ Alfamart/ Apotik 
hrg B0Ojt Hub: 0812 166 9727 


Kios ITC BSD Blok A1 LT.10,84 
m?, Harga 450.000.000 Hub : 
081234567272 / 087780607272 


Kios ITC Cipulir, Lantai 4 Blok 
B/20 Ing murah 95Jt nett BU. 
08129056198-02141712355 


Kios Mangga Dua Sguare Lt.UG 

3Unit Area F/Court, Strgs, Nego 
ERA Griya Selaras"7260016” 

68366888/081286789625 


Kios PGC Cililitan Lt.3A"6,76m 

Unit Area Foodcourt,Strgs, Nego 
ERA Griya Selaras“7260016" 

68366888/081286789625 


Kost Exc Mg Besar Ry SIt,36kt 
110/550wmggBsr4,50kt,it 216/ 
1100»Mgg Besar AE,30ktsHotel 
-sahari Ry741:600/1000- Ruko 
Sit(kost)30kt,MggBesar 9: Ruko 
AItCkost)20kt,MgBsr ryA2U" Gdg 
Alt m9B'sr8/3,18x23,ex5pa/ Sau 
na pralatanjjl/sewas Bungur Bsr 
ry Is:18!4430m hub:0816.901537 


Pabrik-Bitung Tangerang Lt.2Ha 
BU!Hrs Terjual Mag Ini.RW. MK 
Gun: 0812 887 0003 / 6627007 


RK Toho A/3A,hdp blvrdgdanau, 
prkr luas,pantai Indah kapuk 
Rp.2,9m 4,5x15(3,51t)68887914 


Rukan 4 ,strategis,sebrang 
Daan Mogot Mall,sbih apart sky 
errace/RS.Mermina,Talp  3line 
7700W, Kond.Lux 021-70124111 


Ruko Ciputat Raya 3,5Lt””4x20m 
“Era Griya Selaras“ 7260016: 
68366888/081286789625 


Ruko Gandeng” Pakubuwono” 
#42Unit | 36LE”“Stratagis!! 
"ERA Griya Selaras”7260016" 
68366888/081286789625 


Ruko Gandeng: Jl.Ry Keb Lama 

#2 Unit 3SL4Uk 4,5x17m2”4 
ERA Griya Selaras"“7260016" 
68366688/081286789625 


Ruko Gn.Sahari 2,5Lt,Jual 190Jt 
sbrg Htl Orchard, dkt M2, 1mnt 
PRJ “68755636 / 71252671 


Ruko JLH Juanda ft.102m, 3Int | 
Good Invest-rp,4.5M -----— 
Hub 081219715639 


Ruko P.Indah piza 5 bik D Jl.Mar 
gaguna t/b.63/270,stras,dktpim 
HGB: 94233156,08990908054 


OBITUARI 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga pada hari 
Senin, Tgl. 08 Oktober 2012, pkl. 12.25 WIB di 
RS.Mitra Kelapa Gading. Saudari kami yang terkasih : 


INGRID WIDYA 
( OEY SIOK ING ) 


Dalam Usia 61 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka GATOT SOEBROTO 
Ruang B & C. JI.Abdul Rahman Saleh No.24, Jakpus. Dan akan 
dikremasikan pada hari Rabu - 10 Oktober 2012, pkl. 07.00 WIB 
Berangkat dari Rumah Duka pkl 05.30 WIB 
ke Krematorium CILINCING. 


Kami yang mengasihi - Kel. Saudara Kandung : 
Chriswanto Widya - Meta Suri 
Wandharto Widya - Awen (Alm) 

Irene Widya - Arief Adinoto 
Ronny Hermawan Widya- Lilia Veronica 
Herwanto Widya - Ginawati Limanto 
'Agus Kuswanto Widya - Lani Tanadi 
Henky Priyanto Widya - Natalia Adeline Tondia 

Beserta Segenap Family 


Telah meninggal dunia dengan tenang, 
pada hari Minggu, tgl. 7 Oktober 
2012 pki. 15.00 WIB. di RS. Royal 
Progress. Suami, Papa, Papa Mertua, 
'Akong, Saudara kami yang tercinta : 


BA 
TJEN MIN FA 


Dalam usia 69 tahun 
Jenazah disemayamkan di HOLY Funeral Home Lt. 1 
Ruang K - L. Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara. 
Dan akan dikremasikan pada hari Kamis, tgl. 11 Oktober 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pkl. 09.00 WIB. ke 
Krematorium NIRWANA, Marunda. 
Kami yang mengasihi : 
Istri : Bong Jie Jan $ # 
Anak: Menantu : 
Elny (Shu Ling) Djoni Wenas 
Henry Lisa Gunawan 
Hendra Lie She Ling 
dr. Hendy dr. Mellyana 
4 Henny Alwin Khalim 


Beserta Cucu-cucu & Segenap famili, 
& 


CV. MAKMUR UTAMA TIRTA 
Cileungsi 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, 
pada hari Sabtu, tgl. 06 Oktober 
2012, pkl. 04.10 WIB. Suami, Papa, 
Papa Mertua, Kakek kami yang tercinta : 


ACHMAD WIDJAJA / Kotji 


(Kang Hong Tiong ) 
Dalam usia 60 tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka JELAMBAR. 
Ruang MELATI. Jl. P. Tubagus Angke No. 49, Jakbar. 
Dan akan dimakamkan pada hari Kamis, tgl. 11 Oktober 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pki. 09.00 WIB. ke 
Pemakaman Gunung Gadung - Bogor. 


Kami yang mengasihi : 
Istri : Djuni Halim (Liem Dju Nie) 
Anak: Menantu : 
Meyke H., S.Sn. David S., S.Kom, MM, M.Comm 
Mandi A. Halim, SE.” Christine Tabrani 
Julius A. Kofji, SH., MH. Fransiska S., SH. (Calon) 
1 Cucu : Felvel Sugiarto, Fellce Phoebe Suglarto. 
Beserta segenap Keluarga Kang & Keluarga Halim 


ULTI PHONE -iTC Mangga Dua 
REST IN PEACE 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di 
Surga dengan damai, pada Haa 
tgl. 07 Oktober 2012, pkl. 06.50 WIB. 
di RS. Sumber Waras. Istri, Mama, 
Mama Mertua, Nenek, Mak Co, Saudari 
kami yang tercinta : 


LIE RUSLAN 


(Lie Nyuk Lan ) 

Dalam usia 86 tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HUSADA. Lt. 1 
Ruang A - B. Ji. Mangga Besar Raya No. 137 - 139, 
Jakarta Pusat. Dan akan dikremasikan pada hari Rabu, 
tgl. 10 Oktober 2012. Berangkat dari Rumah Duka pki. 
09.00 WIB. ke Krematorlum NIRWANA - Marunda. 

Kami yang mengasihi : 
Suami : Lo Yan Kin 
Menantu : 


Tihin Khie Kiun (Hari S.) 
Lo Tjung Khie (Ricky G:) - 


Lo Tjung Liam (D. Jupry) 
Lo Tjhiuw Fle 

Cucu: 

Lo Lie Min (Melliana) 

Lo Phen Haw 


Yap Hwe Ling (Lusi Yap) 


Cucu Mantu : 

Tiong Wee Tjan 

Eriia Tjandra (1) 

Yuliana Tjuwanto 

Aldo Prawira - 

Dea J. Prawira - 

Teddy Susanto 

Clcit: Antonius Steven, Yohannes Adrian, Cathloen, 
Anthony, Felicia, Federick Alvian. , 


Beserta segenap famili 


PROPERTI | Rumah 


Tiga Kondisi untuk Rumah Tropis 


BERTEMPAT tinggal di daerah tropis memang 
memiliki kelebihan yang luar biasa atas 
hangatnya sinar mentari. Biasanya, rumah: 
rumah di daerah tropis lebih menekankan 
pada jalannya sirkulasi udara yang baik dan 
penciptaan lingkungan yang sejuk. Dengan 
hal tersebut, ada tiga kondisi yang harus 
menjadi perhatian saat kita membangun 
rumah di daerah tropis. 


Kelembaban 

Kelembaban yang tinggi meningkatkan 
risiko bangunan terhadap bahaya jamur dan 
rayap. Kelembaban ini dapat diatasi dengan 
sinar matahari yang cukup. Paparan sinar 
matahari yang cukup banyak dapat menye- 
babkan suhu di dalam ruangan meningkat, 
tetapi juga mengatasi lembab dan mem: 
bunuh jamur. Pastikanlah semua ruangan 
mendapat sinar matahari, untuk kamar 


mandi gunakan bovenlicht dan kisi-kisi angin. 
Untuk bagian dapur, kita dapat mengguna- 
kan exhauster untuk mengisap asap dan 
memberikan jendela di dindingnya agar 
cukup cahaya matahari, 


Suhu 

Salah satu ciri rumah tropis adalah 
memiliki bukaan yang besar. Pintu dan 
jendela dengan bukaan yang luas. Jarak 
antara lantai dan langit-langit rumah yang 
tinggi, serta ventilasi untuk proses sirkulasi 
udara di dalam rumah. Ventilasi dan sirkulasi 
udara penting untuk meningkatkan kenya- 
manan dan kesehatan penghuni rumah. 


Curah hujan 

Seperti yang selalu kita alami bahwa 
daerah tropis mengalami dua musim, yakni 
musim kemarau yang panas dan kering, 


serta musim hujan yang basah dengan curah 
hujan yang tinggi. Ketika musim hujan, 
pastikanlah bahwa sudut kemiringan atap 
cukup untuk mengalirkan air dengan cepat. 
Untuk wilayah tropis, kita bisa mendesain 
kemiringan atap dengan sudut antara 
30 hingga 45 derajat. Awning di atas jendela 
melindungi pancaran sinar matahari 
langsung dan paparan air hujan. Bagi Anda 
yang menggunakan genteng, pastikanlah 
koneksi antargenteng cukup baik agar air 
tidak merembes melalui  celahnya. 
Untuk Anda yang menggunakan atap logam 
seperti seng, paku atau murnya dilapisi karet 
agar air tidak merembes. Anda juga bisa 
menggunakan aluminium foil di antara rangka 
kaso dan atap agar terhindar dari panas 
berlebih dan rembesan air hujan. (#/ACHJ 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


SHUTTERSTock 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 


BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia. 
dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak, 
kapanpun dan kemanapun tujuan anda jadi lebih mudah dan nyaman. 


LINTAS UDARA 


LINTAS UDARA | Wisata Dalam Negeri 


Lima Langkah Sebelum Menjelajah 


BANYAK wisatawan yang menganggap bahwa 
perjalanan wisata domestik tak perlu dipersiapkan 
dengan matang. Padahal, perencanaan sebelum 
bepergian berguna untuk membuat waktu liburan 
semakin efektif. Berikut ini lima langkah yang 
harus dilakukan sebelum menjelajahi pesona 
Nusantara, 

Tentukan tujuan 

Takjauh bedasaat ingin melancongkenegeri orang, 
Anda juga tetap perlu menentukan destinasi yang 
ingin dituju. Setelah itu, gali informasi sebanyak- 
banyaknya tentang tempat tersebut. Kenalilah 
obyek wisata andalan, jalan-jalan besar, tempat 


Ajak rekan perjalanan 

Anda yang belum berani melakukan perjalanan 
sendiri, tak ada salahnya mengajak beberapa 
kawan untuk berlibur bersama. Nikmatilah 
perjalanan panjang dengan kawan yang 
juga memberikan kenyamanan sehingga tak 
membosankan. 

Atur waktu 

Langkah selanjutnya adalah menentukan waktu 
keberangkatan dan lamanya berlibur. Jika 
memungkinkan, pergilah pada saat low season 
untuk mendapatkan biaya perjalanan yang lebih 
terjangkau, Jangan lupa mendiskusikan hal ini 


kebutuhan wajib bagi sebagian orang disambut 
baik oleh industri transportasi, terutama 
penerbangan. Manfaatkanlah perjalanan 
dengan low cost carrier agar dapat berhemat. 
Manfaatkanlah pula penawaran khusus untuk 
perjalanan jauh-jauh hari. Pastikan bahwa hari 
yang telah ditentukan benar-benar luang untuk 
berlibur. 

Susun budget perjalanan 

Satu hal yang tak boleh terlupakan adalah 
menyusun anggaran pengeluaran. Hal ini sangat 
menentukan apakah konsep liburan Anda dikemas 
dalam paket yang mewah atau ala backpacker, 


wisata kuliner, dan pusat oleh-oleh. Rekomendasi 
dari kerabat yang telah berpengalaman pun dapat Pi 


menjadi pertimbangan. 


ih transportasi 
Kegiatan rekreasi 


BANDUNG - 
Jam: 12.00, 17.00 WIB 


DENPASAR - 
“Jam: 15.25, 20.25 WIB Jam: 09.55 WITA 
ph Ha 07.05 16.10 Jam: 11.55 WIB 
. BALIKPAPAN - BANDUNG 
“Jam: 09.25, 18.10 WIB Jam: 15.38 WITA 
— oi “AI bt ga NUANNAN 
- BANDUNG BANJARMASIN - BANDUNG 
Jam: 09.00 WIB Jam: 20.00 WITA 
BANDUNG - BATAM 
Jam: 11.20 WIB Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 
. 0804-1-77 8899 
Jam: 13.45 WIB 021- 63798000 


www.lionair.co.id 


Lion Gair 


We make peaple Mu 


yang kini 


dengan rekan perjalanan Anda. 


telah menjadi 


Dengan demikian, 


pemilihan tujuan, 


hotel, 


ataupun moda transportasi lebih selektif. (GPW) 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


for more information 
call us 


0804-1-778899 


021- 63798000 
or 


info@lionbizjet.com 


Lion Wbizjet 


KLASIKA 


simak lintas udara 
setiap hari selasa 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000-2567 6076 


Langkah-langkah Booking tiket 
via Ponsel (BB dan Android) 


1. Untuk Black Berry, browsing www.bai ir.com/mobile dan 
download aplikasi Batavia Air Mobile Reservation Apps. 
2 Untuk Android, search di Google play store kemudian download 


Standar Keselamatan Penerbangan 
disahkan oleh komisi Eropa 


Batavia Air Mobile Reservation Apps. 


3 Klik Login bagi yang sudah sign up (mendaftar) untuk melanjutkan 
4, Jika belum mendaftar, sign up untuk mendapatkan USER ID dan password 
5. Klik Booking A Flight untuk booking tiket pesawat 

6, Pilih kota tujuan (one way, return), tanggal keberangkatan, jumlah 


penumpang dan infant (bayi). 
Klik next, untuk proses pemesanan tiket 


7 

8, Pilih kolom Insurance Protection, jika tiket disertakan include Insurance 
9. Pilih kolom | Agree untuk menyetujui syarat & ketentuan yang berlaku. 
1 
1 


0. Klik next untuk proses pembayaran 
1 


Pilih tipe pembayaran pada Select Payment Type (Klik BCA, 


Kartu Kredit, ATM atau Bank Service). 


12. Untuk self check in, klik check in pada menu utama jika sudah 


melunasi pembayaran tiket. 


13. Masukkan kode booking dan Anda bisa langsung memilih 


tempat duduk yang tersedia 


Ruko9)At,HM,Ib.5,7x15,It.5,7x20 
Mgg Besar VI/3 msk samp,U0B 
Mabes Ry. 70665800 TP 


Showroom diKmayoran Jual cpt, 
Hoek,kntr diatas,Tlp,PLN,pam, 
Hub.6889.7768-0853 190 68817 


(DISEWAKAN 


Kantor Kramat raya 23.F.Jakpus 
Ls.90m,Los,AC2,Tlpdi Lt.2, Hrg 
35t/th087886477138:31935833 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya 1Jtan/BIn Bs 
urus domisili Ph: 085719862223 


Kntr di SCBD Cuma 605.000 
Dapatkan Penawaran Menarik 
Hub:(021)52898099,5152363. 


ktr@tb.simatupang,Hrg special 
Tsdia mulai kp.-5 org, furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Cipete,Bunga Cente No.3 Jks 
mmov,3kt,3km,750/400, dkt Skih 
Prancis. 081585097104 


Jl.Kelapa 2 Ry 1 Kb.Jrk,dkt ITC 
P.Hijau Lt/b.700/450 bbs bir 5kt 
#ACHIkp,grs 2mb1:08129455792 


AGEN PERWAKILAN 


Cuka makan dlm kemasan botol, 
Gampang jual. Dicari agen utk 
Semua kota seluruh Indonesia, 
Hub.021 32832996, Email Atau 
sms ke: 0818 180 966 68 
sionharapanlestarigmail.com 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb" 
pabola 1,5it,Indvdn,Top tw,cctv 
71413335-56958877-83311183 


/Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5IECCTVIDVSN, Top tv 
Jkrt:56962844  Bksi:83311184 
Trg:56181850 Dpok.71115853 


BINATANG 


Dijual Pit Bull 2 Jtn 3 Btn Umur 
2Bln Vks,Stb TlgBesar,Abu,Htm 
Big Kat B95.087888866119 


BIRO IKLAN 


Terima Iklan,Mttr Fax,Sms,emall 
Abadi 021-63853352, 01645340 
082124370936 Bca,Bni,Mandiri 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


AktAdopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.ptbenaya4404751 
1081380877269/ 087775552822 


Akta/PPAT,PT,PMA,CV,UD,ljin 
Usaha, Merek, Hak. Cipta.Hub: 
6625605, 66607766, 32783737 


Ahli Reparasi Sofa Kulit Asli 
Oscar,Kain,Buat Baru Politur 
Ulang Hub:9565.5908 

Rappilandspringbed spclst,ganti 
kain,per,busa6latex,no.4/290,3 


/320,2/370,/390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881 


ELEKTRONIK 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
'ra.Tv Lcd.DIWArief)70001573 


TRUCK/TRAILER 


Hino FM260,dump truck 6x4 (10 
ban) th 07,08,09, kond. bagus, 


BpomDepks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dil 
Jkb.Jek19/141H-081219174825 


Jasa profsional kilat urus pt Ikp 
bjt,Cv 3Jt,Travel,PMA, Kadin, 
SIVJK,Gapensi,Migas,Siupal, 
APILDII sls byr 085715033817 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989:70701270:081311615 
137(2djambamiatsAyahoo.com 


PT,CV,PMA,SKT,Migas,IPAK, 
SIUP,TDP,Merek, Kadin,Gapnsi, 


SKA, SIUJK, Telp : 83419918 


dijual cepat,hub 081311666155 


Hino Trailer, Thn.2004, kondisi 
mulus.Hubungi : 0812 9999 232 
10812 1838 9667 / 4919 6638 


Nissan Trailer CWA BTX,Thn'95, 
kond.mIs. Hub: 08129999232 / 
081218389667 / 49196638 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575 
“1602868,Cikarang 29083323-24 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
18jtIR3-4570-5, 5jt.IR3300-8,Sit 
Kyocera 7,Sit. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-1700089-4897863. 


Jual/sewa u/kntr canon IR 5000 
NP 6050/6035/DC 400/105/506 
S'part laminating/toner.Cahaya 
Terang Jl.Paus No.89A,1753057 


MEDIA ONLINE 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya. Alfaweb78.com 
081314259139 Bill. 


Seminar Gratis UKMPROperty 
Bs Beli Rmh Tnp DP/cicilan Hub 
021 92509530 / 22E12F99 Hotel 
Balairung Matraman(13 Okt 12) 
www.komunitas-esco.com 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas"R.rapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


MESIN & ALAT BERAT 


Mat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor hrg murah.gransi.email: 
hamerteknik@gmali.com/021445 
31401,82125868,081210003434 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-23,Tlp.(022) 
1239737 - 1238643, Bandung 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby Roller,Stamper,Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
MP:08111 38189 - 0816 1895723 


RAGAM | Kiat 


Taklukkan Gunung dengan Sepatu "Jejak Tank" 


BELUM lama ini seorang teman mengeluh ten- 
tang perjalanannya saat mendaki gunung. Dia 
mengeluh karena kakinya mengalami lecet-lecet 
karena mendaki. Memang, ini baru kali kedua- 
nya teman tersebut melakukan pendakian 
sehingga hal-hal yang harus diperhatikan saat 
naik gunung masih kurang dipersiapkan. 

Dirinya bercerita bahwa kakinya mengalami 
lecet cukup parah karena tidak mempersiapkan 
dengan sungguh-sungguh sepatu yang diguna- 
kan untuk pendakian. Padahal, sepatu meru- 
pakan faktor penting dalam mendaki. Berikut ini 
beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 
untuk memilih sepatu untuk “menaklukkan” 
gunung. 

Pertama, pilihlah sepatu dengan ukuran 
yang lebih besar dari sepatu yang kita pakai 
sehari-hari. Hal ini untuk menyediakan ruang 
lebih bagi kaki kita. Contoh, apabila biasanya 


ukuran yang dipakai 39, pilihlah ukuran 40-41 
dalam memilih sepatu gunung. Hal ini dilakukan 
karena saat pendakian kita akan memakai kaos 
kaki berlapis-lapis untuk meredakan hawa 
dingin pegunungan, yang sering kali dapat men- 
jadi ekstrem dinginnya. Selain itu, saat turun 
gunung, kita akan melewati berbagai kondisi 
turunan yang sering kali penuh bebatuan 
sehingga daya tahan kaki diharapkan harus 
lebih kuat. Kalau memakai ukuran yang pas 
kaki, dengan mudahnya kaki kita mengalami 
lecet. Pilihlah juga tinggi sepatu yang lewati 
mata kaki agar tidak keseleo. 

Kedua, pilihlah sepatu gunung dengan ben- 
tuk dan pola sesuai dengan kaki kita. Sol yang 
empuk merupakan kunci kenyamanan. Biasanya 
para pendaki akan memilih sepatu gunung 
dengan sol vibram. Desain tapak pada sol ini 
berbentuk jejak tank bertujuan untuk memberi- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kan daya tarik pada permukaan dengan jang- 
kauan luas dan memiliki ketahanan abrasi yang 
cukup tinggi. 

Poin ketiga yang melengkapi pemilihan 
sepatu gunung haruslah memiliki bahan yang 
tahan air. Para pendaki gunung kebanyakan 
memilih sepatu gunung yang terbuat dari bahan 
sintetik berdaya tahan air tinggi, yakni 
Polytetrafluoroethylene (PTFE). Dengan bahan 
ini, kita tidak perlu terlalu khawatir ketika hujan 
turun dan melewati sungai kecil atau genangan 
air di gunung. 

Kisaran harga yang ditawarkan untuk sepa- 
sang sepatu gunung pun bervariasi, mulai dari 
Rp 350 ribu sampai yang termahal kisaran Rp 1 
juta. Tinggal Anda pilih yang sesuai dengan 
kenyamanan dan dana. (“/ACHJ 


KOMPAS / KLASIKA / 43 


Selasa, 9 Oktober 2012 


LUSTRUM XII 14JULI 1952-2012 


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 
JAKARTA 


LUSTRUM XII 


14JULI 1952-2012 Dengan Semangat Lustrum Ke-12, UTA'45 JAKARTA Berpartisipasi Dalam Pembangunan Anak Bangsa 


7 ) Aa (8) 
foresight SURYA pb pi 


Taxang Taxang 


Kursawan MBA Fandy Chaya : rohadi 


SFconsurcing SK consuwiwe PT. SUMBER REJEKI 
Tessa debat 4 a. BERSAMA ABADI 


TAK TORAL TING 
Sugito Wibowo 


Buana Bumbu. IE Mn, MANA Ratna Febuna 
Ora. Buradi Taha, MM 


D Mi MS | AAU NTYGAMA | fana Bana Span 


MAN MPA LUNSE MM MBA UNGGUL PLANTATION | | IRIAN PERKASA 


MPERA CEFIA MANDIRI 


Catang 
Bandengan Utara Haag desa Vtotor Butar 


HINDHARTO BUDIMAN 5 
DAN “ASLIK || ENORAWAN | | pr BRICEL MENTARI BERSAMA 
KELUARGA SUBIANA 


PUNCAK ACARA 09 OKTOBER 2012 


KAMPUS UTAMA 

Jl. Sunter Permai Ray: 
Sunter Agung Podom 
Jakarta Utara 14350 


KAMPUS PASCA SARJA 
Thamrin City Lt. 6 
Kebon Kacang 

Jakarta Pusat 10240 


Jasa FCL GLCLGuangehou sia | ANTREMTYAATN 9 
MESIN & ALAT BERAT )Mpewdiienpynnank intake MU PEMBORONG/BIRO TEKNIK 


021.55951778/79/021.82563929 Central 
Dijual Mesin Radial Drill P.2Mtr, Arsitek As Karya. Contractor INDONESIA $ ark 
Pat BoringgMesin Plano | Jasa FCLELCL, Guangzhou-Jkt | Free | Consultasi ” Specialis TREND 09 - WOCT 2012 
Marufuku P.AMtr L.1250, Hub : | hy seag by air, harga mulai 50 | Rumah Mewah:0821-2326-7227 ( & Banua 


0816735195 ribu, Hub : (021) 26387779 


Dijual Mesin? Roti: Breadline 
slicer&Filing,Mixer,Devider,Roli | MEGENAA Hal ANN ATN & Bel Beron”“Bel 


Sgaking mikers PIL: 0610-0675 Rolex,patek,P.Omega,berliandIl 


5013 e Da San 


1003 / 021.5182605 / 70501003 Aban Angavan CEKTAI: | da (ja Urai BI sentra 09-14 OCT 2012 22229088 exo, 
Byr/Pmutihan.legal.STC/blok M oy Watch Mall ArthaGading Lt, 4 ping ma, , It. ip)) La 
Forklift ex Jepang 1-7tonlift | Ami 91953001:087771966110 | Dsr.Ph:68585788-081310223799 pelan ag Ie & - 
Sena 5 Lemon Tea | 9 aah Gent 
| Abaikan Bunga CC/KTA! Tak byr | ARI! Arloji Ben BerlianJam bks Haa Dra 


Sm s/pnuthan-tagal TC suy | mwh,Rolex,Patek.PAP,dI,Cash! 
Intergen Genset Open & Silent | trio 990223135012 10022583. | Elite Ari David JW 727971297 
G1-2900 55 Fa Aa AAN 

Abatan CE/KTA?StapBunga Ok . 5 
Jual / Sewa Mesin Genset Open | disc Sd.7051X-BL.Cika 0836, 99 | Ah arojisarlofigberlian anda 
7 Silent 10 -1000 KVA, Hub : | 118975 -Echi 0857.7510.2957 | dibl hrg tasi,trm bli smntr-rolex 


xl 


021. 5537769 , 021. 5516135 patex,p,plaget dl.Center Watch 
Bantu ttp ce/kta dgn pemutihan | stc senayan It.6/117-116,Halim 
Jual Beli , Sewa Genset Merk: | (Dibebasbayarkan) Legal STC | 081388800889/ph.57931564/84 Ona WneSICAL 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins | Senayan Andre 02190208617 ana 
Dgn Harga Murah. 021-5148833 Ahli arlojigberlian hrg tggibeli Att PEROMUANGE 
-32/ 5010195: Fax:5142021 | Tutup KK/KTA Hanya Bayar 155 | Sementara, Tk Goodwill Blok M mela! 
dri total tagihan trakhir,hutang | Sauare Lt:UG Blok A No, 31-35 
Jual Boiler/Steam Generator & | lunas 100hub:081802033247 | Don Lift. Ph. 30107076,6338972 PA aa, 
Metal Detector Second. Aditya Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 Bag Ga en ama 
Cakra: (021)-89810309 Nego PENGOBATANI Le ERA BELI EMAS are aa 
Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In AA An ar 
Stan/Mesin Mia Ayam(AJarin Bi | Jus Manggis,Xanthoni,Rp150 rb | 9"! 02131990035 BERI oo 


kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik | /bt, Beli eta dis Hub.0812 2 
T021-2301737536M106-70600 | 60one095, Pn De BCL | Lebih untungkakuratiKavi har 


- | gai Emas&Berlian anda dg nilai 
290-70836474 fax.021-5328376 wjr, Memakal. mesin pengukur 


terkini,Dream Cash-Gajah Mada 
Mining Services:Jemb.Timbang KOLEKSI Plaza. Lt.1 unit 30,tel:63854033 


Crusher, Conveyor,Belt Conve Autodesk 
Lean akasia f bijuat koleksi macam2 keris, | Ngamen Gold Partner 
Ira msport Services,Jetty BPile | (mbak, kaligrafi Air Hamzah” Pj » 


(Piling)Construction08I!/202022 ts “4 

( meja-kursi — Pakubuwono X. 
05161656317 OS LA LL Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 

Promo Genset Deute 15-20kva Lanca-Hub-asa MamukaLiIN 

Silent(Bekas 2008),Irit,Brg Top is is Garansi seumur hidup.70900009 

Hub: Triana Bintang ( Deutz | Olual Murah Brp Lukisan Karya 


Distributor ) 024.3519,324-326 HI Canopy polycarbonate stenlis 
Antik Tlp. 082111450002 Aa Aap ate It's Time to Promo aa 


R.Stock: Asphalt Mixing Plant :54350657,54350707,68529888 . 
Leni mani | la dea lautan Autodesk Manufacturin 
Dompet cowo s.t.Dupont semua | paljas Gordynsofa.carpet,blinds 


bakar:solar/bt-bara/kombinasi, 
full Automatic,data produksi W.papr #cuci Sofa,carpet,gordyn 


It akurat & dpt diprint out 4#7658319-7656919 Ikp & murah d d 
PENA ncemisi tuan Product Upgrade 


sdh tpsg plhan unit di Indonesia 

Ctbukti jrg rusak) Tsdia Concrate SEKOLAH KURSUS “ Autodesk" Factory Design Suite 2013 

! - » | china-Jakarta Ph.021.62203622 . 

Murah16-20H Sampai”Service AE » Autodesk" Product Design Suite 2013 
aa ta , TOEIC, Mand 1 bin. . 

Memuaskan “#Biteray Cargo" | Sag2353, g294013 TtTmr BJ/A « Autodesk" Inventor 2013 


Ready Stock Io0t baru, Pakai | AMAN | Ah bhs PLC-Inatoehiettsmar, |" Autodesk" Mechanical 2013 


“ 


7 Grader, te bldsprcipa,jrm,kor,span,ke rmh 
Stay, Tole Ast feb BEBEK PEKING PANGGANG | "““?:98900927,90108626KbJrk6 Phone ne3 ya Jan aan! 262 31500 podo Keopanena ea ROA Marga sebesaga Knenese yang 
Peta ON Garsel Dot restoranpmikahanatering | pig Marsotusiarutttb74707766 | #oviInfogsouscom kontennya diisi oleh para pengguna internet. Setiap orang, 
@mail:smrGcentrin.net.id pesta, selamatan, sembayang, | ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc | yss termasuk Anda, bisa menulis dan langsung menayangkan berita, 

k hadiah/oleh2 dl-ph:6285256/66 | musik lukis Sjdtabek Cirandeu2 


Opini ataupun karya fiksi di Kompasiana. Bergabunglah bersama 
ratusan ribu penulis dan reporter warga Kompasiana. Untuk 


Readystock 100#baru,Stone Cru 1 
MI e naa NN SERVICE REPARASI PunerintensiT Me IU KAMA 0 mendaftar, klik tombol Registrasi di 
5 L 


30. aa tunggal pglmn 
30-500TPH, Garansi 1th bs dibuk 
Tikan frp cusak balmin ik 1978 081289103489 Keb38 Jaksel 


Pho2i-conos pozi-ezonos2 | AGAc air cool,Disp,FrezrKulks 


cg aa Pa KGas, PAir, Mcuti, Solahrt 
Sa aa ""IKT"71798880-081321607070 TOUR TRAVEL 


pi ee aman penyes | NN Pn om baslanaltor 
,30, : uilin  5H-33994,paket akhir N 
081805897133/ 081326149278 Wmusic tahunSamudraTotxs:/56-76088 N KAMI MENGHARGAI 5 paslana.co 

Ace "AKI Piano-Organ"SProf $ Mv Pe ——— - y 
MELISA ROOT | Meat aa gn 3etar DA WAKTU ANDA 


et- Halong 8,9jt:7d Sin-Mal-Thai 
Hadir setiap 


Grs.“DMC-32726699 / 7363015 | & 3it.6902725/68373788 
By Air sing Jkt 25rb/k9-3hr tiba 


, China Korea Taiwan Bangkok | Beli Semua Merk Alat Msk Key | Sin26oct u.studioshardrocktsri- at KLASIKA 
80rb,Eropa amerika ausie afrika | board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr wijaya4, 9it allin/beijing,shnghai 
99rb/k9. Hub: 021-55963604 151218988-081517245633,Bono | 15nov/happytourindo.56941717 Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 9 Oktober 2012 


(TEBAL FIT 


SHuTTERSTOCK 


Setiap tagiet mengandung Purcetarnci 5001p Mo Beg OMLANGSSON OKI 


didik 


3 


(am  ) 
& Dumin “ 


untuk atasi 
Demam & Sakit Kepala 


ddikik 


LINIK FU SHOU TANG | Welas Kasih Sehat & 


GERAI FIT | Kesehatan 


Sadar Manfaat Sayur dan Buah 


BERAPA kali dalam sehari Anda memakan buah 
atau sayur? Berbahagialah jika Anda termasuk 
penggemar buah dan sayur dan memiliki tingkat 
konsumsi yang tinggi perharinya. Selain memiliki 
kandungan gizi yang bermanfaat, buah dan sayur 
memiliki banyak kegunaan lain yang diperlukan 
tubuh. 

National Cancer Institute (NCI), bagian dari 
Institut Kesehatan Nasional, AS, sedang 
mengampanyekan “Tantangan Lima Kali Sehari" 
untuk memakan buah dan sayur. Kampanye yang 
sudah dikumandangkan sejak dua dekade silam 
tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran 
masyarakat AS tentang manfaat sayur dan buah, 
serta menyemangati mereka untuk lebih mening- 
katkan konsumsi sayur dan buah. 

Mengapa NCI turut meramaikan kampanye 
makan sayur dan buah? Pasalnya, menurut peneli- 


Membantu Menerapi 
Stadium Dini Hingga 


si 
@ PAYUDARA & NASOFARING 


tian, konsumsi sayur dan buah dapat membantu 
menurunkan risiko terjadinya sejumlah kanker, Di 
samping itu, kandungan serat—terutama soluble 
fiber—dapat membantu menurunkan risiko timbul- 
nya penyakit jantung koroner. Manfaat lainnya, 
misalnya, membantu melancarkan proses pencer- 
naan dan membantu menghilangkan bau mulut. 
Kandungan serat yang banyak terdapat di 
dalamnya menjadi alasan terpenting untuk 
mengonsumsi sayur dan buah. Terdapat banyak 
bukti bahwa serat dapat membantu menurunkan 
lemak darah. Oleh karena itu, dapat membantu 
mengurangi risiko penyakit jantung, Serat juga 
dapat membantu meningkatkan kontrol atas gula 
darah dan menurunkan kebutuhan insulin sehingga 
dapat membantu para penderita diabetes. Sebagai 
tambahan, dengan beberapa kekecualian, buah 
dan sayuran juga bebas lemak dan mengandung 


@ USUS 


@ GETAH BENING & PARU 


@ OVARIUM 
@ PROSTAT 


“STADIUM MENENGAH ATAU LANJUT 


'» MENERAPKAN METODE TIMUI DAN BARAT 
» MENGHADIRKAN KONSULTAN AMUI BERPENGALAMAN 
» MEMBANTU MEMINIMALISIK RASA SAKIT 
« MEMBANTU MENGEMBALIKAN FUNGSI 
(ORGAN TUBUH YANG RUSAK 


Anto Lengkap Hubungi : 
| 9 GEDUNG GRAHA PENA/INDOPOS Lt.2 


(8021-5365 3977 / 0878 2092 0222 


91 PANCREAS 
& MYOM & KISTA 


BUKAN LAGI MASALAH 


nutrisi esensial, seperti folat, antioksidan, dan 
serat yang bermanfaat untuk membantu mengu- 
rangi risiko gangguan serangan jantung. 

Pertanyaan berikutnya, mengapa harus lima 
kali? Menurut sebuah bukti ilmiah, seseorang yang 
mengonsumsi buah dan sayur sekitar lima kali 
sehari memiliki peluang separuh lebih kecil untuk 
terserang kanker saluran pencernaan dan perna- 
fasan, ketimbang mereka yang mengonsumsi buah 
dan sayur kurang dari dua kali sehari. 

Hanya saja, dengan berbagai alasan, banyak 
orang masih saja enggan mengonsumsi sayur dan 
buah. Alasan yang kerap dilontarkan, 
di antaranya karena untuk mengonsumsi buah dan 
sayur membutuh waktu dan merepotkan. Namun, 
jika saja mereka menyadari manfaat konsumsi 
buah dan sayur, mereka tidak akan menganggap 
hal itu merepotkan, (ACAJ 


TINGGI, PENINGGALAN RESEP 
#KOK YANG SPECIAL UNTUK MEMBANTU 
MENYEMBUHKAN BERBAGAI PENYAKIT KRONIS 


| #IMPOTENSI / EJAKULASI DINI 


GRATIS : 
- konsultasi 


Klinik Gab 


Laser Lipolysis 1 


(Teknologi Canggih Penghancur Lemak) 


1gan Pengobatan Timur dan Barat 


Ls 


Penyakit pria: Mani Jan, diatur 
arakal, perrwatan alat Vital, mengeluarkan 
dllkon, pembesaran 'dan. peradangan prostat » 


ena ka pena Te najar 
Langsing !!! 
Dalam Sesaat 


kelamin dan peradangan lainnya. 
" Hasil sotiap orang bervariasi 


Promosikan produk kesehatan 
dan kecantikan Anda 
lebih afektif dan penuh warna. 


Ahli TCM: Dlabetos, penyumbatan pembuluh 
darah otak dan jantung, stroke, hypertensi, 
kolesterol, trigliserida, sistem ' pencernaan, 
hepat, batu empedu dan ajal penyaktginja, 

batuk, 


ganggi 
tu, Sato radang tenggorokan, paru-paru dan 
lam lai 


Penyakit Wanita: keputihan, perawatan alat 

vital, orosi, radang, gatal, kista, pollp pada lehor: 
rahim dan kelamin, beras: kelamin, condyloma 
acuminatum, gonorhoa(GO, 


'araf, sendi: penyempitan 
yarat, pengapuran, tulang keropos, bantalan 
tilang keuar(LOP)" kesemutan, tadi 

lutut, pusing, sakit kepala, leher, pinggang, kaki 
dan segala jonis sakit sondi. 


Dilengkapi dengan dokter USG, ruang LABORATORIUM dan alat-alat pengobatan modern 
BUKA SETIAP HARI, TANGGAL MERAH TETAP BUKA 


Mangga 2'Sguare lantai RL no.1a-1b-2a-2b-20-3-5-6 MI 


Terbit tiap hari Selasa hanya di 
KLASIKA 


Garansi 100X uang kembali 


Alamat 


website: www.welaskasihsehat.com — emall : welaskasihsehat@gmall.com “—| Blok M: 720.6784 - 724.5939 Untuk Informasi lebih lanjut hubungi 
Jam praktek 18.00.Telp 021-62318500/021-62313520 MM Sunter: 6471.7451 - 6471.7452 jau dad An ea 
— 2567 6000-2567 6076 


Sea KARIER 


TELEPON 


Big Sale Promo Fax kx-mb 
2025CX Rp1,8it Scan,copy,print, 
laser,PCFax, T:6305050,6306060 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rbikay2sit,cctvA cha 
nels4,9it FreapsngT.5323060(H) 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
8 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


DAERAH-DAERAH 
JP s0c0or 


Dijual tnh Is 1 ha-5ha cck utk 
pertaniang vila lok pnck cipanas 
hrg 30rb/m.Hb: 0816 628 137 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


J cenpasaR 


BUC, Jual Rmh 2Lt#furnit#s.poll 
Jl 1Bonjol Kuta,Denpasar-Bali, 
H.3,5M, 081338315883 


Djual, villa Karma kandara-bali, 
view laut,SHM, 3 kamar, pool, 
13 milyar, 087860272724 


(E papang 


Jual Rmh Kost,Shm,Jl Sudirman 
simpang kiambang, Batusangkar 
Jln Bis Akdp/Akap,dIm Kota, 
dekat Kampus.Halaman 400m? 
Cek Ruko/Rukan.Lt688 Lb145, 
AKtAKm  Rtm 30m2.OelilAS 
0823889985838 


( surasumi 


Take over real estate Ls, 
18.584m? (62 rumah) lengkap 
sertifikat, PT, IMB, Lok. strgs & 
menguntungkan Sukabumi. Net 
Rp.6M. Soeharso 021-71400064 


J surasava 


Jual Cpt Tnh SHM 1400m?Pst 
Kota: Gunawan 0816539356, 
03171716548, 08165414142 


Sewa/Jual Apartemen Tah Kota 
Don Plaza Sby,1BR 45m,Ful- 
Furnish, SMS 081331083121 TP 


LUAR NEGERI 


Bisa bantu Urus Visatinfo job: 
Aus,jpn,kor,usa.TJM TmnPalem 
A-91.ph.54392381-51288097 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
"65 98510888/ BBM: 28e8e1b0 


Sekolah pilot diNZ(Nzd 66.600) 
sdh brict,dpt jaminan magang u/ 
instruktur dptimpl,cph merir.061. 
3885000302//pi bb 287E7FD0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


EMBERITAHUAN 


Hang BPKB No:6983511-H, 
ad. Sumana, — No.Pol: 
2 5389-BT. ttd:Lulu Lukman 


Hilang BPKB No:F.9353360-H, 
a/niUnang Sunarya, No.Pol: 
D-6036-GV. ttd:Chrisnando G. 


Pemberitahuan Kpd Pemegang 
Lisensi Lgu OnlyYou'byThe Pla- 
ters,” Willing "byChrispianSt.Pe- 
ter/iWalkAway'byColburn,Chris 
(anovitz,Bl/Masinnis.Krn Ka- 
mi ksulitn u/M'hubpncipta/pm 
gang Lisensilgu? tsb/Mk dlm 
Tmpozhr sik Pemb/Agt M'hub: 
Ida/P.Hadi,PTIMC Duta Record 
kompprtokoanjurnatan8-33Smg 
T:024-3559884,F:024-3511729/ 
ime.ida@yahoo.com,Ttd Ida 


Telah hilang BPKB Honda Tiger" 
01,Hitam, No.Pol:B-6618-BAM, 
No-Rang:MH1SABJ144K015386 
No.Msn:SABJE101/308 An.Har- 
toyo Tidak Berlaku Lagi 


Seminar "Berkebun Uang di 
Property” Jangan Terkecoh janli 
palsu!! Ini Investasi yg sebenar 
nya!! 10 Okt 2012 Wisma Bisnis 
Jkt Pkl, 09.30-14.30 Wib Hub: 
IPW 63862332-99312602 


PELUANG USAHA 


Tested and Proven 


Us 
sedang memulai di Indonesia. 


untuk 


Pendapatan tak terbatas" 
part time/full time 


Hubungi kami di 
“#6010 5116397 
email: 
symbolia@hotmail.com 
untuk bertemu segera di Jakarta. 
Mart setp et brbaa 


Depositoemas,stfikatantam,bns 
305 perthn, dpt dijual kembali, 
naik/turun tetap untung,Syari- 
ah. Hub: Roby 021.99913330 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dijual/over sgr pabrik karton 
daur ulang ya sdg berjln (Profit) 
Di Gn.Putri,Bogor,08129986030 


Ingin Punya Kopitiam 272??? 
Cuma 290Jt ““ 0811 777 625 
jerit zarric@yahoo.com.sg “““ 


Inves Forex!mdI Mli 300rb profit 
71/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


IMSN AdukTepung FCtGilTepung 
GulatBkn Susu Kedelai#Paras 
Minyak Abonz25jt70729573 


Paket Usaha Es Krim Bakar” 
Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,Sjt 
Call/SMS: 0877 288 949 88 


PbrikFurntr dijkt brt(Is.3000m2) 
Msn bsr Igkp Cr Mitra Kontaktor 
Interior.Furniture-sipilpnyteam 
lokptorod,dsigner arspmbelian 
dII) mutu bas management prfsi 
onal (ada proyek htI/ kmr/ lob 
by/karaoke/rstaurn/ballroom 

dll) Hub/SMS: 081512787623 


KERJASAMA 


Ace, Jam ada 30jt eh, si 
25rb, 100Jt -978r0, 181 
Pt.Gaf K.Gding (021 | adan 
15867819/21 bng 5, 
Mbl Krdt. Brhdiah BB,Appls,Mtr 


Ace, jam ada 350rb acc nsabh 
sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
Tee/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, fres ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat lunit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, JlLBlvd ry brt 
665 Kp.Gd 021.4585.1381-3 


IAce 1 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,174, dn Isg cair tno 
sry 25x pahran Pt-Prioritas 
Finance s.parman 02168267111 
6822997 7ndh trmMdtr foe2-Sit 


AAce 4 Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipad2 & iphone bng 
0,175 tnp Survel & bebas fe 
ready tunal 3001mlyr-mega multi 
finance permata kota (0216825 
9333/ 66670658-59 "rns imrh/ 
tunai 150jt"250.000 nasabah 


Ace Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
tnp Survey,agunn Bpkb MbI/mtr 
-Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


(ACC ljam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mttr,Tnp Survoy,Bs Byr Bng Sj 
Tri Makmur Sihtra -Arteri Kp 2 
Ry 28 KbJrk.53670815-5320004 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
182/83 jrmn bpkb mbl/mtr aman 


CARI KERJA 


Driver,handal&Loyal,phm jl DKI, 
hr/bl, personal, tpcya sjk97. 
021-63868861/ 081210907510 


taman 


'Acc,adm,bmygdg,ob,spv inc3-7jt 
SMA/K, pnsiunan sms nm, almt 
085710790588 Bu Elin,SE 


Adm/ Oprt Tel Wnt,Pglm Kerj, 
Dom Jakut/brt. Lmr las Jl.Pluit 
Sakti 11/49 Jkt-Utara 14450 


Agent Property: Accounting & 
Adm Min D3, Jak-Sel, Hubungi: 
6836 6888/0856 9793 6922 


Artis prodemngmt cr p/w wjh2 
br tkh ankarmj,dws,shot ftv 
rshow&ikln nuvo,dancau,water, 
liveboy.Isg ktrk tvone,sctv,mnc 
02199151523 - 71790876 


Bth cook berpnglaman catering 
service sekolah internasional 
Hub:530714, 08176015922 


Bth Drafter Autocad Mesin&Opr 
Bubut STM,Bckasi,Max.35 Th 
Hub.:021-88870321 


Bth Kasir u/Refleksi, Wnt,Mlax. 
25th,bisa komputer dtg Isg ke: 
Sempana, Pusat Perdagangan 
Beras Cipinang Blok FB No.7 


Bth Waitress/Kasir/Capten u/ 
Rest Daerah Muara Karang, 
Jakut,Pglmn min 2th.70328185 


Pensiun, IRT Inc $1200 


B:z P/F Time Data Entry 
SMS " 081315928461 


Pensiun/H.Wifa Welcome. 


B TH: P/time jobs data entry 
1nct$1200:081288003520 


Pensiun/H.Wifa wlc Incm 


B TH: P/time jobs data entry 
1$990,sms 081288091175 


BthGuru mandarin pglmn u/sklh 
wil jkt, bks, bur mandarin, one 
Gymail.com / 085710009669 


meriksa Dt,Ms.Off,D3/51 


Bs Sgr Part Time Me- 
#Rpbjt,“0816 1707 3996 


Cari Asisten Kasir wanita,lmr: 
CV krm/bawa Isg:Jl Peta Sela 
tan no.6M JKB,tlp:71582128 


Cr 4 Sales (kndrn,Gj 3,536) 
Drftr/Arstk | (3D, Autocad)T. 
Sipil(RAB#DED)085214185622 


Cr Legal Office Pengalaman. 
beta.cs19gmail.com T5675020 
F:5696538/.Gd Raharjo JakBar 


ATA Entry 25position,(P/F. 
Di maraiaiu wlc 

Inct$1000: 081218263608 
Dbthkan,2 Team Leader,25staff 
Mt, Fas: Gaji, Bonus, Komisi, 
Min D3 Interw Tal, 9-11 Okt/12, 
(10.00-16/00wib) .PT. Maharatu 
Group Menara Imperium Lt, 315 
JI. HR, Rasuna Said, Jkt 


Dbthkan sgr drafter bangunan, 
gbr 2043D, CV diemail ke: 
arumadrianyahoo.co.id 


Dcari supir pribadi,pnglmn.tahu 
JIn,tinggal d jkt brt-kirlm cv ke 
Gtyloft —— sudirmanjlkh.mas 
mansyur no 121,unit 1802 


Der sales/counter/spv/adm mbl 
proton smu/d3max42th,pny mtr 
IlJjatinegara brt 195 :8508777-8 


Developer Perumahan butuh 
Pengawas Bangunan: SMK/D3 
Arsitektur/Sipil, Laki max10 


th, domisili Serpong. Krm CV ke 
Johnpaulsschoollayahoo.co.id 


Dibthkan Sgr ITSyrt: Prla,Min 
03/Computer,Palmn Min Th, 
Domisili JakBar/Pst.Krm Lmrn 
Lgkp:PO BOX 1425 JKBC1mngg) 


Dibutuhkan Pelayan Toko, P/W 
pomplan mnrk, Min.SMU/sdrjt 
krm CV ke: Gandaria City Mall, 
Upper Ground#M-U 12 Jaksel/E: 
coolsnowindonesia@gmali.com 


Dibutuhkan — Staff — Lab.D3 
Farmasi Wnt,Palmn min 2th. 
Hub: 68911111 / 0817 09 11111 


Dibutuhkan:Steam Trap 3 Sales 
Engineer, Pria, D3, Menguasai 
Bhs Inggris, MIPA, Teknik, Usia 
Max.27th Krm CV Email ke: 
utp@cbn.net.id 


Dicari Bbrapa Guru Mandarin TK 
/SD.hub:Jl.Moa No52 telukGong 
Jakut 94049528/08129423512 


Dicari Kurir,pny mtr sdr,Sim&hp 
max 25th,dtg bw Imrn Jl.Dr. 
Muwardi 1/33 Grogol (dpn BCA) 


Distributor Sound System,Ins 
trument&Alat Music bth:Salos 
polmngAdmin wat pglmn.Dom 
Jakutihub:5917689-69631063 


REELANCE Input Doc, 
F 4Rp8Juta/Document(cash) 
23610878 B3A9 1387 "ir 


Guru Bimbel di PIK“Min.D3 
Fluent English. Full Time.Hub: 
kaan 9g 111 52 963 tenda 


NPUT Data Part Time, D3/S1, 
| Sistem Online,D3/S1,:Rp 7it, 
Aek 9878 1526 0398 “ 


NPUT Data, Daily Pensiunan 
/IRT, 30-65, Progam Excel 
Freelance Hub:087788641108 


Office Boy,Max.27th,tggl Jaksel 
SMU,Rajin,Mtr4Sim C,Dtg Lsg& 
Bw CvsTgl.0610 okt/12,Pk.13-16 
wijayagrandctr,B6-7,wjy2kbyBr 


Prsh Interior bth Drafter Design 
Grafis Admin SMK dom Cibubur 
Depok. vista kreasi@yahoo.com 


Urgently Reguired English Toac- 
her For Junior Hiah Sehool,cV: 
ktismailGjawarakraasi.com 


JI sowekeuancan 


Acct,Adm Wnt,Sma,komp & bhs 
Inggris.CV krm/bawa:Jl.Tanjung 
Duren Sltn No.29i Jakbar 11470 


Adm, Ace Computer wnt, single, 
bisa Inggris, telp : 55963797 


Bth Adm Head n Staff Acc Hp 
Store, wnt,min SMU D3,Isg dtg 
Roxymas Iti 3 no.97 T:98700125 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dgn baik. CV: 
infoGifsfx.com (021)29391259 


Dbthkan.Adm,SMU,D3,Penampi 
lan menarik,z22th,Pglmn ,CV.ba 
wa Lsg ke PT.Astha JI.Anggrek 
Cakra No.15 Sukabumi Utara 
KebnJrkJakbar.Samping BINUS 


Prshn Swasta yg sdh esthablish 
ed & berkembang mbthkan sar 
ecounting,Wat Ilsn SMK jur. 
Akuntansi, Lmrn krm ke-Jl.cipu- 
tat Raya No.20H Jakarta 12310 


Ji marieria & sates 


Amplas Mfg,Sales 5 Orang, 
Pengalaman,Ada — Motor&Adm, 
30th, Kapuk.Hub:081.110.2424 


Bth Sales bhn bangunan,max. 
3Sth,motor send ,dom.Bekasi 
&sktrnya.88878079 -88987814 


Bth Sales bhn bangunan,max.35 
th,motor.send  ,dom.Tangerang 
&sktrnya.55702977-55702 978 


Bth.Marketing Rental Mobil 
Pend.D3 PAW Max25th, 
0215383707 Lamvia email 
arisandysenoadji@gmail.com 


Cr markting mbl wnt Ingle min 
20th pglmminLth diutamkn tagl 
diradio dlm jaksel krm Jl.bungur 
besar No.86-8 Jakpus 10610 


Dicari marketing min SMA pria/ 
wanita max.30thn untuk area 
kelapa gading. kirim CV ke 
Yohanes. tatsunoGyahoo.com 


Marketing Resto Wnt bs Bhs. 
Mandarin &lnggris,pnmpln mnrk 
max 35th.0816853581 Bp.Joa 


Sekolah yg sdg bri bth 
Marketing Sekolah palmn Kartu 
Kredit/Asuransi,Laki/wnt.usia 
Max.10 th,dom.Bekasi,Kem CV: 
johnpaulsschoolGyahoo.co.id 


II Terwirerooursi 


Developer Prumahn bt Drafter: 
SMA/SMK/D3.bisa Autocad, 3D, 
laki Wanitasusa — Max.d0thn, 
Dom. Serpong. Kirim CV ka 
Johnpaulsschoolyahoo.co.id 


Dicari : Drafter / Mechanical 
Engineering Syrt: Pria, Men- 
guasai Autocad / Solid work, 
Mengerti System Hydraulic. 
Krm ke Jl. Rosela Raya Blok L 
No.161 Jelambar, Jakbar 


Dicari Estimit All/Kaca peng 
Min 2th/STM Sipil bs Comp gbr 
A.CAD,pnya SIM B Lmr Jl.Tanj. 
Duren Ry 1358 11470 


Pngws Bangunan Gedung-STM/ 
S1/Arsitek/ME/pglmn pny kdrn 
Tebet Dim 1G/18 Jks:33569506 


peluang karir 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


TI MN 


